AMZAH 


mu Nahwu 


“Iman Saiful Mu mimin 


Kamus Ilmu Nahwu & Sharaf 


Pelajarilah 

bahasa Arab karena 
sesungguhnya 

bahasa Arab itu 

merupakan suatu 

bagian dari 

agama kalian. 

(Umar bin Al-Khaththab) 


Sesungguhnya 

bahasa Arab dan 

nahwu adalah suatu 

sarana untuk mengetahui 
Alguran dan sunnah 
Nabi &. Keduanya bukanlah 
termasuk dari ilmu-ilmu syar'i 
akan tetapi wajib 

hukumnya mendalami 

kedua ilmu tersebut karena 
syari'ah ini datang dengan 
bahasa Arab dan setiap syari'ah 
tidak akan 

tampak kecuali dengan 

suatu bahasa. 

(Imam Al-Ghazali dalam 
Ihya' Ulumuddin) 


Kamus ini menghimpun seluruh istilah yang sudah familiar 
dalam kajian ilmu nahwu dan sharaf, serta terangkum pula para 


Nahwu dan sharaf merupakan 
bagian dari 'Ulumul “Arabiyyah, 
yang bertujuan untuk menjaga 
dari kesalahan pengucapan 
maupun tulisan. Ilmu nahwu 
adalah ilmu yang membahas 
tentang aturan akhir struktur 
kalimah (kata) apakah berbentuk 
rafa', nashab, jarr, atau jazm. 
Sedangkan ilmu sharaf adalah 
ilmu yang membahas tentang 
shighah (bentuk) kalimah Arab dan 
hal ihwalnya dari mulai huruf 
asli, tambahan, shahih, sampai 
kepada 'illat-nya. 

Dari kedua ilmu inilah kita 
dapat memahami dan mem- 
pelajari teks-teks bahasa Arab 
yang termaktub dalam Alguran, 
hadis, syair-syair, serta gaul-gaul 
bijak para ulama terdahulu. 


ulama yang concern terhadap kajian bahasa Arab dan karya-karya 
mereka yang agung. Diharapkan kamus ini dapat membantu 
an pembaca yang sedang mendalami dan menekuni bidang 

ajian ilmu bahasa Arab dengan memberikan kemudahan dalam 
mencari istilah-istilah yang terdapat dalam ilmu nahwu dan 


sharaf. 


189 


Kamus Ilmu N 


Daftar Isi 


Prakata —— vii 
Alif 
A'tha —1 
Adit — 2 
Afal Al-Khamsah —— 2 


Afal Al-Madhi wa Adz-Dzammi — 3 


Af'al Asy-Syuri' — 3 
Ajal — 4 

Ajwaf — 4 

Akhwat Laisa — 4 
Aku — 6 

Ala — 6 

Al-Battata —— 7 

Alif Lafazh Ani — 8 
Alif Lam — 8 
Al-Jammi4'u Al-Ghafiru — 11 
Allahumma — 11 
Am — 12 

Amina — 13 


Amma — 13 
Ana — 14 
Anifan —— 14 
Anni — 14 


Ara'aitaka —— 15 
Asm4'ul Khamsah —— 15 
Awwala —— 17 
Aimunullih —— 18 

Fa' Al-Iftral — 18 


Tlal — 19 
Trab —— 20 
Ibdal —— 22 
Ibnum —— 22 
Ibtida —— 23 
Idghim —— 23 
Idhafat —— 23 
Idhrab —— 25 
Idz — 25 
Idza —— 26 


12. 


@, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Idzan —— 26 
Ighra' —— 27 
Ijma —- 28 


Ikhlaulaga — 28 
Ikhtishish — 29 
Ilgha' —— 29 

Illa An Ya'ftina —— 30 
Imailah —— 30 

In — 31 

Isim —— 31 

Isim Ghairu Munsharif —— 32 
Isim Isyirah — 34 
Isim Jama' —— 36 
Isim Jenis —— 36 
Isim Kiniyah — 37 
Isim Maushil —— 38 
Isim Tafdhil — 42 
Isti'nif —— 43 
Istifham —— 43 
Istighrag —— 44 
Istitsni —— 44 
Isyba' —— 45 
Isymim —— 46 
Isytighal —— 46 
Isytigag —— 46 


Iy —— 47 
Ukhara — 48 
Ukhri — 48 


Ba 
Ba ——49 
Badal — 51 
Bajal —— 52 
Bala —— 53 
Balha —— 53 
Baida — 54 
Baina dan Bainama —— 54 
Bi'sa — 55 

Ta" 
Ta'addi —— 57 


Ta' Ta'nits —— 58 
Tahdzir —— 58 
Tahta —— 59 
Tamyiz —— 59 
Tanizu' — 61 
Tanwin —— 61 
Tarkhim — 63 
Tashaddai —— 64 
Tashghir — 65 


Tashrif —— 65 
Tatsniyah —— 66 
Taukid — 66 

Tsa' 


Tsulatsiy —— 69 
Tsamma —— 70 


Tsumma —-— 71 


Jim 
Jam'ul Jam'i —— 73 
Jama' —— 74 
Jama' Mu'annats Salim —— 74 
Jama' Mudzakkar Salim —— 75 
Jama' Taksir —— 76 


Jamid —— 77 
Jarr —— 78 
Jumlah —— 79 


Jumlah Fi'liyyah —— 79 

Jumlah Ismiyyah —— 79 

Jumlah Ba'da Nakirah wa Ma'rifah 
—— 80 

Jumlah yang Mempunyai Mahall 
TPrab —— 81 

Jumlah yang Tidak Mempunyai 
Mahall Prab —— 83 


Ha 
Hadzari -— 87 
Hal — 87 
Hasbu —— 89 - 
Hasya — 89 
Hatta — 91 
Haitsu —— 92 
Hurif —— 93 


Hurif Ithlig — 94 
Hurif Mashdar —— 94 
Hurif Sab'ah —— 95 


Khabar —— 97 

Khali —— 99 

Khilaf Baina Al-Bishriyyin wa Al- 
Kufiyyin —— 100 

Khilal —— 101 


Khushtishan —— 101 


Dal 


Da' —-— 103 


Da'wah Bahasa “Amiyah —— 103 


“Daliyah —— 104 


Dima —— 105 


Dariki —— 106 
Du'i —— 106 
Dubait — 106 


Diina —— 107 


Diinaka —— 107 


Dzal 
Dza —— 109 
Dzaita — 110 


Dzi Tha'iyah — 111 


Ra 
Ra'a — 113 

Radda —— 114 
Rafa” —— 114 
Rima — 114 
Raitsa —— 115 


Rubi'iy —— 116 
Rubba —— 116 


Za'ama —— 119 

Zala —— 120 

Ziyadah Huruf Mabini —— 120 
Ziyadah Huruf Ma'ani —— 122 


Sin 
Sin —— 123 
Si'a —— 124 
Sadda Masadda —— 124 
Sahara —— 124 
Sama' —— 125 
Sama'i —— 126 
Sintina —— 126 
Siyyama —— 127 
Subhina — 128 


Sukitha —— 128 
Syin 
. Syin — 131 
Syadz —— 131 


Syadz Nisbah —— 132 
Syahid —— 133 


Syara'a —— 133 

Syarath —— 133 

Syibah —— 135 
Shad 


Shabrun Jamil —— 137 
Shadar Kalam —— 137 
Shadada —— 138 


. Shah dan Shahin —— 138 


Shihi —— 138 

Shahih —— 139 

Shara —— 139 

Sharaf —— 140 

Shifah Musyabbahah —— 140 
Shifah —— 141 | 


Shighah Mubalaghah —— 143 
Shighah Muntahal Jumi' —— 144 
Shighah Sharfiyyah —- 145 


Dhad 
Dhamir —— 147 
Dhamir Sya'n —— 149 
Dhabith —- 150 
Dhammah —— 150 
Dharfirah —— 150 


Tha? 
Thafiga —— 151 
Thalab —— 152 
Thalama —— 152 
Thibag —— 152 
Thiba — 153 
Thurran —— 153 


Zha' 
Zhalla —— 155 
Zhanna —— 156 
Zharaf —— 157 


“Ain 

“Adi —— 159 

“Adad —— 160 
“Adda —— 163 

“Adl — 164 

“Ajz — 165 

“Alaika — 165 
“Alam —— 165 


“Alimat Ta'nits —— 166 


“Alamtina —— 167 


“Alima —— 167 
“Alla — 168 
“Alu —— 168 
“Amil —— 169 
“Amma —-— 170 
“An —— 170 
“Asa —— 171 
“Athaf —— 173 
“Audhu —— 176 


Ibarah —— 176 


Ilmul “Arabiyyah —-— 176 


'Ilmul “Artidh —— 176 
Ilmul Lughah —— 177 
'Ilmul Oafiyah —— 177 


Inda — 178 
Ghain 

Ghada —— 179 

Ghairu —— 179 


Daftar Isi 


Fa 
Fa —— 181 
Fail —— 183 
Fagath — 186 
Fathah —— 186 
Fatia —— 187 
Fiil — 187 


Fi'il Jimid -—— 190 
Fiil Mu'tal — 191 
Fi'il Shahih —- 192 
Fi'il Ta'ajjub —— 192 
Fril Tsulatsiy —— 193 


Fulu —— 194 
Oaf 
Oablu —— 197 
Oad — 198 
Oala —— 199 


Oallama —— 200 
Oaimts -—— 200 
Oasam —— 201 


Oashr —— 202 


Kaf 
Kaf —— 203 
Ka'anna —— 205 


Ka'ayyin —— 206 


Kada —— 206 


Kaffatan —— 207 
Kafiyah —— 207 
Kalim —— 208 


Karaba — 211 
Kasrah —— 212 


Kay —— 212 
Kayfa —— 214 
Kila —— 215 


Kuniyah —— 215 


Lam 
Lim —— 217 
Li —— 220 
La Budda —— 223 
La'alla —— 224 
Labbaika — 224 
Lada dan Ladun —— 225 


Laisa —— 226 
Laita —— 226 
Lakinna —— 227 


Lammai —— 227 


Lughah Fushha' dan “Amiyah — 
228 


Mim 
Ma — 231 
Ma Bariha —— 233 
Marrifah —— 234 
Mazhab Andalusia — 234 
Mazhab Bashrah —— 235 
Mazhab Baghdid — 236 
Mazhab Ktifah —— 237 


— Maffil Lahu —— 237 


Maf'il Muthlag —— 239 

Mahjar — 239 

Man — 240 

Manfakka —— 241 

Magshir dan Mangish — 241 

Mashdar —— 242 

Mashdar Marrah dan Hai'ah —— 
243 

Mashdar Shariyh dan Muawwal —— 
244 

Mati —— 245 

Min —— 245 

Morfologi dan Sintaksis —— 246 

Mubtad2' —-— 247 


Nian 
Ntin — 251 
Nabba'a —— 252 
Nahwu — 252 
Naib Fa'il —— 252 


Nakirah —— 254 

Nawasikh — 255 

Naif —— 256 

Nidi' —— 256 

Nisbah —— 257 

Nudbah —— 258 
Wawu 

Wawu 261 


Wajada 263 


Ha 
Ha —— 265 
Ha Sakat —— 266 
Halla —— 266 


Halumma —— 266 
Hamgzatul Oath'i —— 267 
Hamzatul Washli —— 267 
Haihata — 268 


Ya 
Ya” —— 269 


Ulama3'Nahwu dan Sharaf 
Abu Hatim —— 271 
Abu Hayan —— 271 
Abu “Ala Al-Ma'ari — 272 
Abu Faraj Al-Ashbahani —— 272 
Abu Oasim At-Tanukhi —— 273 
Ibnu Ajurum —— 273 
Ibnu Jama'ah —— 274 
Ibnu Jinni — 274 
Ibnu Kharuf — 275 
Ibnu Khalawaih —— 276 
Ibnu Duraid —— 276 
Ibnu Durustuwaih —— 277 
Ibnu Sidi —— 277 
Ibnu Sidah —— 277 
Ibnu Sikkit —— 278 
Ibnu Ushfur —— 278 
Ibnu “Agil —— 279 


Ibnu Faris —— 279 


Daftar Isi ED 


Ibnu Outaibah — 279 
Ibnu Kaisan —— 280 
Ibnu Mu'thi —— 281 
Ibnu Malik —— 281 
Ibnu Manzhur —- 282 
Ibnu Nahwiyah —-— 283 
Ibnu Nazhim —— 283 
Ibnu Hisyam —— 284 


Ahmad bin Muhammad An-Nahas 
—— 284 


Ahmad Faris Syidyag —— 285 
Ahmad bin Abdul Gadir — 285 
Ahmad Ridha —- 285 

Ahmad Syaugi — 286 

Ahmad "Umar Al-Iskandari —— 286 
Ahmad Al-Hasyimi —— 287 
Al-Akhfasy —— 287 


Azhari —— 287 
Bushiri —— 288 
Tsa'lab —— 289 


Tsa'libi —— 289 

Jalaluddin As-Suyuthi -- 289 
Jauhari —— 291 

Haji Khalifah — 291 

Harim —— 292 

Khafaji —— 292 

Khalid Al-Azhari —— 292 
Khalil bin Ahmad —— 293 
Khudhari —— 293 

Radhi Istirabadzi —— 294 
Raghib Al-Ashbahani —— 294 


en, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Zabidi — 294 

Zajaz 3 296 

Zamakhsyari —— 296 

Zanjani —— 297 

As-Susi —— 298 

Sibawaih —— 298 

Sirafi —— 300 

Syalaubin —— 301 

Syantarini —— 301 

Syanwani —— 302 

Syingithi —— 302 

Syumuni —— 302 

Shabban —— 302 

Shabuni —— 303 

Shaghani —— 303 

Shawi —— 304 

Dhahhak — 304 

Dhahir Khairwlah —— 305 

Dhiya' bin Sa'd —— 305 

Thahir Al-Jazairi —— 305 

Thahir bin Ahmad An-Nahwi —— 
306 

“Abbas Ar-Riyasyi —— 306 

“Abbas Mahmud Al-'Agad —— 307 

“Abdurrahman Ash-Shafadi —— 308 

“Abdul Bagir Al-“Umri —— 308 

“Abdul “Aziz Al-Bisyri -—— 309 

“Abdul Oahir Al-Jurjani —— 309 

“Abdul Oadir bin Abi Oasim Al- 
Anshari —— 310 


“Abdullah bin Ahmad bin Khasyab 
—— 310 

“Aisyah Timuriyah —— 311 

“Ali Al-Jarim —— 312 

“Awamiri —— 312 

Imrithi —— 313 

Ugbari —— 313 

Fahmi Mudarris —— 313 

Fairuzzabad —— 314 

Fayumi —— 315 

Fakihani —— 315 

Farazdag —— 316 

Outhbuddin Asy-Syirazi —— 316 

Ka'ab bin Zuhair —— 317 

Kafiyaji —— 317 

Kafrawi —— 318 

Kamaluddin bin Al-Anbari —— 318 

Kisa'i — 318 

Majnun Laila Gais —— 319 

Maliki —— 320 

Muhammad Taufig Bakri —— 320 

Muhammad “Alawi —— 321 

Musthafa Al-Ghulayaini —— 321 

Musthafa Luthfi Manfaluthi —— 322 

Nasib “Uraidhah — 322 

Nifthawaih —— 322 

Yagut Hamawi —— 323 

Yunus bin Habib — 324 


Kitab Karya Ulama Nahwu 
dan Sharaf 
Asas Al-Balaghah —— 325 
Ishlah Al-Manthig —— 325 
Al-Aghani —— 326 
Tahdzib Al-Lughah —— 326 
Al-Jasus “Ala Al-Gamus —— 327 
Jami' Ad-Durus Al-Lughah Al- 
“Arabiyyah —— 327 
Jamharah Al-Lughah —— 327 
Al-Khasaish —— 327 
Syarh Al-Ajurumiyyah —- 328 
Syarh Al-Fiyah Ibnu Malik —— 328 
Syarh Al-Kafiyah —— 329 
Syarh Al-Muluki fi At-Tashrif —— 
329 
Syarh Syudzur Adz-Dzahab —— 329 
Syaw4&hid Al-Lughah Al-'Arabiyyah 
—— 330 


Daftar Isi K3 


Ash-Shahibi fi Figh Al-Lughah —— 
331 

Ash-Shihah — 331 

Thabagat An-Nahwiyyah —— 332 

Figh Al-Lughah Al-'Arabiyyah —— 
332 

Figh Al-Lughah wa Sirr Al-'Arabiyyah 
—— 333 

Al-Kitab — 334 

Kitab Al-'Ain —— 335 

Al-Mu'jam Al-Wasith —— 336 

Al-Muzhir fi “Ulum Al-Lughah —— 
337 

Al-Munjid —— 338 

Mu'jam Magayis Al-Lughah —- 339 


Daftar Pustaka — 341 
Tentang Penulis — 345 


Prakata 


Segala puji milik Allah Pencipta semesta alam. Shalawat beserta salam 
semoga mengucur deras ke haribaan Nabi Muhammad #$, keluarganya, 
para sahabat, dan umatnya. 


Bahasa Arab merupakan bahasa Alguran dan hadis Nabi. Maka untuk 
mengkaji keduanya dibutuhkan seperangkat alat (sarana) agar tidak salah 
dan keliru dalam membaca dan memahami teks Arab yang masih “gundul” 
tanpa harakat, terutama hadis Nabi. Sebab salah dan keliru dalam pem- 
bacaan teks akan mengakibatkan salah dan keliru pula dalam pemaknaan. 
Untuk menghindari hal itu, maka sarana ilmu nahwu dan sharaf menjadi 
suatu kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. 


Dalam mengkaji kedua ilmu tersebut, para pakar bahasa dan sastra 
senantiasa mencurahkan segenap pemikirannya, sehingga darinya lahir 
sejumlah perbedaan pendapat, karena kenyataan rivalitas yang muncul 
antara sejumlah mazhab nahwu, terutama mazhab Bashrah dan Kufah. 
Sarana rivalitas melalui perdebatatan ilmiah ini nyata melahirkan sejumlah 
pakar bahasa yang masing-masing memiliki coraknya yang berbeda. Di 
antara pakar bahasa tersebut adalah Khalil bin Ahmad, Sibawaih, Al-Kisa'i, 
Ibnu Malik, Yunus bin Habib, Syalaubin, dan lainnya. 

Usaha mereka yang terpuji ini sebenarnya mempunyai satu tujuan: 
menggali Alguran dan hadis Nabi dalam perspektif bahasa Arab, terutama 
ilmunahwu, sharaf, dan balaghah (sastra). Ilmu-ilmu tersebut telah menjadi 


AN : 
Kamus Iimu Nahwu dan Sharaf 


standar baku yang harus dimiliki oleh para pengkaji Alguran dan hadis 
Nabi sebagai sumber ajaran Islam, serta teks-teks Arab, terutama kitab- 
kitab Arab klasik yang mengkaji berbagai disiplin ilmu pengetahuan Islam. 


Berangkat dari perlunya kita mengkaji Alguran, hadis Nabi, dan teks- 
teks Arab, terutama kitab-kitab Arab klasik dengan seperangkat alat nahwu 
dan sharaf, penulis memberanikan diri untuk menghadirkan kamus praktis 
yang mengkaji disiplin ilmu nahwu dan sharaf. Dengan penuh harapan 
mudah-mudahan kamus ini dapat membantu para santri, pelajar dan 
mahasiswa dalam memahami sintaksis dan morfologi. Dipaparkan dengan 
bahasa yang mudah dipahami, dengan menghadirkan sejumlah keterangan 
syaw@hid (bukti kutipan) dan bait-bait Alfiyah karya Ibnu Malik yang 
terkenal itu. 

Dalam kamus ini penulis berusaha membentangkan aneka pendapat 
pakar nahwu, baik pandangan para pakar nahwu klasik, maupun 
kontemporer, dengan harapan para pembaca akan terbuka cakrawala 
wawasan keilmuannya, karena dalam berbagai perbedaan itu terdapat 
sejumlah hikmah yang berharga, agar kita senantiasa dapat menganalisa 
berbagai masalah dengan objektif. Dan juga penulis sengaja menghadirkan 
biografi para pakar bahasa, agar para pembaca mengenal dan memperoleh 
wawasan darinya. 


Di akhir pengantar ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih 
kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan kamus yang sederhana 
ini, terutama kepada guru-guru penulis di pesantren, yang dengan penuh 
kasih sayang dan konsisten, telah menggembleng penulis dalam pengajaran 
bahasa Arab. Semoga amal baik mereka senantiasa mengalir sampai akhir 
nanti. Penulis menyadari, bahwa penyusunan kamus ini masih belum 
sempurna. Ada banyak kekurangan, terutama dalam kajian nahwu yang 
membutuhkan berbagai rujukan kitab-kitab klasik yang langka dite- 
mukan. Untuk itu, penulis dengan lapang hati menerima saran dan kritik 
dari para pembaca. Semoga kamus ini bermanfaat bagi kita semua, amin. 


Iman Saiful Mu'minin 


A'tha (5D 


Di antara fi'il yang dapat me-nashab-kan kepada dua mafl bih, yang 
asal keduanya bukan sebagai mubtad@' dan khabar, tetapi salah 
satunya sebagai f@'il dalam makna adalah kalimah a'tha, seperti 
Las ber Saael (Aku telah memberikan baju kepada seorang fakir). 
Kalimah al-fagir tersebut menjadi maf'l bih awal sekaligus 
kedudukannya sebagai f@'il dalam makna. Sebab makna “pemberian” 
menjadi lengkap dan sempurna dengan adanya fakir. Maka pada 
asalnya kalimah yang kedudukannya sebagai f@'il dalam makna itu 
harus didahulukan. Untuk itu, mendahulukan kalimah yang 
kedudukannya sebagai f@'il dalam makna terdapat dalam tiga tempat, 
yaitu: 

1. Ketika terjadi kesamaran, seperti Wlu y Sskel (Aku telah 

memberikan Salim kepada Zaid). 


2. Ketika membatasi maf'l bih kedua, seperti 3 Y) 3 Kai L (Aku 
tidak memberikan kepada Khalid kecuali sebuah baju). 


3. Ketika maf'fil bih kedua dengan isim zhdhir, sementara maful 
bih pertama dengan dhamir muttashil, seperti ayat: 4S 3luksl 8 
(Kami memberikan telaga Al-Kautsar kepadamu, wahai 
Muhammad). 


sih 


CG$ Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Wajib mengakhirkan f@'il dalam makna pada tiga tempat, yaitu: 

1. Ketika membatasi f@'il dalam makna, seperti Ix5 3) kera Sabet G 
(Aku tidak memberikan baju kecuali kepada Zaid). 

2. Ketika fa'il dalam makna dengan isim zhdhir, sementara maful 
bih kedua dengan dhamir muttashil, seperti Kas lai P s3 (Aku 
memberikannya (dirhamJ kepada Said). 

F@'il dalam makna terkadang berbentuk dhamir yang kembali kepada 

maf'il bih kedua, seperti Wasus ig) Eubet (Aku memberikan hadiah 

kepada orang yang berhak menerimanya). 


Adat (6D 
Adat adalah kalimah yang mengikat antara musndd dan musndd ilaih, 
atau antara satujumlah dengan jumlah yang lain. 
Adawit (jama' Adat) tersebut terkadang terdiri dari huruf seperti huruf 
jarr, 'athaf, jawab atau tanbih: atau terkadang pula berupa isim atau 
fill, seperti isim istifham, atau istitsn@'. 


AfPal Al-Khamsah (1-31 350 

Afal al-khamsah atau fi'il-fi'il lima adalah setiap fil mudhari' yang 
bertemu dengan alif tatsniyah atau wawu jama' atau ya' mukhathabah 
(kata ganti orang kedua). Bentuk wazan af'al al-khamsah adalah 
sebagai berikut: lak gak adek ojas dilas. Untuk itu, setiap fi'il 
mudhari' yang memenuhi bentuk wazan di atas disebut afal al- 
khamsah. 

Afal al-khamsah tersebut dapat dibaca rafa' dengan tetap membu- 
buhkan nun, dan dibaca nashab atau jazm dengan tanda membuang 
nun-nya, seperti ayat: Wak 33 balas Ai 3Js (Dan jika kamu sekalian tidak 
dapat melakukannya, dan memang kamu tidak akan bisa melakukan- 
nya). Atau seperti, :A# t2 (31 J5 P3 3 kep 3 IBI (Para 
pelajar putra itu sedang menulis pelajaran di kelas, dan mereka tidak 
boleh keluar sebelum selesai dari pekerjaannya). 


Adat — Afal Asy-Syuri ED 


Af4l Al-Madhi Wa Adz-Dzammi (15 (ali Jis) 
Afal al-madhi wa adz-dzammi adalah sejumlah kalimah ffil tertentu 
yang menunjukkan makna pujian dan celaan. Di antara af'l al-madhi 
wa adz-dzammi adalah lafazh « dan Gua seperti JG Jl «& (Sebaik- 
baik lelaki itu Khalid), dan seperti , AS S3 ds yak (Sejelek-jelek 
ucapan itu kesaksian palsu). 


Menyimak dua contoh di atas, af dl al-madhi wa adz-dzammi ini terdiri 


dari tiga komponen, yaitu: 


1. 
2. 


3. 


Kalimah fi'il (4s dan 58). 
F@il (subjek), yaitu lafazh ar-rajulu dan al-gaulu. 


Makhsush bil madhi wa dzammi (pihak yang mendapat 
kekhususan dengan pujian dan celaan), yaitu lafazh khalid dan 
syahddatuzzir. 


Ada beberapa syarat ketentuan dalam komponen tersebut di atas, di 
antaranya: 


1. 


Lafazh ni'ma dan bi'sa merupakan fi'il jamid yang tidak dapat di- 
tashrif, serta ia menunjukkan makna pujian dan celaan. 

F@'il keduanya harus dibarengi oleh alif dan lam (Y), idhafat 
kepadanya atau dengan isim maushul ma (4) dan man (52), seperti 
rd dl das Ya (Sejelek-jelek apa yang kamu lakukan adalah men- 
curi). 

Makhsush bil madhi wa dzammiitu jelas isim ma'rifah yang menjadi 
sasaran pujian atau celaan. Dan kedudukan irab makhsush bil 
madhi wa dzammi itu dibaca rafa' selamanya sebagai mubtada', 
sementara kalimah fi'il dan f@'il yang berada sebelumnya sebagai 
khabar-nya. 


APal Asy-Syuri ( fa JD 


Afa'al asy-syura” adalah sejumlah kalimah ffi'il yang menunjukkan 


makna “memulai' dalam suatu pekerjaan. Afal asy-syurii' banyak 


jumlahnya, di antaranya (c& Jus lsih tai (oppa Iale) de 


Ta 
Dp: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


MEA 353 Ip le Ulat Tab) Gie, (ongti la) as dan (aga Wish Sat. 


Untuk lebih jelas, lihat masing-masing entrinya. 


Ajal (zD 

Kalimat ajal semakna dengan na'am, yang fungsinya sebagai jawaban 
atas suatu pertanyaan. Al-Akhfasy berpendapat, bahwa ajal lebih 
utama digunakan sebagai jawaban membenarkan (tashdig) dibanding 
na'am, sementara na'am lebih utama digunakan dalam suatu jawaban 
dari istifhim (meminta kepahaman). Jika Anda ditanya: Anda akan 
pergi? Maka jawabannya adalah ajal (benar). Dan jika Anda ditanya, 
apakah Anda pergi? Maka jawaban Anda: na'am (betul). 

Jadi kalimat ajal adalah suatu bentuk jawaban membenarkan berita 
yang diucapkan penanya. Adapun na'am merupakan jawaban dari 
pertanyaan orang yang meminta kepahaman. Ibnu Hisyam menam- 
bahkan satu lagi fungsi bagi jawaban ajal, yaitu sebagai wa'ad 
(ancaman). Demikian itu, terjadi bila ada suatu perintah atau ungkapan 
yang semakna dengannya, seperti: 45 c,2! (pukullah Zaid), maka 
jawabnya: ajal. 


Ajwaf (SisD 

Ajw@f adalah bentuk kalimat fi'il (kata kerja), di mana 'ain fi'il-nya 

berupa huruf “Ilat seperti kalimat #6. 

Ajwaf ini terbagi kepada dua bagian: 

1. Ajwafwawi, yaitu kalimah ff'il, di mana 'ain fi'il-nya berasal dari 
huruf wiwu, seperti J6, karena asalnya: J5 

2. Ajw@fy@'i, yaitu kalimah fi'il, di mana “ain fi'il-nya berasal dari 
huruf y@', seperti: #4, karena asalnya: &. 


Akhwat Laisa CD 
Maksud akhwit laisa adalah huruf-huruf yang ber-'amal seperti hal- 
nya laisa, yaitu me-rafa'-kan isim dan me-nashab-kan khabar-nya. 


Huruf-huruf tersebut ada empat, yaitu &Y $ .& dan 3 


1. 


Ajal — Akhwat Laisa ED 


MG menurut mazhab Hijaz dapat beramal seperti halnya laisa, 

yang ia berfungsi menafikan sesuatu hal secara mutlak, seperti 

(sb 35 L (Zaid itu tidak berdiri): atau contoh ayat Alguran v3 lia L 

(Orang ini bukan manusia). Sementara menurut mazhab Tamim, 

bahwa md itu tidak beramal sama sekali, dengan alasan n&-adalah 

huruf yang tidak punya ciri khusus, karena ia terkadang masuk 

pada kalimat isim, dan ff'il, seperti F5 45 L atau 3G #& &. Untuk 

itu, ia tidak bisa ber-'amal seperti halnya laisa. 

Ada syarat-syarat tertentu agar md ini dapat beramal, yaitu: 

Setelah huruf ma tidak tidak dibubuhi huruf in. Bila ia dibubuhi 

huruf in, maka “amal-nya batal, seperti 3 35 si in 
Nafi tersebut tidak dibatalkan oleh illa, seperti Fs 3) 35 b 

b. Khabar ma tidak didahulukan atas isim-nya, yakni khabar- 
nya tidak menggunakan zharaf, jarr majrir 

c. Bila khabar-nya didahulukan, maka ia harus dibaca rafa', 
seperti 1 #5 L. Sering khabar m4 itu dibubuhi huruf bd 
zdidah, seperti ayat Alguran: 5x L£ JS &5 L3 (Tuhanmu 
tidaklah lalai atas apa-apa yang mereka lakukan). 

LA menurut mazhab Hijaz bisa ber-'amal seperti halnya laisa, 

dengan harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 

a. Isim dan khabar-nya harus nakirah, seperti: On Jas das y 
(tidak ada seorang laki-laki itu lebih utama dibanding kamu). 

b. Khabar Id tidak boleh didahulukan atas isim-nya. 

c. Keadaan nafi tersebut tidak boleh dibatalkan amal-nya oleh 
illa, seperti dx Jadi Pi 4 San 

In menurut mazhab ulama Kufah selain Imam Fara adalah dapat 

ber-'amal seperti halnya laisa. Sementara menurut mazhab 

kebanyakan ulama Bashrah, di antaranya Abu Abbas Al-Mubarad, 

Abu Bakar bin Saraj, dan Ibnu Jinni, bahwa huruf in tidak dapat 

ber-'amal seperti laisa. Seperti ungkapan penyair: 


aids BM Sl Ja Usa yj 


TG 
DD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Dia tidak dapat menguasai seseorang, kecuali orang-orang gila 
yang paling lemah. 

4. Lita merupakan huruf gabungan IA nafi dan td' ta'nits yang dibaca 
fathah. Mazhab jumhur nahwu mengatakan bahwa lata dapat ber- 
amal seperti laisa, tetapi dengan syarat isim dan khabar-nya itu 
berasal dari isim-isim yang menunjukkan makna zaman (waktu), 
serta salah satu dari isim dan khabar-nya harus dibuang. Namun, 
kebanyakan pendapat Arab (lisan Arab) membuang isim-nya dan 
menetapkan khabar-nya, seperti ayat Alguran: pts ijo SY, Asal 
perkiraannya: ,p&s de Sell Y, (Pada saat itu tidak ada waktu 
untuk berlari). 


Aku GP 
Aku merupakan bentuk kalimah fi'il mudhari ndgis yang dibaca jazm 
seperti halnya kalimat & yang dimasuki oleh huruf jazm. Asalnya: 
5 Fi dan 5 & kemudian wdiwu pada kedua kalimat tersebut dibuang, 
agar tidak bertemu dua huruf sukiin (mati). Kemudian setelah itu huruf 
ntin dibuang karena terlalu banyak pemakaian serta untuk memudah- 
kan pengucapan, seperti ungkapan syair: 

Ia Ja uan M Sket Aap 

Jika aku diberi harta, maka dengan harta itu aku tidak akan sombong. 
Sebab kondisi itu terkadang berubah. 
Imam Sibawaih dan para pengikutnya berpendapat, bahwa nin 
tersebut tidak boleh dibuang ketika bertemu dengan huruf mati, 
seperti (38 Ja Ck &, sebagaimana ayat Alguran: | 33 sal & PI) Namun 
Syaikh Yunus membolehkan membuang niin-nya. Dalam gird'ah yang 
syadz (batal) dibaca: 112 za dk d. 


Ala (SD 
Ala menurut pakar nahwu terdiri dari beberapa bagian, di antaranya: 


1. Tanbih (peringatan). Huruf al& tersebut fungsinya untuk 
menyatakan serta mengingatkan pendengar terhadap apa yang 


Aku — Al-Battata ED 


dibicarakannya. A4 merupakan huruf tidak beramal yang masuk 
pada jumlah ismiyyah dan jumlah ffliyah, seperti ayat Alguran: 
nee II dil susi Ss Yt (Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih 
Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka). Dan seperti: 
Fara Ganan RA -et Fs Y (Ingatlah, di waktu azab itu datang kepada 
mereka tidaklah dapat dipalingkan dari mereka). 

2. Taubikh inkari (celaan inkar). Makna ini khusus masuk pada 
Jumlah fi'liyyah (fi'il madhi), seperti xxz Ea Yf (Tidakkah kamu 
belajar dengan baik). 

3. Istifham nafi, di mana fungsinya mengharapkan sesuatu. Ald ini 
khusus masuk pada jumlah ismiyah dan ber-'amal seperti halnya 
nafi jenis, seperti ucapan: 
aya PAN Je YI (Tiadakah seseorang yang kami jumpai sehingga 
ia dapat membimbing kami?). 

4. “Aradh dan tahdidh. “Aradh artinya meminta sesuatu dengan cara 
halus (sindiran), seperti ayat: s DN jaka si 5 Pa Yi (Apakah kamu 
sekalian tidak ingin Allah mengampunimu?). Sementara makna 
tahdidh adalah meminta sesuatu dengan anjuran, seperti ayat: 
Sai rd &38 Sojleis JI (Mengapakah kamu sekalian tidak 
memerangi orang-orang yang merusak sumpah janji mereka?). 

Catatan: 

Ala yang berfungsi sebagai “aradh khusus masuk pada jumlah ff'liyyah, 

sementara tahdidh khusus masuk pada jumlah fi'liyyah (fil mudhari). 


Al-Battata (&J) 
Al-Battata merupakan bentuk akar kata (mashdar) dari kata kerja 
batta yang mengandung makna gatha'a (putus). Kedudukan kalimah 
al-battata adalah sebagai maf'iil muthlag, dan menurut pendapat yang 
masyhur hamzah pada kalimah tersebut adalah hamzah gatha', 
seperti: 4 Agt Y (Aku tidak melakukannya sama sekali). 


| 
- 
| (8 $@ Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Alif Lafazh Ana (() 
Menurut pendapat sebagian pakar nahwu bahwa alif yang berada pada 
kalimah and itu zdidah (tambahan). Untuk itu, ia harus tetap utuh 
ketika dibaca wagf dan digugurkan pada saat washal, atau berada di 
tengah-tengah kalam pembicaraan, seperti: &46 &, maka alif-nya harus 
digugurkan dari sisi pengucapan, tidak dalam tulisan. 
Sebagian pakar lain berpendapat, bahwa alif tersebut merupakan alif 
ashliyyah (asli), maka ia harus tetap utuh, baik ketika washal ataupun 
wagf. Imam Sibawaih menuturkan bahwa sebagian orang Arab 
menetapkan alif-nya ketika washal. | 
Tambahan: 
Jika dhamir huwa (za) dan hiya () dibaca wagf, maka Anda ucapkan 
huw (za) dan hiy (2) dimatikan wawu dan y@--nya., atau bacaan huwah 
(:38) dan hiyah (xa), dengan menambah h@' sakat padanya. Dalam 
Alguran tercantum: 42 L asi 3 (Tahukah kamu, apakah neraka 
Hawiyah itu?). 


Alif Lam (DD 

Al atau alif lam terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

1. Isim maushiil yang semakna dengan alladzi (sid dan akhwit- 
nya. Biasanya alif Iim tersebut masuk pada isim f@'il dan isim 
maf'il, seperti: Xg LAS (Yang memukul itu Zaid), atau seperti: 
Ie adas (Yang' dipukul itu Khalid). Alif lam maushilah yang 
semakna dengan alladzi itu shilah-nya dalam bentuk sifat sharihah, 
yaitu isim f@'il, isim maf'il dan sifat musyabahhah, seperti contoh 
tersebut di atas. Namun, kadang alif Iam maushillah ini masuk 
pada fi'il mudhari', tetapi syadz (cacat). Ia dapat masuk pada ff'il 
mudhari' dalam kondisi darurat syair. Bahkan Al-Jurjani menya- 
takan, bahwa penggunaan tersebut dalam natsar (selain syair) 
keliru sekali, menurut kesepakatan pakar nahwu. Artinya, ia tidak 
dapat dianalogikan (giyds) dalam natsar, seperti ungkapan 
penyair terkenal Farazdag: 


Alif Lafazh Ana — Alif Lam && 9 ) 


Sial AN 53 Ip jer M3 MP BSA SA KAL 
Kamu bukanlah hakam yang disetujui keputusannya, bukan pula 
bangsawan, ahli pikir dan ahli debat. 


Penggunaan ini menurut mazhab Bashrah khusus untuk syair. 
Namun, Ibnu Malik pada sebagian kitabnya berpendapat, bahwa 
alif dan lam yang masuk pada fi'il mudhari' tersebut tidak khusus 
pada syair saja, tetapi ia boleh digunakan dalam syair dan natsar. 
Demikian hal itu diungkapkan dalam Alfiyah-nya: 


. . 


JB Ji pan R3 Jl kero ie, 

Shilah alif lam itu harus berbentuk shifat sharihah, sementara ia 

dengan fi'il mu'rab itu langka sekali. 

Aliflam maushilah juga kadang shilah-nya dalam bentuk jumlah 

isimiyyah atau zharaf, tetapi pendapat ini syddz (cacat). Contoh 

yang pertama seperti ungkapan penyair: 
Ia ana aa dk ea Ia 

Kami merupakan bagian dari kaum itu, yang Rasulullah sendiri 

di antara mereka. Bagi mereka itu dekat “pundaknya” dengan 

Bani Ma'ad. 

Contoh yang kedua (zharaf) seperti ungkapan penyair: 

ka OB Alia P9 adi Je IS IK Ia 

Siapa saja yang senantiasa bersyukur atas kebersamaan, maka 

ia bebas merdeka dalam kehidupan yang dinaungi kejembaran. 

Huruf tarif, yaitu alif lam yang berfungsi me-ma'rifah-kan suatu 

kalimat. Alif lam ta'rifini terbagi kepada dua bagian, yaitu pertama 

alif lam “ahdiyyah dan kedua alif lam jinsiyyah. 

Adapun alif lam macam pertama ('ahdiyyah) mempunyai tiga 

bagian, yaitu | . 

a. “Ahdi Adz-Dzikri, yaitu kalimah yang diikuti oleh aliflamitu 
telah disebutkan sebelumnya di awal pembicaraan, seperti: 
Jgdl &136 Sia, Sad (Aku telah bertemu dengan seseorang, 
maka aku muliakan orang itu). 


TG 
CD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


3. 


b. 


Cc. 


“Ahdi Al-Hudhiiri, yaitu kalimah yang diikuti oleh alif lam itu 
hadir (ada) dalam kenyataan, seperti ayat: Sa s Sist padi 
(Pada hari ini (hari Arafah| telah Aku sempurnakan bagimu 
agamamu). 

Ahdi Adz-Dzihni, yaitu kalimah yang diikuti oleh alif lam itu 
telah ada dalam benak atau pengetahuan seseorang tanpa 
harus diungkapkan, seperti ayat Alguran: Ja S Wi (Ketika 
keduanya berada di gua itu). Maksudnya, semua orang paham 
dan tahu, bahwa gua yang dimasuki oleh kedua orang itu 
(Rasulullah dan Abu Bakar) adalah gua Hira. 


Adapun alif Iaim macam kedua (jinsiyyah) itu terdiri dari dua 


bagian, yaitu: 


a. 


Al-Istighrag. Tanda alif lam istighragiyyah tersebut layak 
didatangkan lafazh kullun CR) pada kalimah yang diikuti alif 
lam tersebut. Alif lam istighragiyyah terbagi kepada dua ba- 
gian, yaitu pertama, istighrag afradjinsiy (mencakup individu 
jenis), seperti ayat: kab 3S 6 (Setiap individu manusia 
itu diciptakan dalam keadaan lemah). Kedua, istighrag 
khashd@ish afrad (mencakup individu khusus), seperti ka 3 
(Kamu itu seorang pengajar). Yakni setiap sifat atau kepribadi- 
an yang ada pada seorang pengajar. 

Al-Hagigah, yaitu alif lam yang menjelaskan hakikat jenis 
dan tabiatnya, seperti: iba Sa sat Jeli (Hakikat danjenis laki- 
laki itu lebih kuat dari perempuan). Maksudnya, lebih kuat 
dari sisi fisik. Sebab, terkadang perempuan juga unggul dari 
sisi selain jenis seperti sifat atau kecerdasan. 


Alif lam z@'idah (tambahan), yaitu alif lam selain maushil atau 


huruf ta'rif, tetapi ia merupakan huruf yang kadang masuk pada 


isim marrifat atau nakirah. Alif lam z@'idah ini terbagi dua bagian, 


yaitu: 


a. 


Laizimah, yaitu alif lam yang mengikuti selamanya pada 
wadh'a (asal mula diletakkannya sebuah kalimah), seperti 


Al-Jamma'a Al-Ghafiru — Allahumma £» 


kalimah ca «Njlatau 3 
b. Ghair' lazimah, yaitu alif lam yang muncul setelah adanya 
wadh'a suatu kalimah, seperti & adl dan ali. Aliflam tersebut 
tidak berfungsi me-ma'rifat-kan kedua kalimah tersebut, 
karena keduanya sudah marrifat. Terkadang alif lam ghair” 
lazimah masuk pada suatu kalimah karena kondisi darurat 
syair, seperti ungkapan penyair: 
SPP AS Ela Gina HP tag Sip JI Sek 
Aku melihatmu ketika kamu mengenal wajah-wajah kami. 
Kamu berpaling dari 'Amr ketika kamu lapang hati, wahai 
Oais. 
Penyair tersebut di atas membubuhkan alif Iam pada kalimah 'an- 
nafsa', yang kedudukannya sebagai tamyiz (bukan mafil bih), 
sementara tamyiz itu nakirah menurut pendapat masyhur. 


Al-Jammi'u Al-Ghafiru ( al ses 

Kalimah Al-Jammd@'u yang dibaca fathah dan tasydid mim-nya diambil 
dari kalimah al-jumum (banyak), seperti ayat Alguran: (z 42. Semen- 
tara kalimah al-ghafiru memiliki makna as-satirin (orang-orang yang 
menutupi), karena banyaknya jumlah mereka sehingga menutupi muka 
bumi. 

Terkadang rangkaian dua kalimah tersebut berbentuk nakirah, 
seperti: Yuk slx 1336 (Mereka telah datang dengan rombongan yang 
banyak), atau Pra & STA #Ux atau kalimah: pera ll, sebagaimana 


tercantum dalam kamus Ash-Shihah dan Al-Gimus. 


Allahumma tea 
Kalimah allahumma adalah munida yang mengandung makna 4! $ 
(Ya Allah), mabni dhammah huruf ha' padanya menurut pendapat 
pilihan ulama serta mahall nashab, sebagai maful bih dari fi'il yang 
dibuang. Sementara huruf mim ber-tasydid adalah pengganti dari ya” 


Cp Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


nida'. Dalam ayat Alguran tercantum: 23 Sisa 5 KA 3 (Kata- 
kanlah: Ya Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi). 


Kalimah allahumma terkadang digunakan sebagai: 


1. 


Nida' murni, seperti Er sal an (Ya Allah ampunilah dosa-dosa 
kami). | 


Menguatkan jawaban terhadap pendengar yang bertanya tentang 


| sesuatu kepada Anda, seperti: 35x ci sei (Apakah Zaid yang 


mencuri?), maka jawaban Anda, misalnya: & KA (Ya Allah, betul). 
Menunjukkan atas langkanya peristiwa yang terjadi, seperti 
ucapan kebanyakan para pengarang: US Jk si Y AN (Ya Allah, 
melainkan diucapkan seperti demikian). 


Catatan: 


Terkadang kumpul antara mim ber-tasydid pada kalimah allahumma 
sebagai pengganti ya dengan ya huruf nidd', seperti ungkapan penyair 
Abu Khirasy Al-Hudzali: 


SI Ah Oe3 & IisLdi 


Jika terjadi suatu bahaya maka aku berdoa: ya Allah, ya Allah. 


Am GD 


Huruf am terbagi kepada dua bagian, yaitu: 


1. 


Muttashilah, yaitu am yang berada setelah hamzah taswiyah, 
yakni hamzah yang beriringan setelah lafazh saw@'a (#2), seperti 
ayat Alguran berikut ini: 

Kd y F3 18 d s1 Ka nee s2 (Sama saja bagi mereka, kamu beri 
peringatan atau tidak, mereka tidak beriman). Atau am yang 
berada setelah hamzah, tetapi maksud dari adanya hamzah dan 
am tersebut sebagai ta'yin (penentuan). Hal demikian berbeda 
dengan am yang ada setelah hamzah taswiyah. Perbedaannya 
adalah bahwa am yang dimaksud sebagai ta'yin menuntut (minta 
berulang-ulang) adanya jawaban, seperti ayat Alguran: 


bb dicap Ula dat aN. 


Am Ammi HB) 


2. Mungathi'ah, yaitu am yang tidak didahului oleh hamzah 
taswiyah atau hamzah yang dimaksud sebagai ta'yin, tetapi ia 
berfungsi sebagai pembatal (idhrab) seperti La lafazh “bal, 
seperti dalam ayat: #1 3335 Hi SI En ya 3 (Tidak ada 
keraguan padanya (diturunkan) dari Tuhan semesta alam. Tetapi 
mereka berkata: Muhammad membuat-buat). 

Abu Zaid berpendapat, bahwa am yang ada dalam ayat: 

p3 Gi H atpat “has YSl (Apakah kamu sekalian tidak melihatnya, aku 

basa baik) adalah am z@'idah, dengan gir@'ah sebagai berikut: 
SEM dana Yi, 


Amina (11) 
Kalimat mina adalah bentuk isim fi'ilamr yang mengandung makna 
“istajib” (kabulkanlah) serta dibaca mabni fathah, seperti ungkapan 
penyair Umar bin Abi Rabi'ah: 


oo UB up Ala Ga Ha 
Wahai Tuhanku, janganlah Engkau menarik aku menuju cintanya 


selamanya. Allah menyayangi seorang hamba yang berdoa: 
kabulkanlah. 


Amma (&) 
Ammd adalah huruf syarath dan taukid yang pada lazimnya ia menjadi 
huruf tafshil (perincian), seperti ayat Alguran: He d sa Lb 
PANTI AI (Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong 


kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang 
mutasyabihat). 

Wajib ada pemisahan antara huruf ammda dan f@' dengan salah satu 
dari enam perkara sebagai berikut: (1) mubtad@”, seperti ayat tersebut 
di atas, (2) khabar, seperti 1 5 dl g ut (Adapun orang yang ada di rumah 
itu adalah Zaid): (3) jumlah syarath, seperti tm Gyaal Ya G6 Sl Lb 
(Adapun jika dia (orang yang matiJ termasuk orang yang didekatkan 


s 
: CD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman): (4) Kalimah isim 
yang dibaca nashab secara lafazh atau mahall oleh jawab, seperti: 
“ “5 as LB (Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu 
bersikap sewenang-wenang): (5) Kalimah isim ma'mil dari fi'il yang 
dibuang yang dijelaskan oleh kalimah sesudah f@', seperti: 4 ineh 1335 Lt 
(Adapun Zaid maka pukullah dia): (6) Zharaf ma'mill-nya amma, 
seperti: 5 Gb F sad Ut (Adapun pada hari ini, maka aku pergi). 


Ana (57) 
Lafazh dna adalah zharaf zaman yang dibaca nashab (fathah), 
mengandung makna hina (ketika). Ia selalu idhdfat pada jumlah 
ismiyyah dan jumlah fi'liyyah, seperti: c5 jas 3 dl #Sli Saka 
(Petani itu kembali ke rumahnya ketika matahari terbenam), dan 
seperti: 4455 31 dak (Aku akan mencukupi biaya belajarmu). 


Anifan (5D 

Lafazh Gnifan mengandung makna (5 :» (sebelumnya/tadi). Ia 

mempunyai kedudukan dalam jumlah sebagai: 

1. Zharaf yang menunjukkan waktu, dibaca nashab dengan tanda 
fathah, seperti ungkapan Set Je Btauk (Aku berbicara 
dengan kamu 'tadi' tentang kondisi ibu kamu). 

2. Kalimah isim seperti halnya isim lain sesuai dengan kedudukannya 
dalam jumlah, seperti Jasa de GS 3 AN SI) (Pembicaraan 


yang telah diungkapkan 'tadi' mempunyai pengaruh terhadap masa 
depan). Lafazh al-anifi tersebut kedudukannya sebagai sifat dari 


al-kalimi. 


Anna (GD 
Lafazh ann@ adalah zharaf makan (tempat) sebagai: (1) isim syarath 
yang menyimpan makna si (di mana), seperti SA PA: di (Di mana 
saja kamu duduk maka aku pun ikut duduk), (2) sebagai isim istifham 


Ana - Asma' Al-Khamsah KD 


(pertanyaan) mengenai tempat yang menyimpan makna KA) Ss (dari 


mana), seperti ayat Alguran: Us sj Ai € 5 G(Wahai Maryam, dari mana 
makanan milik kamu ini?): (3) annd yang menyimpan makna AS 
(bagaimana), seperti ayat: Aa G! Ss Pa (Maka datangilah “Jadang” 
kamu bagaimana saja kamu inginkan), (4) sebagai zharaf zamin 
(waktu) yang menyimpan makna  & (kapan) istifhdm, seperti $ Ka Gi 
(Kapan kamu datang?). 


Ara'aitaka (JztD 
Susunan kalimah ara'aitaka mengandung makna akhbirni (Beritahukan 
kepadaku). Kalimah ini merupakan susunan yang terdiri dari lafazh 
Bo «3, dhamir ta' dan kaf mukhdthab, menurut pendapat 
Sibawaih. Ara'aitaka bermakna ra'd 'ilmiyyah, bukan bashariyyah 
(melihat), seperti ungkapan penyair: 


KI aa Mg are yaa 
Beritahukan kepadaku, seandainya kamu melarang berbicara 
tentang Yahya, maka apakah kamu melarang aku menangisi Yahya. 


Asma' Al-Khamsah Gs sxD 
Asm@' al-khamsah atau isim-isim lima adalah lafazh &t A aa pdan 
Ps yang di-idhdfat-kan kepada lafazh lain. Semua lafazh asm@' al- 
khamsah tersebut dibaca rafa' dengan tanda wdwu, seperti 2g se 
(Telah datang bapak kamu), dibaca nashab dengan tanda alif, seperti 
tt 4st (Aku telah melihat bapaknya), dan dibaca jarr dengan tanda 
ya', seperti PAN S5 (Aku telah bersua dengan bapaknya). 


Jadi menurut pendapat yang masyhur, bahwa asm@' al-khamsah ini 
mu'rab (dibaca irab) dengan huruf. Maka tanda wdwu sebagai 
pengganti dari dhammah, tanda alif sebagai pengganti dari fathah, 
dan tanda yd sebagai pengganti dari kasrah. Namun, menurut mazhab 
yang shahih (valid), bahwa asmd' al-khamsah itu mu'rab dengan 
harakat yang diperkirakan kepada wdwu, alif, dan yd'. Asm@' al- 
khamsah ketika irab rafa' maka tanda rafa'-nya dengan dhammah 


“GI 
CD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


yang diperkirakan kepada wdwu, irdb nashab dengan tanda fathah 
yang diperkirakan kepada alif, dan irib jarr dengan tanda kasrah 
yang diperkirakan kepada y@', seperti: Skl ss .6kl Ejt, dan Us Sya 
Namun sekalipun demikian, asm@' al-khamsah khusus lafazh SA A, 
dan #& langka menggunakan irdb dengan harakat. Demikian ini disebut 
lughat nagsh, yaitu membuang wdwu, alif, dan y@', tetapi meng- 
gunakan harakat yang nyata pada huruf ba', kha', dan mim-nya, seperti: 
a. Kr ah xt Ia (Ini bapaknya, saudaranya, dan mertuanya). 
b. dist kl! Cit (Aku telah melihat bapaknya, saudaranya, dan 
mertuanya). 
C3 sh ah o #52 (Aku telah bersua dengan bapaknya, saudaranya, 
dan mertuanya). 
Atau seperti ungkapan penyair: 
Kedung & Kodesaah 
Kepada bapaknya, Adi mengikuti jejak dalam kemuliaannya. Dan 
. siapa saja yang menyerupai bapaknya maka ia tidak salah. 
Dan ada pula pakar nahwu yang membaca irib pada lafazh abun, 
akhun, dan hamun tersebut dengan alif secara mutlak, baik ia dalam 
keadaan irab rafa', nashab, maupun jarr. Baik ia di-idhdfat-kan 
ataupun tidak. Demikian ini disebut lughat gashr, seperti: 
slr 361, st Ga (Ini bapaknya, saudaranya, dan mertuanya). 
b. se set ski sh (Aku telah melihat bapaknya, saudaranya, dan 
mertuanya). 
Cc. 83 3st, sh LS 33 (Aku telah bersua dengan bapaknya, saudaranya, 
dan mertuanya). | 
Atau seperti ungkapan penyair: 
BEE al Guk batik Bei 3 
Sesungguhnya bapaknya kekasih dan bapaknya bapak kekasih telah 
sampai pada puncak kemuliaan. 
Para pakar nahwu menentukan empat syarat pada irab asm@' al- 
khamsah dengan huruf, di antaranya: 


Asm3' Al-Khamsah - Awwala tm 


1. Di-idh@fat-kan, seperti contoh-contoh tersebut di atas. Apabila 
asm@' al-khamsah itu tidak di-idhdfat-kan, maka ia dibaca irdb 
dengan harakat yang nyata, seperti ci as 

2. Idhdfat kepada selain ya mutakallim. Apabila ia di-idhdfat-kan 
kepada yd mutakallim, maka ia dibaca irab dengan harakat yang 
diperkirakan pada kalimah akhirnya, seperti Ted Na dl (Bapakku 
adalah orang yang saleh). 

3. Mukabbar (tidak di-tashgir), seperti tersebut di muka. Adapun 
jika asm@' al-khamsah itu di-tashgir, makaia dibaca irab dengan 
tanda harakat, seperti at sk (Telah datang saudara kecil kamu). 

4. Mufrid (tunggal), seperti bpes (ia (Ini mertua kamu). Apabila asma” 
al-khamsah itu jama', maka ia dibaca 'rdab dengan harakat yang 
nyata, seperti (Aku telah melihat bapak-bapak mereka). Bila 
tatsniyah (dua), maka ia dibaca irab rafa' dengan tanda alif, dan 
irdb nashab danjarr dengan tanda ya”, seperti JE kat oa cal dah 
dan apl S3. Dalam hal ini, penyair mengungkapkan dalam 
syairnya: 


KAA PAN N MOU 37 
Syarat asm@' al-khamsah adalah harus mufrad, mukabbar, idhafat, 
dan idhafat kepada selain ya mutakallim. 


Awwala (3) 

Awwala adalah kalimah isim yang mengandung makna “awal sesuatu”. 
Untuk itu, ia dibaca 7rab sesuai kedudukan jumlah-nya, seperti 
bs coli Jd (Pertama kali gejala sakit adalah panas demam). Dalam 
hal ini, kalimah awwala termasuk isim mutasharrif. 

Kalimah awwala juga merupakan isim tafdhil yang mengandung 
makna asbaga (lebih dahulu). Maka kalimah ini termasuk isim ghair 
munsharif (tidak menerima tanwin), dan kedudukannya menjadi sifat, 
seperti 433 5 Jl well L333 (Aku bertemu dengan seorang mahasiswa 
yang lebih dahulu dari teman-temannya). 


“Gt 
(8 $9 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Abu Ali Al-Farisi mengungkapkan lafazh: si da 1 tu dengan membaca 
dhammah, fathah dan kasrah Iam-nya. Dibaca dhammah karena mabni, 
dengan maksud menyimpan mudhif ilaih secara makna. Dibaca fathah 
adalah karena mu'rab tanpa ada maksud menyimpan mudhif ilaih, 
baik secara lafazh maupun makna. Sedangkan kedudukan irdb-nya 
adalah sebagai isim ghair' munsharif, seperti telah dijelaskan di atas. 
Adapun dibaca kasrah adalah karena bermaksud menyimpan mudhaf 
ilaih secara lafazh. 


Aimunullah (4! :2D 
Rangkaian kalimah aimunullah merupakan bentuk ungkapan yang 
dipakai dalam sumpah, seperti halnya “billahi' (demi Allah). Kalimah 
aimun kedudukannya sebagai mubtad@' (mudh@f), sementara kalimah 
Allah sebagai mudhaf ilaih. Adapun khabar mubtad@'-nya dibuang 
dengan memperkirakan lafazh 3. 
Hamzah yang berada pada lafazh aimun adalah hamzah washal 
menurut ulama Bashrah, serta tidak pernah ada dalam sejumlah isim, 
di mana hamzah washal-nya dibaca fathah selain kalimah aimun. 
Kalimah aimunullah mempunyai beberapa lughat bacaan, di antaranya: 


MA Ap ol 33 cdi pl adil Aj SAN ghe! | cakil Al dan Ai 343. 


| Fa' Al-Iftral Un :8) 
Apabila fa fi'il yang terbentuk dari wazan ifta'ala (Jz5)) itu terdiri dari 
huruf ithbag (shad, tha', zha', dan dhid), maka huruf ta' pada wazan 
ift'al itu ditukarkan pada huruf tha@', karena ia lebih dekat dengan 
huruf t@' dari segi pengucapan makhraj hurufnya, seperti kalimah: 

Gjks, yang asalnya: XL. 

Apabila fa” fiil wazan ifti'al tersebut terdiri dari dzal, dal atau zdy, 
maka td” wazan ifti'al tersebut harus ditukar dengan dai, seperti 5531, 
yang diambil dari ungkapan 3 Asalnya: $$. 
Dalam hal ini, ada tiga cara pembacaan, yaitu: 
- Ssi tanpaidgham, 


Pe na SN 


- 
Aimunullah — Ylil 


— 3, menukarkan dal dengan dzal, kemudian di-idghim-kan, 
— S5, menukarkan dzai dengan dal, kemudian di-idgham-kan. 
Dalam ayat Alguran terdapat bacaan ayat: Fr S3 Sg 
Dalam hal ini Syaikh Abdurrahman Ibnu Isa menyatakan dalam Matan 
Tashrif-nya: 
Bet ekas abi Ol JI K5 

Saja Aa ira ja Ih MP CAASslb 25 3 335 

Ketikaf@' wazan ifti'alitu terdiri dari shad, tha', zh&' atau dhid, maka 


huruf t@' pada wazan tersebut ditukarkan pada th@'. Bila Anda mem- 
buat sighat dari kata ad-dharb (idhtaraba), maka ucapkan idhtharaba. 


rlal (5s) 
TIGI adalah perubahan yang terjadi pada hurup “illat, baik karena 
dibuang, diganti, ataupun dibaca sukun (mati). 
Dari keterangan pengertian di atas, 71Gl terbagi kepada beberapa bagian 
sebagai berikut. 
1. TIal hadzaf, yaitu membuang salah satu huruf 'illat yang terjadi 
pada tiga tempat, yaitu: 
a) Pada huruf madd (panjang) yang bertemu dengan huruf mati 


2 
0... 


sesudahnya, seperti lafazh &. Asalnya: (3 kemudian dibuang 
huruf 'illat-nya, yaitu wawu karena tertolak bertemunya dua 
huruf mati. 

b) Pada kalimah ff'il ma'lam yang ber-'illat fa' fiil-nya (mitsal 
wawi) menurut aturan wazan '|si, Seperti ig. Asalnya: 4x4, 
maka huruf wawu tersebut harus dibuang. 

c) Pada kalimah ff'il yang ber-'illat lam fi'il-nya, maka ia harus 
dibuang di dalam fi'il amr yang menunjukkan mufrad 
mudzakkar, seperti #31. Atau pada fi'il mudhari yang dibaca 
jazm, seperti Fi J. 

2. TIGl galab, yaitu mengganti salah satu huruf “llat. Apabila huruf 
illat tersebut berupa wawu dan ya berharakat yang berada setelah 


TG 
ee: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


harakat fathah, maka keduanya harus diganti oleh alif, seperti 
lafazh yg dan rt. Asalnya: J5 dan #8. Hal ini terjadi karena huruf 
'illat tersebut berharakat, sementara huruf sebelumnya berhara- 
kat fathah. 


Atau menggantikan wdwu kepada ya”, jika wawu tersebut dibaca 
mati setelah harakat kasrah, seperti Si. Asalnya: Se, dari lafazh 
Saji Atau huruf “illat berada di ujung kalimah setelah harakat 
kasrah, seperti (425. Asalnya: z2, dari lafazh #31. 
Dalam jenis il galab ini, terjadi pula penggantian huruf y4' ke- 
pada wawu jika y@' tersebut dibaca mati setelah harakat dhammah 
pada selain jama' seperti 'wg. Asalnya: ' dari kalimah fil AN 
Atau ia menjadi ain kalimah isim yang mengikuti alur wazan BE 
seperti sb. Asalnya: ab. 

3. Tlal sukun, yaitu membuang harakat huruf illat karena menghin- 
dari terjadinya berat dalam pengucapan, atau mengalihkan 
harakatnya kepada huruf mati sebelumnya. 


Apabila huruf “illat wawu atau y@' berada di ujung kalimah yang 
berada setelah huruf berharakat, maka harakat keduanya harus 
dibuang jika ia dhammah atau kasrah, seperti #4 dan Pe 
Asalnya: 425 dan at. Apabila keduanya berharakat fathah, maka 
tidak ada iIAl sukin, seperti #51 4. 

Dan apabila “ain kalimah itu berupa huruf wdwu atau y@' yang 
berharakat, dan huruf sebelum wiwu dan y@' tersebut berharakat 
mati lagi shahih, maka harakat “ain kalimah tersebut harus 
dialihkan kepada huruf mati sebelumnya, karena huruf shahih 
itu lebih utama dan lebih kuat membawa harakat dibanding huruf 


3x 3 ya 


illat, seperti #34 dan tx. Asalnya: (44 dan tp3. 


Prab 
Di dalam Nazham-nya, Imrithi mengungkapkan: 
PJ UN Pas 8 KUA AR 
Trab menurut pakar nahwu adalah mengubah akhir kalimah, baik 


Ual — Trab ED 


secara perkiraan maupun secara lafazh karena terdapat “amil yang 
sudah diketahui keberadaannya. 


Maksudnya, irdb itu perubahan harakat tiap-tiap akhir kalimah yang 
disesuaikan dengan fungsi Gmil yang memasukinya, baik perubahan 
itu nampak jelas lafazh-nya atau hanya diperkirakan saja keberadaan- 
nya. 

Contoh perubahan secara lafazh 'y5 sk (Zaid telah datang): ty5 dh (Aku 
telah melihat Zaid), dan xx, C3 (Aku telah bertemu dengan Zaid). 
Contoh perubahan secara diperkirakan keberadaannya: AA AP 
(Seorang pemuda itu telah datang): fil Ljh (Aku telah melihat pemuda 
itu), dan PAN Ly (Aku telah berjumpa dengan pemuda itu). 

Adapun pembagian irab itu ada empat bagian, yaitu irdb rafa', irab 
nashab, irab khafadh, dan rab jazm. Di antara contoh-contoh dari 
. Trdb tersebut adalah: 

1. irdb rafa', seperti Fr 1g (Zaid itu berdiri), 

2. Trdb nashab, seperti K3 cah (Aku telah melihat Zaid), 

3. Yrab khafadh, seperti x5, &352 (Aku telah bertemu dengan Zaid), 
4. Trdbjazm, seperti X5 Uy44 3 (Zaid tidak memukul). 

Di antara #rdb empat tersebut yang boleh masuk pada isim hanya irab 
rafa', #rab nashab, dan irab khafadh (jarr). Sementara irab jazm 
tidak boleh masuk pada kalimah isim. 

Kalimah-kalimah isim tersebut selamanya tidak menerimairdbjazm, 
yakni tidak bisa dimasuki oleh amil yang men-jazm-kan, seperti lam, 
lamma, dan Gmil lainnya. 

Adapun frdb empat di atas yang boleh masuk pada ffi'il hanya irab 
rafa', irab nashab, dan irab jazm, sementara irdb khafadh tidak boleh 
masuk pada fil. 

Maksudnya, di antara empat macam irdb yang biasa masuk pada 
kalimah fi'il adalah irdb rafa', seperti say (Dia sedang/akan 
menolong): irdb nashab seperti at si (Hendaknya dia menolong), 
dan frab jazm seperti 'ras Ai (Dia tidak menolong). “Amil yang biasa 
men-khafadh-kan itu selamanya tidak boleh masuk pada kalimah fi'il. 


2 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Ibdal re) 
Ibdal adalah menghilangkan satu huruf dan meletakkan huruf lain pada 
tempat huruf yang dibuang tersebut. Ibdal ini menyerupai 7Idl, karena 
keduanya merupakan perubahan pada tempat, tetapi 714l khusus pada 
huruf-huruf 'illat, sementara ibdal terdapat pada huruf-huruf shahih. 


Ibdal, menurut Dr. “Amil Badi' Ya'gub dalam kitab-nya Mausii'ah An- 
Nahwi mempunyai dua bagian: 


1. Ibdal Sharfi, yaitu menempatkan huruf-huruf tertentu pada 
tempatnya huruf-huruf lain sebagai bentuk dari mempermudah 
pengucapan, seperti menggantikan (ibdal) wawu pada alif dalam 
contoh ls yang asalnya adalah t32. 

Huruf ibdal sharfi ini terdiri dari sembilan huruf, sebagaimana 
dikatakan oleh ahli nahwu, yaitu: h&, dal, hamzah, t&', mim, 
wawu, thd', ya', dan alif, yang terhimpun dalam rangkaian: 
lelora Sisa. Menurut ulama lain terdapat 12 huruf yang terhimpun 


dalam rangkaian: &ig! fa db. 


2. Ibdal lughawi. Ibdalini lebih luas pembahasannya dibanding ibdal 
Sharfi, yaitu dua kalimah yang sama dalam makna, tetapi ada 
perbedaan satu huruf dari sekian huruf-hurufnya, dengan syarat 
kedua huruf yang berbeda dari dua kalimah itu masih tetap sama 
dalam makhraj-nya, seperti ara dan c.A4J maknanya: sesuatu 
yang kering. 


Ibnum (£D 
Lafazh ibnum merupakan rangkaian kalimat ibnu dan tambahan mim 
yang fungsinya untuk menegaskan, seperti ungkapan penyair Hasan 
bin Tsabit: Ye & ta 36 Isi & a 5 (Muliakanlah anak kami dan sungguh 
muliakanlah bibi kami). 
Ulama mazhab Kufah berpendapat, bahwa lafazh ibnum merupakan 
isim mu'rab yang dirangkai dari dua lafazh berbeda. Demikian, karena 


harakat niin mengikuti harakat mim, seperti: A ses ksi Ssh dan 


Ibdal — Idhafat ED 


P3) de &alz. Kalimat ibnum terkadang dapat di-tatsniyah-kan, seperti 
ucapan penyair: 

KIT PR ats AA AP Leles Kah La ta, 
Di antara golongan kami terdapat seorang anak pungut dan kedua 


anaknya dan Hajib yang menyalakan api kemuliaan, bukan seorang 
penyelamat. 


Ibtida” (555) 

Menurut ulama nahwu Bashrah, ibtida' adalah Gmil ma'nawi yang 
me-rafa'-kan mubtad@'. Ia disebut juga kalimat yang berada di awal 
pembicaraan. Ibtid@' terbagi dua bagian, yaitu hagigi dan hukmi. 
Ibtida' hagigi adalah kalimah yang berada di awal pembicaraan yang 
tidak didahului oleh kalimah mana pun, seperti 35 s3) (Ilmu itu 
cahaya). Sementara ibtid@' hukmi adalah kalimah yang berada setelah 
satu huruf yang tidak merubah kedudukan sebagai permulaan, seperti 
ayat £5 332 2! 3). Huruf permulaan adalah inna. 


Idgham (463) 
Idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu pada yang lain, 
misalnya memasukkan pakaian pada wadah, sementara idghim 
menurut istilah adalah memasukkan huruf mati pada huruf lain yang 
sama dan berharakat tanpa terpisah oleh harakat atau wagf. Keduanya 
seperti satu huruf karena sangat erat pertaliannya, seperti kalimah 
Fil Xa, asalnya: 353. 


Idhafat (S5) 
Idh@fat adalah pertalian suatu struktur antara dua kalimah isim yang 
menyebabkan kalimah isim yang kedua tersebut dibaca jarr selama- 
nya, seperti kw SES Ga. Kalimah yang pertama (kitdb) disebut 


mudhaf, sementara kalimah kedua (at-tilmidzi) disebut mudhifilaih. 
Trab mudhff ilaih itu harus dibaca jarr karena idh@fat. Untuk itu, 


& 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


setiap kalimah isim yang akan di-idhafat-kan kepada kalimah lainnya, 

maka huruf niin (tatsniyah atau jama?) atau tanwin yang berada dalam 

mudhff tersebut harus dibuang, serta dibaca jarr mudhaf ilaih-nya. 

Sebab tanwin dan idhdfat selamanya tidak akan bisa bertemu, seperti 

ungkapan penyair: 

se Ausab & Sae za gb 

Aku seolah tanwin, sedangkan kamu adalah idhafat. Di mana saja 

kamu bertemu aku, maka kamu tidak boleh menumpang di tempatku. 

Idh@fat ada dua macam, di antaranya: 

1. Idhdfat lafzhiyah, yaitu idhdfat sifat yang menyerupai fi'il 
mudhari', kepada ma'muil-nya. Idhdfat ini disebut juga idhafat 
ghair mahdhah. Mudhaf dalam idhdfat lafzhiyyah ini tidak 
berfungsi sebagai ta'rif atau takhshish, tetapi sebatas takhfif 
(meringankan) dalam lafazh dengan membuang tanwin atau niin 
tatsniyah dan jama'. 

Keterangan: 

Maksud sifat yang menyerupai mudhiri' sebagaimana tersebut 
di atas adalah isim f@'il, isim mafil, shifah mubalaghah, dan shifah 
musyabbahah, seperti: 


k Sik del ia (Laki-laki ini adalah seorang pencari ilmu). 


Sl Ypala Ya, bah (Aku lihat seorang laki-laki yang sedang dibantu 
kebenarannya). 
patah ja ee cah (Aku lihat Ali seorang yang banyak menolong 
orang teraniaya). 
Jaga 43 3 Ia, sia (Perempuan ini adalah seorang yang tinggi 
kedudukannya). 

2. Idhdfat ma'nawiyyah, yaitu idhdfat mudh@f kepada mudhff'ilaih 
yang berfungsi sebagai ta'rif atau takhshish. Macam idhafat ini 
disebut juga idhafat mahdhah atau hagigiyyah. Keadaan mudhaf 
yang berfungsi sebagai tarffitu bila mudhdfilaih-nya berupa isim 
ma'rifah, seperti: yz L& Us (Ini kitab Ali). Dan mudhaf yang 


Idhrab — Idz ED 


berfungsi sebagai takhshish itu bila mudhdf'ilaih-nya isim nakirah, 
seperti ungkapan: Je3 SE Is (Ini kitab seseorang). 


Idhrab (Lt,3Y) 
Idhrab adalah mencabut kembali hukum atau sifat semula melalui jalan 
pembatalan atau pengalihan. Huruf idhrab adalah bal atau huruf-huruf 


yang semakna dengannya, seperti aw, am atau “ala. 


Idhrab terbagi kepada dua bagian, yaitu: 


1. 


2. 


Idz GP 


Idhrab ibthali, yaitu menafikan hukum awal yang berada sebelum 
huruf-huruf idhrab, serta menetapkan hukum yang ada sesudah- 
nya, seperti 42 Ji X5 s& (Zaid telah datang, tetapi Ali). 

Idhrab intigali, yaitu mengalihkan suatu hukum kepada hukum 
baru tanpa membatalkan hukum yang pertama, seperti: 
UE £ st (Aku lihat Umar, bahkan Khalid). 


Huruf idz menurut Ibnu Hisyam memiliki empat macam, diantaranya: 


1. 


Isim zamin yang menunjukkan pada masa yang telah lewat 
(midhi), seperti ayat Alguran: 1:78 sa H Sl 35 X8 (Maka 
Allah menolongnya ketika dahulu orang-orang kafir mengusirnya). 
Isim zamin yang menunjukkan pada masa yang akan datang, 
seperti ayat Alguran: 

bal Ing kan (Pada waktu nanti bumi menceritakan beritanya). 
Untuk ta'lil (alasan), seperti ayat: 

3 judua All d s Ade 3 ea San 55 (Pada hari itu persekutuan 
kamu sekalian tidak akan memberi guna kepadamu karena kamu 
telah berbuatzhalim). 

Untuk muf@ja'ah (hal tiba-tiba) menurut Imam Sibawaih, yaitu 
idz yang berada setelah kalimah baina atau bainamg, seperti: 
35 abb 3) cB1 & tis (Ketika aku menulis, maka tiba-tiba Zaid datang 
kapadaku). 


TG 
CD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Idza (5) 

Lafazh idza mempunyai dua fungsi, yaitu: 

1. Zharaf untuk menunjukkan masa yang akan datang yang menyim- 
pan makna syarat. Untuk itu, idzd ini khusus masuk pada jumlah 
Feliyyah. Kebanyakan kalimah fi'il (kata kerja) sesudahnya adalah 
memakai bentuk fi'il madhi dan mudhari'. Tetapi terkadang 
kumpul keduanya, seperti ungkapan Abu Dzuaib: 

Ek 5 ISA 5 en es, 

Nafsu itu cenderung pada kesenangan bila Anda mengikutinya. 
Dan bila ia dialihkan kepada hal yang sempit, maka ia menolak. 

2. Untuk muf@ja'ah (hal tiba-tiba). Lafazh idz@ tersebut khusus 
masuk pada jumlah ismiyyah serta tidak butuh pada jawab, karena 
ia tidak menyimpan makna syarat dan tidak pula berada di awal 
kalam. Sebab maksud mendatangkan idz4 ini untuk menunjukkan 
bahwa wujudnya kalimah setelah idz& itu karena wujudnya oleh 
kalimah yang datang sebelum idz& dalam bentuk muftja'ah (tiba- 
tiba). Oleh karenanya, makna idz@ di sini menunjukkan masa yang 
sedang berlangsung, bukan istigbal (akan datang), seperti: 
Sal Ken! 55 3:2 (Aku keluar tiba-tiba singa berada di pintu 
rumah). 


Idzan (53) 
Idzan adalah huruf nashab, jawab, dan istigbal. Dikatakan istigbal 
karena ia khusus masuk pada fi'il mudhari yang menunjukkan waktu 
akan datang. 

' Idzan yang me-nashab-kan fi'il mudhari' tersebut disyaratkan harus 
menjadi shadr jumlah (permulaan jumlah) yang tidak berkaitan dengan 
Jumlah sebelumnya secara #rdb, sekalipun ia berkaitan secara makna. 
Idzan dan mudhari-nya harus dipisah oleh IG nafyi dan gasam (sumpah), 
seperti perkataan seseorang kepada Anda: dala 3 satu (Aku akan 
berangkat sebentar lagi), maka jawaban Anda, misalnya: 35 sit y s3 
(Jadi, aku tidak akan berkunjung kepada Anda). 


Idza — Ighr3' — 


1. Apabila idzan didahului oleh wdwu atau fa “athaf, maka ia boleh 
ber-'amal atau tidak, seperti ayat Alguran: 


Ole ek Bls ko GetAd ani Ia Bendaal 436 43 (Dan sesungguh- 


nya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri 


Catatan: 


(Mekah) untuk mengusirmu darinya, dan kalau terjadi demikian, 
maka sepeninggalmu mereka tidak tinggal, melainkan sebentar 
saja). 

Fiil mudhairi' yalbatsi' dibaca nashab, atau dibaca rafa 
(yalbatsiina) sebagaimana dalam gir@d'ah sab'ah. 

2. Sebagian pakar nahwu membolehkan pemisahan antara idzan dan 
Fil mudhari'-nya dengan huruf nida”, seperti: &$ 45 6 8SI, atau 
dengan zharaf dan jarr majrur, seperti: 15 ni Pera Fa 53) dan 
Gaal 3 

3. Kebanyakan pakar nahwu klasik menulis kalimah idzan dengan 
mencantumkan huruf 'niin', sekalipun ia merupakan idzan yang 
beramal me-nashab-kan, Mereka juga menambahkan huruf alif 
(BP jika ia tidak beramal. Adapun penulisan idzan yang ada pada 
mushaf Alguran, ia harus ditulis dengan mencantumkan alif, baik 
idzan yang beramal atau tidak. 


Ighra” (s:D 

Ighra' adalah mengingatkan mitra pembicara agar melakukan suatu 
perkara terpuji, seperti sesi sei. Dua kalimah isim tersebut dibaca 
nashab oleh fi'il yang dibuang dengan memperkirakan kondisi 
peristiwanya, seperti Ati , SU) dan (ks! (tetaplah, carilah, atau kerjakan- 
lah). 

Dalam bab ini, bila mughr@' bih (isim yang dijadikan ighra”) itu diulang- 
ulang atau di-'athaf-kan, maka wajib dibuang Gmil-nya, seperti contoh 


yang pertama ungkapan penyair: 


Ie das & Isi ygyastasi 


KA | 
& Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Berbuatlah untuk saudaramu, ya saudaramu. Sungguh, karena orang 
yang tidak punya saudara itu bagaikan orang yang berjalan menuju 
medan pertempuran tanpa menyandang senjata. 

Contoh yang kedua, seperti 353, & aga (Tetaplah pada keperwiraan 
dan keberanian). Boleh menyebutkan Gmil-nya atau membuangnya 
jika mughra@' bih tidak diulang-ulang atau tidak di-'athaf-kan, seperti 
pra #BYi atau tu 3NAJ. Jika Anda ingin mengatakan “imil-nya, maka 
Anda boleh mengucapkan: tetaplah maju lakukanlah kebaikan atau 
hadirilah/dirikanlah shalat. 


Bab ighra' ini seperti halnya bab tahdzir dalam semua lapangan 
hukumnya. Melainkan, bahwa ighra' tidak menggunakan kalimah 
iyyaka (3$)), seperti ungkapan Ibnu Malik dalam Alfiyah-nya: 


IS BP dak & Jas BY S5, 
Buatlah mughra' bih-nya seperti halnya tahdzir tanpa menggunakan 
iyyaka dan akhwat-nya dalam semua keadaan yang telah diperinci. 


Ijm3 GE) 

Ijm@' adalah kesepakatan ahli nahwu dan sharaf dalam kasus hukum 
tertentu pada seputar persoalan nahwu dan sharaf. Maksud ijma' ini 
bukanlah kesepakatan seluruh kaum, atau suatu kasus hukum yang 
telah disepakati ulama Bashrah dan Kufah, karena keduanya 
merupakan ulama pertama yang meletakkan asas-asas ilmu nahwu. 
Kesepakatan mereka atas suatu hukum menjadi hujjah (dalil) selama 
tidak bertentangan dengan manstikh dan magis “alaih. 

Tjtihad, ijm@', giyas, dan sam@'i merupakan asa-asas yang dibangun 
oleh ulama Bashrah dan Kufah terhadap sejumlah hukum. Asas itu 


sendiri merupakan prinsip yang menjadi pegangan ulama fikih dalam 
berbagai hukum fikih. 


Ikhlaulaga (3:6) 
Ikhlaulaga merupakan salah satu kelompok fi'il raja', yaitu kalimah 
yang menunjukkan makna harapan, seperti: iga si SLS Sisa 


Ijma - Ilgha 


(Semoga orang malas itu menjadi rajin). Kalimah tersebut ber-Gmal 
seperti halnya kdna (58), yaitu me-rafa'-kan mubtada, sebagai isim- 
nya dan me-nashab-kan pada khabar-nya. Namun khabar ikhlaulaga 
harus disertai an, seperti: js st AAN SA (Semoga langit itu 
menurunkan air hujan). Dalam hal ini Ibnu Malik mengungkapkan 
dalam Alfiyah-nya: 


beat Oka Ggs db ia oa 
Para ulama mengharuskan penetapan an pada khabar-nya seperti 
halnya pada har&. Sementara langka tanpa mengikutkan an setelah 
kalimah awsyaka. 
Namun kalimah ikhlaulaga terkadang tidak membutuhkan khabar- 
nya. Hal demikian itu disebut ikhlaulaga tammah, seperti: ak s KA 
(Semoga dia datang). 


Ikhtishash (2422) 


Ikhtishish adalah struktur kalimah yang menyerupai nida (panggilan), 
tetapi ia beda dalam tiga hal, pertama, ikhtishash tidak menggunakan 
huruf nida'. Kedua, ia harus didahului oleh sesuatu hal, dan ketiga, 
ikhtishish selalu diikuti oleh. alif lam, seperti ungkapan orang Arab: 
Bl LA 22 (Kami, orang Arab adalah orang paling dermawan). 
Yang menjadi contoh pada ungkapan tersebut adalah kalimah Al- 
“Araba. 

Ikhtishish tersebut dibaca nashab oleh fi'il yang disimpan. Menurut 
“Amil Badi', fi'il tersebut wajib dibuang beserta f@'il-nya dengan 
memperkirakan kalimah . Dalam hadis dinyatakan: 
Paw Bs Tu 333 Ai alan K3 (kami golongan para nabi tidak bisa 


diwarisi. Apa-apa yang kami tinggalkan itu merupakan shadagah). 


Ilgha” GE 


Ilgh@' adalah membatalkan Gmal fi'il gultib yang lazim me-nashab- 
kan mubtada@ dan khabar secara lafazh dan makna, tidak karena ada 
sesuatu yang menghalangi Gmal. Untuk itu, hukum keduanya kembali 


TG 
CD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


seperti semula sebagai mubtada' dan khabar yang dibaca rafa', seperti 
Kara € 5 3G (Aku menduga Khalid itu seorang dermawan). 

Ketentuan ilgha' ini diperbolehkan pada fi'il-ff'il guliib itu apabila ia 
tidak mendahului kedua maffil-nya. Bila ia berada di antara keduanya, 
maka ia boleh ber-'amal atau ilgha', seperti: laga Sib Ye (Aku 
menduga Khalil seorang yang giat), atau seperti ucapan: Agan Kara ag ra 
(Khalil aku duga seorang yang giat). 


Illa an ya'ffina (3:44 5! YP 

Huruf an pada rangkaian kalimah yang berada dalam Surah Al-Bagarah 
ayat 237 tersebut di atas merupakan an amil nashab mashdariyyah, 
sementara huruf niin tetap berada bersama an itu. Wawu di sini 
bukanlah wawu jama', tetapi Iam fi'il kalimah, seperti halnya 
rangkaian kalimah jan 335- Nin pada kalimah yaffiina bukan niin rafa' 
tetapi ia merupakan isim dhamir (kata ganti) yang rujukannya kembali 
pada jama' mu'annats (istri-istri Nabi). 

Kata kerja ya'ftina berbentuk mabni (statis) karena ia bertemu dengan 
nin yang menunjukkan jama' niswah (perempuan). Struktur kalimah 
33ax mengikuti alur wazan kalimah sak seperti halnya Anda mengung- 
kapkan untuk jama' niswah (intact feminine plural): KG Sial (Para 
pelajar putri itu sedang menulis). 


Imalah (46) 
Im@lah dalam istilah ilmu sharaf adalah mengucapkan alif dengan 
cenderung membaca antara alif dan yd'. Atau mengalihkan bacaan 


Jathah kepada kasrah. Imdlah bukan lughat seluruh negara jazirah 
Arab. Ahli Hijaz (kecuali sedikit) tidak mengamalkan imdlah. 


Kabilah Arab yang sangat senang menggunakan bacaan imdlah adalah 
Bani Tamim, Oais, Asad, dan kabilah yang bertetangga dengannya 
seperti penduduk Najed. Huruf imdlah ada tiga, yaitu alif, rd', dan hd? 
seperti ungkapan pal, dibaca imdlah kurang lebih “waddhuhee'. 


In GP 


Illa an ya'fana — Isim "“D 


Huruf in menurut Ibnu Hisyam dalam kitab Mughni-nya terbagi 


kepada empat bagian, yaitu: 


1. 


Huruf syarath yang men-jazm-kan dua kalimah fi'il sebagaimana 
lazimnya. Tetapi ia terkadang men-jazm-kan kalimah ftil dan 
jumlah, dan kadang juga men-jazm-kan satu kalimah ffiil, seperti 
ayat: Al & Kue $ Pt. 3 su Gb 33 | (Jika kamu sekalian menje- 
laskan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan- 
nya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu 
tentang perbuatanmu itu). 

Huruf ndfi. Huruf ini masuk pada jumlah ismiyyah, seperti ayat 
Alguran: 2 3 S Pi 5 sak a (Tiadalah orang-orang kafir itu kecuali 
dalam keadaan tertipu). Atau masuk pada jumlah fTliyyah, seperti 
ayat Alguran: HS 3 Gssl $ (Kami tidak mengharapkan selain ke- 
baikan). 

Huruf mukhaffafah min tsagilah yang masuk pada dua jumlah 
(ismiyyah dan fi'liyyah), seperti ayat: Us akad Fts TAP ENG sb 
(Dan semua itu tiada lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia), 
dan ayat 4 (s4 Pa Je y) yA Ra Sbs (Dan sesungguhnya (pemin- 
dahan kiblatJ itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang telah 
diberi petunjuk oleh Allah). 

Huruf zd'idah (tambahan). Kebanyakan in z@'idah ini berada setelah 
ma n@fi apabila ia masuk pada jumlah fi'liyyah, seperti ungkapan 
penyair Nabighah Ad-Dubyai: 48 & “1 aa SS 3| 4 (Aku tidak 
mendatangkan sesuatu yang kamu membencinya). Atau pada 
jumlah ismiyyah, seperti: ca &f 3 & (Kamu tidak pergi). 


Isim CD 
Isim menurut Ibnu Ajurum adalah kalimah (kata) yang menunjukkan 
makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Dengan 
kata lain isim adalah kata benda, seperti kalimah: #jz dan £x dan 


Di: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


contoh lainnya. 


Kalimah isim mempunyai beberapa tanda, di antaranya: 


1. 
2. 
3. 
4. 


Dapat dimasuki hurufjarr. 
Dapat dimasuki alif lam. 
Dapat menerima tanwin. 
Dapat dibaca khafadh (jarr). 


Isim secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 


1. 


Isim mu'rrab, yaitu isim yang terjadi perubahan harakat akhirnya 
karena perbedaan “amil yang memasukinya, baik secara lafazh 
ataupun perkiraan. 

Maksudnya, isim mu'rab itu kalimah isim yang terjadi perubahan 
harakat tiap-tiap akhir kalimah yang disesuaikan dengan fungsi 
“amil yang memasukinya, baik perubahan itu tampak jelas lafazh- 
nya atau hanya secara diperkirakan saja Knee Contoh 
perubahan secara lafazh: (x3 dah an sk, dan x3 G3. Contoh 
perubahan secara diperkirakan ak A na SA ss 


dan HI Liga 

Isim mabni, yaitu isim yang tidak terjadi perubahan harakat 
akhirnya. Isim mabni tersebut terdiri dari isim dhamir, isim 
istifham, isim syarat, isim isyarat, isim maushil, isim fi il, dan 
sebagian zharaf. 


Isim Ghairu Munsharif (5,25 3“) 


Isim ghairu munsharifatau mamnii' minassharfi adalah setiap kalimah 


isim yang tidak bertemu dengan tanwin. Atau dalam pengertian lain, 


setiap isim yang tidak menerima tanwin karena 'illat (penyebab) yang 


mencegah dari dibaca tanwin. 


Isim ghairu munsharif terbagi dua bagian: pertama, isim ghair 


munsharif dengan dua 'illat. Kedua, isim ghair munsharif dengan satu 
illat yang menduduki tempat dua “llat. Untuk lebih jelas, kami akan 
paparkan secara terperinci di bawah ini. 


Isim — Isim Ghairu Munsharif KD 


. Isim ghair munsharif dengan dua 'illat secara bersamaan dipecah 
kepada dua bagian, yaitu washfiyah (sifat) dan “alamiyah. 


Washfiyah (sifat) yang menjadi isim ghair munsharif selalu 
berbarengan dengan tiga (llat, yaitu: 


a. 


. Washfiyah dan 'adl, seperti L9$ £ #1 sk (Kaum itu telah datang 


tiga tiga). Adl terjadi dalam sejumlah isim “adad (hitungan) 
yang dibentuk atas wazan 14 atau wazan 'jais, Seperti &Sf 
dan  &. Jadi kalimah tsiilatsa tersebut merupakan alihan dari 
kalimah 5g #56: Lihat entri “Adl. 

Washfiyah dan wazan fi'il, seperti ea (yang merah). 
Washfiyah dan ziyadah (tambahan) alif dan niin, seperti sa 
(yang mabuk). 


“Alamiyah (nama). Alamiyah yang menjadi isim ghairu munsharif 


selalu bersamaan dengan enam illat, yaitu: 


a. 
b. 


“Alamiyah dan wazan fi'il, seperti sz1 dan J4. 

“Alamiyah dan “adl, seperti £ dan js yang merupakan alihan 
dari kalimah “,& dan ve: Dalam hal ini, “alamiyah serta “adl 
terbentuk dari wazan j5. 

“Alamiyah dan ziyadah (tambahan) alif dan niin, seperti 43k. 
“Alamiyah dan 'ajam (bahasa asing), seperti gal. Syarat 
Yalamiyah dan 'ajam ini adalah bentuk “alam (nama) dalam 
bahasa asing yang tersusun lebih dari tiga huruf. 

“Alamiyah dan tarkib mazji (bentuk susunan campuran nama), 
seperti iklg. Asalnya: (j4 dan &y. 

“Alamiyah dan ta'nits, baik lafzhiyyah maupun ma'nawiyyah, 
seperti X,ks dan «Sj. 


Isim ghairu munsharif dengan satu '“llat yang menduduki tempat 


dua 'illat, yaitu: 


Shighah muntahal jumit?', yaitu setiap jama' taksir, di mana setelah 
alif taksir-nya terdapat dua huruf, atau tiga huruf yang di tengah- 


tengahnya terdapat yd' mati, seperti Jelas dan akan. 


“TG 
GB Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


2. Alif ta'nits mamdiidah dan magshiirah, seperti sx dan js 
Tllat-'illatisim ghairu munsharif tersebut di atas terhimpun dalam 
ungkapan penyair: 

J5 Indo ee GM Ban Aren 
Buatlah isim ghairu munsharif dengan 'illat shighat muntahal 
jumit', wazan ffil, adl, ta'nits, “alam, tarkib mazji, ziyadah alif 
niin, ajam, dan sifat. 

Adapun hukum isim ghairu munsharif tersebut tidak menerima tanwin 

dan kasrah selama ia tidak di-idhdfat-kan atau didahului oleh alif dan 

lam (j0. Apabila isim-isim tersebut di-idhafat-kan atau didahului oleh 
alif dan lam, maka ia kembali menjadi munsharif dan batal ber-'amal, 
seperti Sola S3 (Aku telah melewati masjid-masjid kamu sekalian). 

Atau seperti ungkapan ah S5 (Aku telah bersua dengan Yazid). 

Tambahan: 

Boleh membaca sharaf (tanwin) pada isim ghairu munsharif dalam 
kondisi darurat syair, seperti ungkapan penyair terkenal Imri'il Gais: 
da RE SN LS MP Eee sie AS Cleo 33 
Pada hari aku masuk ke ruangan perempuan, sebagaimana ke 


ruangan Anizah, maka berbagai malapetaka berkata kepadamu: 
sesungguhnya kamu itu mangsaku. 

Dengan membaca tanwin lafazh “anizatin. Membaca tanwin dalam 
kondisi darurat syair ini banyak terjadi, dan ia telah disepakati oleh 
mazhab Bashrah dan Kufah. Atau seperti ungkapan Fatimah Binti 
Rasulullah #$ ketika meratapi bapaknya: 

Up3 ki sis ia Yah Wo KAK P3 Ja BL 

Atas orang yang dapat mencium pusara Ahmad, apa gerangan yang 
menjadikan mereka tidak mencium wewangian itu sepanjang masa. 


Isim Isyarah GS! DD 
Isim isyarah adalah kalimah isim yang menunjukkan hal tertentu, 
melalui isyarat nyata dengan tangan atau benda lainnya, jika ia wujud 


Isim Ghairu Munsharif — Isim Isyarah KD 


di hadapannya, atau melalui isyarat tidak nyata bila tidak tampak di 


hadapannya. 


Dalam linguistik Arab, ada beberapa lafazh yang dijadikan isyarat pada 


sesuatu, di antaranya: 


1. 


Lafazh 9 isyarat untuk bentuk kalimah tunggal serta menunjukkan 
mudzakkar (laki-laki). Mazhab Bashrah menjadikan alif lafazh dz& 
sebagai satu struktur kalimah, sementara mazhab Kufah menya- 
takan, bahwa alif lafazh dza merupakan alif z@'idah (tambahan). 


.Lafazh 35 «53 dan 4g merupakan isyarat untuk bentuk kalimah 


tunggal serta menunjukkan mu'annats (perempuan). 

Lafazh ob dan y isyarat untuk kalimah tatsniyah mudzakkar. 
Lafazh 56 dan ef isyarat untuk kalimah tatsniyah mu'annats. 
Lafazh st dan 4 Bj merupakan isyarat untuk mutlak jama', baik 
menunjukkan untuk yang berakal maupun tidak berakal. Namun, 
kebanyakan ia digunakan untuk yang berakal. Adapun membaca 
madd (,$ “) merupakan lughat ahli Hijaz dan ia banyak digunakan 


: 3 
dalam Alguran. Contoh madd yang menunjukkan untuk yang ber- 


akal, di antaranya ayat Alguran 5 sada P adi, Pa Ia ah Je Obi 
(Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, 
dan merekalah orang-orang yang beruntung). Contoh madd yang 
menunjukkan untuk yang tidak berakal, di antaranya Surah Al- 
Isr4' ayat 36: Yahaa 6 ssudi 1 $ sa PAN mall Gl (Sesungguhnya 
pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta 
pertanggungan jawab). Sementara membaca gashar (dd 
merupakan lugat Bani Tamim. 


Jadi, menurut kesepakatan mayoritas ahli nahwu, lafazh-lafazh yang 


dijadikan isim isyarah itu terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: 


1. 


Ourb@ (dekat), yaitu isim isyarat yang tidak menggunakan kaf 
khithab dan lam, seperti (ia atau ja. 

Wusthd (tengah), yaitu isim isyarat yang hanya menggunakan kaf 
khithab, seperti 365. 


KA 
Ge Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


3. Bu'da (jauh), yaitu isim isyarat yang menggunakan kaf khithab 
dan lam, seperti &5. 
Tambahan: 
Boleh memisahkan antara hd' tanbih (peringatan) dan isim isydrah 
dengan dhamir, seperti 6 G4 atau Si Al la, seperti ayat Alguran 
Kaya 3, Pera 2) it A la (Beginilah kamu, kamu sekalian menyukai me- 
reka, padahal mereka tidak menyukai kamu). 
Di antara isim isyarah yang menunjukkan tempat yang dekat adalah 
lafazh ta (di sini). Sementara isim isyarah yang menunjukkan tempat 
yang jauh adalah H3 dan Hjka (di sana). Namun, Ibnu Malik dalam 
kitab Nukat “ala Mugaddimah Ibnu Hajib menyatakan bahwa lafazh 
hundlika menunjukkan untuk waktu, seperti dalam Surah Ytiinus ayat 
30: Sist 3 yuk #K js Uijra (Di saat itu, tiap-tiap diri merasakan pem- 
balasan dari apa-apa yang telah dikerjakannya). 


Isim Jama' ( tg “) 
Isim jama' adalah kalimah isim yang menunjukkan makna lebih dari 
dua, tetapi ia tidak memiliki bentuk mufrad-nya serta tidak meng- 
gunakan aturan shighah khusus seperti halnya jama' taksir, seperti 
kalimah: #5 dan is. Dua kalimah tersebut boleh dibentuk kepada 
jama' lagi, menjadi: Tara) dan "js. Atau ia dapat dibentuk kepada 
tatsniyah, seperti 53 dan gas. 


Isim Jenis (se “) 
Isim jenis adalah kalimah isim yang tidak khusus atau tertentu jenis 
satuannya, seperti &$ dan (lx. 
Isim jenis terdiri dari dua bagian, yaitu: 
1. Isimjenis ifradi (tunggal), yaitu isim yang menunjukkan jenis yang 
pada lazimnya berfungsi untuk makna sedikit atau banyak, 
seperti: s4 (air) dan Ltg (tanah). 


2. Isimjenis jani (plural), yaitu isim yang menyimpan ma'najama' 


Isim Jama' — Isim Kinayah “— 


(banyak) serta menunjukkan jenis. Isim jenis jam'i ini memiliki 
bentuk mufrad-nya yang dapat dibedakan oleh t@' dan ya nisbah, 
seperti: 8 (buah kurma) dan He (buah apel). Bentuk mufrad 
(tunggal) dari kedua kalimah tersebut adalah $:s dan 6. Atau 
seperti 4g (bangsa Turki) dan &z (bangsa Arab) bentuk mufrad- 
nya adalah ($$ dan 4. 


Isim Kinayah (&5 «) 


Isim kinayah adalah lafazh-lafazh mubham yang dijadikan ungkapan 


kinayah (kiasan/ibarat) mengenai hitungan, pembicaraan yang masih 


samar, seperti lis 43 5 (Berapa harga ini?). 


Huruf-huruf isim kinayah banyak, di antaranya adalah 5 Sue, 


dan 635. 


l. 


Lafazh $ terbagi kepada dua bagian, yaitu kam istifhamiyyah dan 
kam khabariyyah. Adapun kam istifhamiyyah adalah kam yang 
dijadikan ungkapan pertanyaan mengenai jumlah yang masih 
samar yang butuh pada jawaban agar dinyatakan maksudnya, 
seperti $Y 3 ke $ (Berapa ilmu pengetahuan yang telah kamu 
ketahui?). Sementara kam khabariyyah adalah kam yang dijadi- 
kan ungkapan kinayah yang memberitahukan tentang hitungan 


2 


yang banyak, seperti $ Gas! P3 s (Banyak dirham yang telah aku 


belanjakan). 

Syarat kam istifhamiyyah itu mumayyiz-nya (isim yang berada 
setelah lafazh kam) harus tunggal serta dibaca nashab, seperti 
contoh di atas, sementara pada kam khabariyyah, mumayyiz harus 
dalam bentuk jama' (plural) serta dibaca jarr, atau tunggal serta 
dibaca jarr, seperti teh gek s (Banyak budak yang aku miliki). 


Lafazh $$ adalah ungkapan kindyah yang digunakan untuk me- 
nyatakan hitungan yang masih samar, seperti laa KS 8G (Aku 
memiliki sekian dirham). 


Adapun lafazh KAI , dan &55 lihat entri masing-masing. 


“AA 
G3 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Isim Maushiil (J525 —) 


Isim maushil atau kata sambung adalah kalimah-kalimah isim yang 
butuh kepada sambungan lafazh tertentu melalui perantara jumlah 
yang disebutkan sesudahnya. Jumlah ini disebut shilah maushul. 


Isim maushiil terbagi kepada dua bagian: pertama, isim-isim khusus, 
yaitu sejumlah isim maushil yang dibentuk kepada mufrid, tatsniyah, 
jama', mudzakkar, dan mu'annats sesuai dengan pembicaraan. Kedua, 
isim-isim umum, yaitu sejumlah isim maushal yang menggunakan satu 
bentuk lafazh untuk seluruhnya. Maka dalam hal ini, ia terjalin dalam 
satu bentuk, baik untuk mufrad, tatsniyah, jama', mudzakkar, dan 
mu'annats-nya. Untuk lebih jelas, kami akan merincinya di bawah ini. 


A. Isim-isim maushal khusus adalah lafazh sebagai berikut. 

1 . Lafazh sa untuk menunjukkan mufrad mudzakkar (satu laki-laki), 
seperti &g4 aa eni (Berbahagialah seorang laki-laki yang rajin). 

2. Lafazh ad untuk menunjukkan tatsniyah mudzakkar (dua laki- 
laki), seperti gaga ad as (Berbahagialah dua orang laki-laki yang 
rajin). 

3. Lafazh sa untuk menunjukkan jama' mudzakkar berakal (mereka 
laki-laki), seperti ag Ka) aa (Berbahagialah mereka laki-laki 
yang rajin). 

.4. Lafazh 3 untuk menunjukkan mufradah mu'annatsah (satu 
perempuan), seperti AE 3 as (Berbahagialah seorang perem- 
puan yang rajin).. 

5. Lafazh se untuk menunjukkan tatsniyah mu'annatsah (dua 
perempuan. seperti gaga gd en (Berbahagialah dua orang 
perempuan yang rajin). 

6. Lafazh GW untuk menunjukkan jama' mu'annatsah (mereka 
perempuan), seperti Sak INN ds (Berbahagialah mereka 


perempuan yang rajin). 


jom eEh-X. www“ —— 2x 0 AA pda 


Isim Maushul 


7- Lafazh 3 untuk menunjukkan jama' mutlak, baik mudzakkar 
ataupun mu'annats, berakal maupun tidak berakal, seperti 
Sg d 3 aa (Berbahagialah mereka laki-laki yang rajin), 
giga n. 3 3 (Berbahagialah mereka perempuan yang rajin), dan 
seperti Fs d Si Si Ya Hi (Bacalah dari kitab-kitab yang berman- 
faat). Namun, kebanyakan lafazh al-ula digunakan untuk jama' 
mudzakkar yang berakal. 

Adapun lafazh CN merupakan isim maushiil yang digunakan untuk 

jama' mu'annats, seperti Kan PAN dsk (Telah datang kepadaku 

perempuan-perempuan yang bekerja). Sedangkan isim maushiil yang 
digunakan untuk jama' mudzakkar berakal langka, seperti ungkapan 
penyair: 

bel Gia d5 IU tele MK Sah IT 

Maka moyang kami tidak lebih dermawan dibanding dia atas kami 

yang telah menghamparkan batu-batu itu. 

Tambahan: 

: Sebagian orang Arab mengungkapkan lafazh s3 dalam keadaan irab 
rafa', dan Ka) dalam keradaan i#rab nashab dan jarr. Mereka adalah 
golongan Bani Hudzail. 

B. Isim-isim maushil yang umum 

Di antara isim maushil yang umum yang terjalin dalam satu bentuk 


mufrad, tatsniyah, jama', mudzakkar, dan mu'annats adalah sebagai 
berikut: 


1. Lafazh !s kebanyakan digunakan untuk makhluk yang berakal 
(manusia), seperti Fs G2 36 (Telah datang lelaki yang berdiri itu), 
£538 ta s& (Telah datang perempuan yang berdiri itu), dan seperti 
25 53 sk (Telah datang mereka lelaki yang berdiri itu). 

Kadang lafazh man dipakai untuk makhluk yang tidak berakal, 
seperti ayat Alguran: #44 4 4 de 8 JB Gas G3 #43 (Sebagian 


dari hewan itu ada yang berjalan dengan empat kaki. Allah 


TG 
DD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


menciptakan apa-apa yang dikehendaki-Nya). 

2. Lafazh & kebanyakan lafazh m@ digunakan untuk yang tidak 
berakal, seperti An in Aa (Telah membuat kagum bagiku, apa 
yang aku kendarai). Namun, kadang m&d maushiilah digunakan 
untuk makhluk yang berakal (manusia), seperti: 

Plus SA gia dai 37 KL LG BSB (Maka nikahilah olehmu 
“perempuan yang disenangi: dua, tiga, atau empat). Atau bahkan 
kadang ia dipakai untuk yang berakal dan tidak berakal sekaligus, 
.seperti ungkapan penyair Abu Firas Al-Hamdani: 

Lap os @ Af ur gd) 
Apabila aku tidak menjumpai di suatu negara sesuatu/orang 


yang aku kehendaki, maka aku masih memiliki keteguhan dan 

modal nekad untuk yang lainnya. 

3. Lafazh 9 menjadi isim maushil dengan syarat harus didahului 
oleh maatau man istifhamiyyah, seperti s 215 G6 (Apa yang kamu 
kerjakan?). M@ tersebut adalah isim istifham sebagai mubtad@', 
sementara dzd isim maushiil sebagai khabar-nya yang mengan- 
dung makna alladzi (sb. Lafazh fa'alta tersebut sebagai shilah 
maushil, dengan perkiraan: 4645 sil LG. Untuk lebih jelas, lihat 
entri Dza (4). 

4. Lafazh Fei menjadi isim maushal seperti halnya ma, seperti 
Ha) C3 ai 2 (Telah membuat kagum bagiku siapa di antara 
mereka yang berdiri). Bentuk ayyun maushiilah ini mempunyai 
empat bentuk keadaan, yaitu: 

a. Di-idhdfat-kan dan disebutkan shadar shilah (permulaan, 
dhamir)-nya, seperti 25 P3 el 2 (Telah membuat kagum 
bagiku, orang yang berdiri). 

b. Tidak di-idhafat-kan dan tidak pula disebutkan shadar shilah- 
nya, seperti Fs & A (Telah membuat kagum bagiku, siapa 


di antara mereka berdiri). 


Isim Maushul 


c. Tidak di-idhdfat-kan dan disebutkan shadar shilah-nya, 
seperti pas a hi HA (Telah membuat kagum bagiku, siapa di 
antara mereka yang berdiri). 

Ketiga bagian tersebut (a, b, dan c) dapat dibaca irdb dengan 
tanda harakat yang tiga (dhammah, fathah, dan jarr) dalam 
keadaan irdb rafa', nashab, danjarr. 

d. Di-idh@fat-kan dan dibuang shadar shilah-nya, seperti 
Fs Kan P3 (Telah membuat kagum bagiku, siapa di antara 
mereka berdiri). Dalam hal ini lafazh ayyun dibaca mabni 
dhammah dalam keadaan iridb apa pun, seperti Es Fa 
Dalam Alguran Surah Maryam ayat 69 tercantum: 
te AI Ja At Klas Gp kar, (Kemudian Kami benar- 


benar akan tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka 
yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Penyayang). 


Atau seperti ungkapan penyair: 
Ja ata ds 0 Arga 

Apabila Anda bertemu Bani Malik, maka ucapkanlah salam 

kepada siapa di antara mereka yang lebih utama. 
5. Alif lam (YV. Lihat, entri Alif Lam. 
Semua isim maushiil tersebut di atas butuh pada shilah (sambungan) 
sesudahnya yang menjelaskan makna isim maushiil itu sendiri. Sebab, 
sebuah ungkapan tanpa ada kalimat sambungan jelas tidak akan dapat 
dipahami. Sementara dalam shilah maushil tersebut disyaratkan 
harus menyimpan dhamir yang sesuai kembali kepada maushiil-nya. 
Jika isim maushiil tersebut menunjukkan untuk mufrad (tunggal), 
misalnya, maka dalam shilah juga harus menggunakan dhamir mufrad. 
Begitu pula yang lainnya. Dalam hal ini, Ibnu Malik mengungkapkan 
dalam Aifiyah-nya sebagai berikut: 

Babi gp Jo ML isa pa 

Seluruh isim maushil itu harus ada shilah sesudahnya yang men- 
cakup dhamir yang sesuai dengan maushiil tersebut. 


“ 
&H Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Isim Tafdhil (Jaas 3) 

Isim tafdhil adalah sifat yang diambil dari kalimah fi'il untuk 
menunjukkan dua perkara yang berserikat dalam sifat, tetapi terjadi 
kelebihan atau keistimewaan atas salah satu dari dua perkara tersebut, 
seperti dia dil Kuat Ja F3) 9s (Khalil itu lebih tahu dan lebih utama 
dari Sa'id). 

Isim tafdhil mempunyai satu bentuk wazan, yaitu wazan "si, 
sementara untuk menunjukkan mu'annats (feminin), ia mengikuti 
bentuk wazan ja Kadang dibuang hamzah wazan “afalu” tersebut 


3 at 


pada tiga lafazh, yaitu s& "& dan& 3, seperti sll ea UI 3& (Manusia 

paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain), atau 

seperti Luki »I 45 (Manusia paling jelek adalah manusia yang 

merusak). 

Atau seperti ungkapan penyair: 

be Cola Jl ab Lag MP ad SRb tai cai 

Kamu dilarang mencintai sesuatu padahal kamu banyak menum- 

pahkan kecintaan padanya. Paling cinta pada sesuatu menurut 
| pandangan manusia adalah dalam hal-hal yang dilarang. 
| Isim tafdhil dibentuk dari fi'il tsulatsiy (tiga huruf) yang mutsbat, dapat 
| di-tashrif, fil ma'lim, serta disusun dari fi'il tam. Apabila maksud 
bentuk isim tafdhil tidak memenuhi syarat seperti tersebut di atas, 
maka ia dapat didatangkan mashdar yang berada setelah ungkapan 
kalimah "81 431 dan kalimah lainnya, seperti Oz| ASt 4 (Dia paling 
beriman): atau seperti ungkapan biss Pi » (Dia paling hitam). 
Isim tafdhil tidak terlepas dari tiga keadaan: (1) mujarrad atau bebas 
dari idhifat dan alif lam, serta harus disambung oleh huruf min (:») 
secara lafazh maupun perkiraan, seperti £ da Jail xx! (Ahmad lebih 
utama dari Umar). Contoh huruf min perkiraan S5 Tea 
(Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng dari kehidupan 
dunia), dengan perkiraan: Ea skali her j2 (2) di-idhdfat-kan kepada isim 
nakirah. Maka dalam hal ini, isim tafdhil tersebut harus dalam bentuk 


Sa : 


Isim Tafdhil — Istifhim 


kalimah tunggal dan mudzakkar (maskulin) serta tidak boleh disertai 
huruf min, seperti s1 #Lasi 46 (Fatimah itu perempuan paling utama). 
Atau seperti Je, Jl salad (Para mujahidin itu laki-laki paling 
utama). 

Adapun bila isim tafdhil itu di-idhafat-kan kepada isim ma'rifah, maka 
ia tidak boleh ditambah huruf min, dan boleh menggunakan dua jalan: 
pertama, bentuk kalimah tunggal serta mudzakkar seperti halnya 
ketentuan isim tafdhil yang di-idhdfat-kan kepada isim nakirah. 
Kedua, kesesuaian dengan kalimah sebelumnya dalam bentuk mufrad, 
tatsniyah, jama', mudzakkar, dan mu'annats-nya, seperti ca “as os 
(Dua Zaid itu kaum paling utama), atau seperti f Aa Kasi ogJI (Dua Zaid 
itu kaum paling utama). (3) Dibarengi oleh alif lam. Apabila isim tafdhil 
dibarengi alif lam, maka ia tidak boleh ditambah huruf min, serta harus 
sesuai dengan kalimah sebelumnya dalam bentuk mufrad, tatsniyyah, 
Jama', mudzakkar dan mu'annats-nya, seperti Jas 36 (Khalid itu 
orang yang paling utama), atau seperti deal iga (Hindun adalah orang 
yang paling utama). Syadz isim tafdhil dengan alif lam ini diikuti oleh 
huruf min, seperti ungkapan penyair: 


AI 5 saga PU 
Kamu bukanlah orang yang paling banyak jumlahnya dari mereka. 
Padahal kemulian itu bagi kelompok yang banyak jumlahnya. 


Isti”naf (3-50 


Isti'n@f adalah suatu jumlah awalan yang tidak mempunyai kaitan 
dengan jumlah sebelumnya dalam sisi hukum #rab-nya. Huruf istindf 
ada dua, yaitu wawu dan fa'. 


Istifham (1465) 


Istifham adalah minta kepahaman hakikat suatu nama, bilangan atau 
sifat. Di antara isim istifham adalah s.d « si ga dab ga, dan &, 
sementara huruf istifham adalah dan (ja. 


Sx 
0: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Semua perabot istifhim tersebut berfungsi untuk tashawwur (minta 
keterangan), kecuali hal, maka huruf hal ini berfungsi untuk tashdig 


(pernyataan), seperti: KAP) ja (apakah kamu lulus?). Sementara 


hamzah berfungsi untuk tashawwur dan tashdig. 


Istighrag (5:5) 
Istighrag menurut bahasa adalah menyeluruh atau mencakup. Makna 


tersebut biasanya digunakan untuk alif lam dalam bentuk tertentu, 


seperti halnya Id mengandung makna nafijinsi. 


Para pakar nahwu membagi istighrag menjadi empat macam, yatu: 


1. 


Istighrag jinsiy (jenis), yaitu istighrag yang mencakup 
keseluruhan pada jenisnya, seperti: 55 8 3s (Tidak ada hewan 
di rumah kami). 

Istighrag zamaniy (waktu), yaitu istighrag yang mencakup secara 
keseluruhan pada masa yang telah lewat. Biasanya istighrdg ini 
menggunakan kalimah zharaf A5 yang datang setelah nafi atau 
istifham, seperti: 15 3 &:5 4 (Aku tidak berkhianat terhadap 
tanah airku sedikit pun). Atau istighrag yang mencakup makna 
untuk masa akan datang, yang biasanya menggunakan kalimah 
zharaf Kg, seperti: Kal 3 531 $ (Aku tidak akan berkhianat ter- 
hadap tanah airku selamanya). 

Istighrag fardiy (tunggal) , yaitu istighrag yang tidak mencakup 
selain untuk individu, seperti: MI & Je5 Y (tidak ada seorang laki- 
laki di rumah itu). 

Istighrag urfty (adat), yaitu istighrag yang mencakup kebiasaan, 
seperti: ixzall 85 salak —ss (Para pengajar itu sudah hadir di 
sekolah). Maksudnya para pengajar yang biasa dikenal oleh 
pembicara dan mitranya, bukan semua pengajar yang ada di 
sekolah itu. 


Istitsna” (st 


Istitsnd adalah mengecualikan isim yang berada setelah illa (W dan 


Istighrag — Isyba' & 45) 


akhwat-nya dari hukum isim yang berada sebelumnya (mustatsnd 

minhu), seperti: we Y) KALI s& (Murid-murid telah tiba kecuali Ali). 

Akhwit illd itu jumlahnya 8, yaitu: jd Ab ee VE cega Sh dan 

Istitsn4G mempunyai beberapa macam, yaitu: 

1. Istitsnd tam mujab, yaitu pembicaraan yang disebutkan 
mustatsnd minhu-nya, serta tidak di-nafi-kan oleh salah satu adit 
nafi dan syibah-nya, seperti contoh di atas. 

2. Istitsnai tam manfiy, yaitu pembicaraan yang disebutkan mustsnd 
minhu-nya, serta di-nafi-kan oleh oleh salah satu perabot nafi 
dan syibah-nya. Adapun keadaan musastnd boleh dibaca nashab 
sebagai ististnd, dan boleh juga dijadikan “badal sesuai dengan 
kedudukan mustatsnd minhu-nya, seperti: 45 J5 K3 3 pa bgi 
(Aku tidak bertemu dengan kaum itu kecuali Zaid). 

3. Istitsn4 mufarragh, yaitu pembicaraan yang tidak disebutkan 
musatsnd minhu-nya. Oleh karenanya, irdb mustatsnd-nya 
tergantung “mil yang ada, seperti: u 3 FB L (Tiada yang berdiri 
kecuali Ali). 

4. Istitsnd muttashil, yaitu pembicaraan di mana mustatsnd-nya 
masih sejenis dengan mustatsnd minhu-nya, seperti: 
de 3) 5 adala sk (Telah tiba para musafir kecuali Ali). 

5. Istitsna mungathi', yaitu pembicaraan, dimana mustatsnd-nya 
tidak sejenis dengan mustatsnd minhu-nya, seperti: 


seba 3 Sa es (Para guru telah hadir kecuali mobil-mobilnya). 


Isyba' () 
Isyba' dalam “ilmu '“aridh adalah memanjangkan suara pada suatu 
harakat kalimah sehingga melahirkan satu huruf “Ilat mati yang sejenis. 
Wawu mati, misalnya, lahir dari adanya isyba' dhammah, y@' mati 
lahir dari isyba' kasrah, dan alif lahir dari isyb@' fathah. Isyb@' terjadi 
pada akhir bait pertama dan kedua. 


Na 
&D:: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Pendapat ulama lain mengatakan bahwa isyba' adalah suatu bentuk 
penjelasan dengan kalimah yang pada lazimnya sudah dipahami, seperti 
ayat xst4 Ha tb 15 (Bukan seperti seekor burung yang terbang 
dengan kedua sayapnya). Maka sudah dapat dimaklumi, bahwa burung 
itu terbang menggunakan kedua sayapnya. 


Isymam (()) 
Isymim adalah mengucapkan fa 'fi'il dengan harakat antara dhammah 
dan kasrah secara beriringan dan cepat. Isymdm ini tidak dapat 
dinyatakan kecuali dalam pengucapan saja dan tidak nyata dalam 
tulisan. Dalam gird'ah sab'ah terdapat pengucapan ayat: 
AI tes Cit se ka Sea Gil GAS & ds: 
Dengan mengucapkan kalimah J3 kurang lebih dengan bacaan J5, dan 


kalimah jt denganbacaan As. 


Isytighal (j&40 
Isytighal adalah mendahulukan suatu kalimah isim dan mengakhirkan 
@mil-nya yang ber-'amal dengan dhamir yang kembali pada isim 
tersebut secara langsung atau ber-'amal dengan perantara dhamir- 
nya (isim zhdhir yang di-idhdfat-kan kepada dhamir “isim awwa?”), 
seperti: &A1 J6 31 WE. Bentuk irdb yang paling utama pada “isim 
awwal” adalah dibaca rafa' yang kedudukannya sebagai mubtadd'”, 
sementara jumlah Gmil dan dhamir-nya yang ada adalah sebagai 
khabar-mubtada. Namun ulama nahwu lain membolehkan nashab 
yang kedudukannya sebagai maf'iil bih dari kalimah fi'il yang dibuang. 
Jadi perkiraan fi'il yang dibuang tersebut adalah kalimah: Cdi : 
Komponen isytighal ada tiga, yaitu masyghial atau musytaghil (“amil 
atau kalimah fi'i!), masyghiil bihi (dhamir), dan masyghiil anhu (isim 
yang berada di awal). 


Isytigag (345) 
Isytigag adalah mengambil satu kalimah dari kalimah lain dengan 
syarat dua kalimah tersebut masih memiliki kesamaan dalam makna 


ni 


2 yg 
Isymim — Iy 


dan bentuk susunan hurufnya serta terjadi perubahan dalam bentuk 

shighah-nya, seperti isytigag kalimah Ka dari kalimah : &. Kalimah 

yaktubu tersebut diambil dari kalimah #3 

Isytigag terbagi dua bagian, yaitu: 

1. Isytigag kabir, yaitu keadaan dua kalimah yang memiliki 
kesamaan dalam lafazh dan maknanya, tanpa kesamaan dalam 
susunan hurufnya, seperti xx dan Fasa. 


2. Isytigdag akbar, yaitu keadaan dua kalimah yang memiliki 
kesamaan dalam makharijul huruf, seperti 3g dan 35. 


Pakar nahwu Bashrah dan Kufah telah berbeda pendapat seputar asal 
isytigag. Menurut ulama Bashrah, bahwa asal isytigag adalah mashdar, 
sementara ulama Kufah menyatakan asal isytigag itu kalimah ftil. 


Ulama Bashrah berargumentasi, bahwa mashdar adalah kalimah isim, 
sedangkan isim itu berdiri sendiri dan tidak membutuhkan kalimah 
fiil. Dan kalimah ff'ilitu tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan 
isim. Sesuatu yang dapat berdiri sendiri dan tidak membutuhkan pada 
yang lain itu lebih utama dan menjadi asal dibanding sesuatu yang 
tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan pada yang lainnya. 


Sementara ulama Kufah beralasan, bahwa kalimah fi'il itu dapat 
beramal pada mashdar-nya seperti 4,5 C1,». Oleh karena itu, 
kedudukan mil (fi'il) harus lebih didahulukan dari kedudukan 
ma'miil-nya (mashdar), karena ia menjadi cabang dari fi'il-nya. 


Iy W 
Lafazh iy merupakan huruf jawab yang mengandung makna na'am 
(ya), ia dibaca mabni sukiin (mati) tanpa mahall irab. Huruf ini, 
menurut Ibnu Hajib, biasanya berada setelah istifham, dan sebelum 
gasam menurut kesepakatan pakar nahwu, seperti contoh di dalam 
Alguran: 


BE In dia Sah Isl Obitsn, (Dan mereka bertanya kepadamu: 
benarkah (azab yang dijanjikan| itu? Katakanlah: ya, demi Tuhanku, 
sesungguhnya azab itu benar). 


Ukhara (:D 

Apabila ada kalimah ukhara sebagai jama' dari sb (muannats afal 
tafdhil kalimah :» “sY) yang berarti “ghair”, maka kalimah ukhara 
harus dibaca tanpa memakai tanwin (ghair munsharif), seperti 
Aa Sa Ki Ly (saya bertemu Zainab dan para pelajar putri 
lainnya”). Kalimah ukhara tersebut kedudukannya sebagai 'sifat' yang 
dibacajarr dengan harakat fathah sebagai pengganti dari kasrah karena 
isim ghair munsharif. 

Adapun bila kalimah ukhara bermakna #1 (akhir), serta bandingan- 
nya dengan kalimah d Bj (awal), maka ia harus dibaca tanwin dalam 
kedudukan apa pun, seperti A Lb Ki Oa (Aku bertemu dengan 
Zainab dan para pelajar putri yang akhir”). Dalam hal ini, kalimah ukhar 
harus dibaca #rdb sesuai dengan keadaan jumlah-nya yang ada (rafa', 
nashab, ataujarr). 


Ukhra a) 

Ukhr& merupakan kalimah yang tidak boleh dibaca tanwin. Dengan 

demikian kalimah ini mempunyai dua makna, yaitu: 

1. Makna “ghair” (selain), seperti St Bag Ii La (Aku bertemu 
dengan Zainab dan pemudi lainnya). 

2. Makna akhir, sesuai bandingannya dengan kalimah “la, seperti 
ayat Alguran: 
Pn Asal &36 (Telah berkata orang-orang yang akhir kepada 


orang-orang awal). 


Ba (-) 


Ba 


Huruf ba' dibaca kasrah selamanya, dan ia terkadang dibuang, tetapi 


masih tetap ber-'amal seperti halnya huruf ba' yang terkadang dipakai 


untuk sumpah atau sebagai z@'idah (tambahan). Untuk lebih jelasnya, 
kami ungkapkan sebagai berikut. 


A. B@'hurufjarr 


Huruf jarr itu mabni kasrah serta tidak mempunyai mahall dalam irab- 
nya. Dania berfungsi men-jarr-kan isim zhdhir dan isim dhamir, seperti: 
Si S3 (Aku telah bertemu dengan Zaid), dan seperti ayat: 4 KT (Kami 
beriman kepada-Nya). 


B@' sebagai huruf jarr ini mempunyai tiga belas makna, di antaranya: 


1. 


Istianah (minta bantuan). Makna demikian itu bila b&' masuk 
pada kalimah isim yang berfungsi sebagai alat (perabot) pekerjaan, 
seperti Pn bis (Aku menulis dengan pena). 

Ta'diyah (muta'addi maf'il), seperti ayat PA) 2 cb3 (Allah 
memadamkan cahaya mereka). 

Ta'widh (pengganti), seperti iz7 dl SI Egi (Aku telah 
membeli buku dengan harga seribu rupiah). 


Ilshag (menempel). Makna huruf ilshdg ini terkadang mengandung 


“£ 
(60 $$ Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


majazi, seperti kagiah & ya (Aku telah lewat sekolah itu), yakni 
melewati pada tempat yang dekat dengan sekolah itu. Dan 
terkadang juga ia mengandung makna hakikat sebenarnya, seperti 
R1 Tun 1x & Saat (Aku memegang tangan orang sakit). 

5. Tab'idh (sebagian), seperti ayat Kasi | wa, (Usaplah sebagian 
kepalamu). 

6. Makna Gan (tentang), seperti ungkapan penyair Algamah bin 
Ubadah: 

ib Ja oil Ts MP SB Uti ap 

Jika kamu sekalian bertanya kepadaku “tentang” perempuan itu, 
maka akulah dokter ahli yang mengenal berbagai obat penyem- 
buh bagi perempuan itu. 

7. Mushdhabah (beserta), seperti cg &s& (Aku keluar “bersama” 
mereka). 


8. Zharfiyyah, seperti Jak Sm (Aku berjalan “pada' malam hari). 


9. asam (sumpah), seperti tx #4 233 Ah » daa (Aku bersumpah demi 
Allah akan belajar dengan baik). 

10. Istildataumakna Gala (di atas), seperti ayat akta AA S3 "1 dat 33 
(Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan 
kepadanya atas harta yang banyak). 

11. Sababiyyah (sebab), seperti ayat Pr) CIA j3 X5 Ls (Maka di- 
sebabkan rahmat dari Allah-lah kamu bersikap lemah lembut 
terhadap mereka). 

12. Makna ili (kepada), seperti ayat Ga sasa 35, (Dia telah berbuat baik 
kepadaku). 

13. Makna min (dari), seperti ayat & 3s Kw ks (Pada mata air 
yang diminum oleh hamba-hamba Allah Hana 


Makna-makna bd tersebut terhimpun dalam rangkaian syair Alfiyah 
Ibnu Malik: 


Oh Ma 0P3 San ga das HP Sa Lip Se Gp Sah UI 


B2 — Badal KD 


Jadikanlah ba bermakna isti'Anah, ta'diyah, ta'widh, dan ilshag. Juga 
ucapkan b@' seperti halnya makna ma'a, min, dan “an. 

B. B@'z@'idah (tambahan) 

Huruf jarr zdidah ini hanya men-jarr-kan pada lafazh-nya saja, yang 
pada lazimnya ia berfungsi sebagai taukid (penguatan). Kita dapat 


menemukan b@' zd'idah dalam perincian sebagai berikut. 


1. MubtadG@', seperti dl Si (Cukuplah bagimu ilmu). 
2. F@illafazh kafa, seperti ayat: Yus dil S5 (Cukuplah Allah sebagai 
penolong). 
3. Maf'al bih, seperti ungkapan penyair Mutanabbi: 
baut Kat Badi enns, Haa Ud palsu & 
Cukup bagimu mengingat kematian sebagai obat penyembuh 


terhadap suatu penyakit. Dan cukup kematian itu menjadikan sebagai 
harapan. 


Badal (5) 
Badal adalah tabi' (lafazh yang mengikuti) yang dimaksud dengan 
hukum tanpa memakai perantara antara ia dan matbi!'-nya, seperti 
zak KE SK (Aku telah makan roti sepertiganya). Maksudnya, roti 
yang dimakan itu hanya sepertiganya. Lafazh “sepertiga' itulah yang 
dimaksud dengan hukum (hukum makan). Lafazh tsulutsahu disebut 
badal (pengganti), sementara lafazh raghif (roti) disebut mubdal 
minhu (yang digantikan). Contoh lainnya seperti ucapan: 

Ist te Gulali 36 (Khalifah Umar itu seorang yang adil). 

Isim yang dijadikan badal seluruh i#rab-nya harus mengikuti mubdal 

minhu-nya. Badal terbagi kepada empat bagian, yaitu: 

1. Badal muthibig atau badal kull minal kull, yaitu badal yang cocok 
dan sesuai dengan mubdal minhu-nya dari segi makna, seperti 
ayat Alguran sebagai berikut: Pa Ai) sah Jono ana) nadi Badi 
(Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang 
telah Engkau berikan nikmat kepada mereka). 


D. Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


2. Badal ba'dhu minal kul (badal sebagian dari semua). Yakni badal 
yang masih menjadi satu bagian dari mubdal minhu-nya, seperti 
zb KE &K (Aku makan roti sepertiganya). 

3. Badal isytimal, yaitu badal yang mengandung makna 'bagian' dari 
mubdal minhu-nya, tetapi badal ini menyangkut persoalan 
ma'nawi (metafisik), seperti ke 355 Gan (Zaid telah memberi 
manfaat bagiku, yakni ilmunya). 

4. Badal ghalath (keliru), yaitu badal yang tidak mempunyai maksud 
sama dengan mubdal minhu-nya. Hal ini diucapkan hanya karena 
kekeliruan atau kesalahan semata dari penutur, lalu setelah ituia 
meralat kembali mubdal minhu-nya, seperti wa 3 KAS (Aku 
telah melihat Zaid, yakni kuda). Dalam contoh tersebut di atas 
Anda ingin mengucapkan (bahwa Anda telah melihat) kuda, akan 
tetapi Anda keliru mengucapkannya (menyebutkan Zaid), lalu 
Anda mengganti lafazh Zaid dengan lafazh kuda. Maksud yang 
sebenarnya adalah yA Ch (Aku telah melihat kuda). 

Catatan: 


Badal itu harus sesuai dengan mubdal minhu-nya dari segi kedudukan 
irab-nya. Adapun kesesuaian dalam nakirah dan marrifah-nya itu 
tidaklah wajib. Sebab terkadang isim ma'rifah menjadi badal dari 
mubdal minhu isim nakirah, seperti ayat: &! be pasa be Il ag HI, 
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepadajalan 
yang lurus, yaitu jalan Allah ...). Rangkaian kalimah shirathillah 
(mar'rifah) menjadi badal dari kalimah shirathin mustagim (nakirah). 
Begitu juga sebaliknya, terkadang isim nakirah menjadi badal dari 
mubdal minhu isim ma'rifah, dengan syarat isim nakirah tersebut 
disifati, seperti ayat Alguran: #46 456 kot 0th Kiss CL. niscaya kami 
tarik ubun-ubunya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi 
durhaka). 


Bajal (j5) 


Kalimah bajal mempunyai dua bagian, yaitu: 


Bajal — Balha KD 


1. Huruf jawab yang mengandung makna na'am (ya), mabni sukun 
serta tidak memiliki kedudukan dari segi irdb-nya, seperti? Pari 
(Apakah kamu mendengarku?), maka dijawab: Ya (ya). 

2. Isim ftilmudhari yang mengandung makna yakfi (cukup), mabni 
sukin, seperti sig (cukup bagimu). Huruf kaf pada kalimah 
tersebut berupa dhamir muttashil yang kedudukannya sebagai 
mafiil bih. 

3. Isim yang semakna dengan lafazh hasbu (cukup), seperti Bea 

(cukuplah bagiku), atau sj:z (cukuplah bagimu). 


Bala (j) 


Bal@ adalah huruf jawab yang berada setelah nafi, dengan maksud 
menetapkan (itsbat) jawaban, seperti ayat: 


Aa In Jaa Ia ud #5 (Orang-orang kafir menduga, 
bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: tidak 
demikian, demi Tuhanku, kamu benar-benar akan dibangkitkan). 


Perbedaan antara bali, na'am, dan ajal adalah bahwa bald khusus 
berada setelah nafi yang bertujuan untuk menetapkan jawaban, seperti 
ayat Alguran: 

Ji 196 X5 &.sJi (Apakah Aku bukan Tuhan kamu sekalian? Mereka 
menjawab: ya). Maksudnya: benar, Engkau adalah Tuhan kami. 
Adapun na'am dan ajal itu berada setelah nafi dan itsbat, seperti bila 
dikatakan: 355 & L (Zaid tidal lulus ujian), maka jawabannya: na'am 
(ya), dia tidak lulus. Sedangkan penyangkalannya: bala (tidak 
demikian), tetapi dia lulus ujian. 


Balha Gi) 


Balha mempunyai beberapa macam, yaitu: 


1. Isim fi'il amr yang bermakna da' (tinggalkanlah). Lafazh balha 
dan kalimah yang berada setelahnya dibaca nashab sebagai maf'il 
bih, seperti "£1 & (Tinggalkanlah kejahatan). 


Ta 
GD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


2. 


Mashdar atau maful muthlag yang tidak memiliki fi'il dalam 
bentuk lafazh, tetapi sekadar ff'il dalam makna saja. Kalimah yang 
berada setelah balha itu dibaca jarr (kasrah), bila berstruktur 
idhdfat, seperti "& 4. 

Isim yang semakna dengan lafazh kaifa (45) istifham, sementara 
kalimah yang berada setelah balha tersebut dibaca rafa' sebagai 
mubtada mu'akhkhar (diakhirkan), seperti 35 ik (Bagaimana Zaid?). 


Baida (55) 
Baida merupakan kalimah isim yang selalu mengikuti pada rangkaian 
kata sambung atau idhdfat kepada anna (4 D dan ma'mil-nya (isim dan 
khabar-nya). Baida mempunyai dua makna, yaitu: 


1. 


Makna “ghair” (melainkan), menurut kebanyakan pendapat ulama 
nahwu. Baida yang bermakna “ghair” tersebut biasanya dibaca 
rafa' ataujarr, sebagai sifat. 
Makna min gi (karena), yang sedudukannya sebagai hal, seperti 
hadis Nabi: 253 Je Gl 45 ah GIS 3 mas 5 UI (Aku adalah orang yang 
paling fasih mengucapkan dhad Pa kami dari golongan 
Ouraisy). Atau ungkapan seorang penyair: 

GA Say del @ Gas 35 Ela KA 
Dengan sengaja aku lakukan itu karena aku takut jika aku mati, 
kamu tidak melihatku. 
Dalam kamus As-Shihah dan Lisin Al-'Arab tercantum: 
og A Ka 3 SEl sedangkan dalam kitab Mughni Al-Labib: 
ESA &SXla 3 SKI, diambil dari akar kata ar-ranin (suara). 


Baina dan Bainama (45) 


Dua kalimah (x& dan jg merupakan 2 zamin yang menunjukkan 
masa yang telah berlalu. Asalnya: gs, kemudian di-isyba'-kan (dibaca 
panjang) oleh fathah pada nin- na sementara alif pada kedua lafazh 
tersebut adalah alifz@'idah (tambahan) seperti halnya md pada lafazh 
bainama. 


Baida — Bi'sa KD 


Lafazh baina dan bainamd selalu mengiringi jumlah ismiyyah dan 
Jumlah filiyyah. Di antara pakar nahwu ada yang meng-idh@fat-kan 
keduanya pada jumlah sesudahnya. Dan sebagian pakar lain men- 
cegahnya dari idh@fat, karena terhalang oleh huruf zd'idah yang 
mengikat pada kedua lafazh tersebut. 

Pada mulanya baina itu untuk menunjukkan keadaan tempat, tetapi 
kadang ia menunjukkan keadaan waktu, seperti: rah AAN ab Hi Ela 
(Aku datang antara waktu Zhuhur dan Ashar). Atau seperti hadis Nabi 
gs lal Las, pu fara 35 m4) dala (Waktu Jumat itu antara keluar- 
nya imam menuju masjid dan rampungnya shalat). 

Apabila lafazh baina bertemu dengan alif dan ma zd'idah, maka ia 
khusus menunjukkan keadaan waktu, seperti telah dijelaskan di atas. 


Bi'sa (am) 
Menurut mazhab jumhur ulama nahwu, bahwa lafazh bi'sa adalah 
kalimah fi'il, dengan alasan bahwa ia dapat dimasuki oleh t@' ta'nits 
mati, seperti ita Asa) Ga (Sejelek-jelek wanita itu Hindun). Sementara 
menurut mazhab Kufah, di antaranya Al-Fara, mengatakan bahwa 
lafazh bi'sa adalah kalimah isim, dengan alasan ia dapat dimasuki huruf 
jarr. 
Lafazh bi'sa digunakan untuk mengungkapkan suatu celaan. Maka 
kalimah fil itu harus tidak luput dari dua perkara: fa'il dan makhshish 
(pihak yang menjadi sasaran celaan), seperti xa3 Jas jk 4 (Sejelek-jelek 
lelaki itu Zuhair). Kalimah ar-rajulu menjadi fa il, sedangkan 
makhshiish-nya adalah lafazh Zuhair. 
Kalimah bi'sa ini mempunyai empat lugat bacaan, yaitu ja . Lugat ini 
paling fasih dan merupakan lugat Alguran, kemudian lugat sah cad 
dan asi. 


Ta 


Ta'addi (12 


Kalimah ff'ilitu terbagi kepada muta'addi dan lazim. Adapun muta'addi 
adalah kalimah fi'il yang bersambung langsung dengan mafl bih-nya 
tanpa memakai huruf jarr. Atau dengan kata lain, muta'addi adalah 
fil yang membutuhkan maf'l bih secara langsung, seperti 1x5 41,2 
(Aku memukul Zaid). Sedangkan Idzim adalah kalimah fi'il yang 
bersambung dengan maf'il bih-nya melalui hurufjarr, seperti 45, & 354 
(Aku telah bertemu dengan Zaid). 

Di antara fi'il muta'addi adalah dapat disambung dengan dhamir ha (s) 
yang kembali kepada selain mashdar. Dhamir h@' tersebut adalah ha' 
maf'l bih, seperti: 4:1 CA (Aku menutup pintu). Di antara tanda fil 
muta'addi lainnya adalah layak dibuat shighat isim maful tam 
(sempurna), seperti kalimah $:, menjadi Sisa. Sementara yang 
dimaksud dengan tGm adalah tidak membutuhkan huruf jarr pada 
shighat isim maf'l tersebut. Apabila dibuat shighat isim maful yang 
membutuhkan huruf jarr, maka ia disebut fi'il lazim, seperti 
# Je babe (Aku marah kepada Amr), menjadi ae Spakaha (Dia 
dimarahi). 

Tanda kalimah fiil lazim itu dapat dipastikan oleh (1) setiap fi'il yang 
menunjukkan makna tabiat atau perangai, seperti «5,4 (mulia). (2) 
setiap fi'il yang dibentuk oleh wazan “jk seperti Ski (tenang). (3) 


tip 


Te 


D 


P2 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


“ 


wazan ji seperti jaissl (kuat, terlambat). (4)/T'il yang menunjukkan 
makna bersih atau kotor, seperti LI is (Baju itu bersih). (5) 
menunjukkan perkara atau sifat baru, seperti X5 5 ya (Zaid sakit), dan 
terakhir adalah fi'il muthdwa'ah yang menjadi muta'addi pada satu 
maf'iil, seperti Axsji 3s (Tali itu menjadi panjang). Hasil dari muta'addi 
satu maf'l, yaitu Asah &533 (Aku telah memanjangkan tali itu). 


Tanits (s5: 

T@' ta'nits masuk pada kalimah fi'il, mabni sukin (mati), seperti 
Rar Ki (Zainab telah lulus ujian). TG' ta'nits terkadang juga masuk 
pada kalimah isim. Untuk itu, ia nyata harakat #rab-nya pada kalimah 
isim yang bersambung dengannya, seperti 4 sy (Telah tiba seorang 
guru perempuan). 

T@' yang berada pada kalimah isim berfungsi untuk membedakan 
antara muannats (feminin) dan mudzakkar (maskulin). Kebanyakan 
hal demikian itu terdapat pada sejumlah sifat, seperti: gg dari #5. 
Namun, sedikit sekali t&' yang berada pada sejumlah kalimah isim 
yang bukan sifat, seperti #lzsl dari 3s. 

Adapun sifat-sifat yang tidak bertemu dengan t@' ta'nits adalah sifat 
yang terbentuk dari wazan 9), tetapi ia mengandung makna ('4), 
seperti 33 “kz Kis (Ini lelaki yang bersyukur) dan s3 sis (Ini 
perempuan yang bersyukur). 


Tahdzir (4:2) 


Tahdzir adalah memperingatkan mitra pembicara atas suatu perkara 
yang terjadi, agar ia menghindarinya. Atau menurut pengertian lain, 
tahdzir adalah isim yang dibaca nashab sebagai maf'l bih dari Amil . 
yang dibuang dengan perkiraan: sis (berhati-hatilah, waspadalah). 
Apabila tahdzir ini menggunakan kalimah iyydka (84) dan akhwiat- 
nya, maka Cimil-nya harus disimpan, baik dijumpai “athaf atau tidak, 
seperti 4, 56| (Berhati-hatilah terhadap kejahatan), dan contoh 
tahdzir tanpa athafiS 1x5 si 3G (berhati-hatilah kamu melakukan itu). 


LN 
Ta Ta'nits — Tarnyiyz 


Apabila tahdzir tidak menggunakan kalimah iyyaka dan akhwat-nya, 
maka tidak harus menyimpan Gmil-nya, kecuali bila ia beserta “athaf 
dan diulang-ulang, seperti, x4Jl Oh jk (Wahai Mazin, lindungi kepala- 
mu dan berhati-hati terhadap pedang itu), yakni 41 peh Bah Sd 
dan seperti pisa Fa (Awas macan, macan). Adapun bila tahdzir tanpa 
kalimah iyyika dan akhwat-nya serta tanpa “athaf dan tanpa diulang- 
ulang, maka boleh menyimpan “imil-nya, seperti 191 (Awas macan). 


Tahta (:7) 


Kalimah tahta merupakan isim yang menunjukkan maknajihat (arah). 

Ia dibaca irdb sebagai zharaf makin (keadaan tempat). Dan biasanya 

ia selalu mengikat pada idh@fat, seperti saaalal Apa cat (Kepala itu 

berada di bawah songkok). 

Kalimah tahta dibaca nashab dalam keadaan: 

1. Apabila di-idhdfat-kan secara lafazh, seperti tersebut di atas. 

2. Apabila dibuang mudhff ilaih-nya, seperti Or AO) fud 4 ye s3 
(Ini meja, letakkan sapu itu di bawahnya). 

3. Apabila dibuang mudhaf ilah-nya secara lafazh dan makna, 
seakan-akan ia tidak ada. Dalam hal ini, tahta harus dibaca tanwin 
fathah, seperti e£ S3 (Lihatlah ke bawah). 

Tahta juga kadang dibaca mabni dhammah, apabila mudhf@filaih-nya 

dibuang secara lafazh dan dimaksud dalam maknanya saja, seperti 

&£ ba 3 Ja a (Aku lihat semut itu keluar dari bawah). Kadang 

tahta dibaca jarr (kasrah), seperti 3 k KR £ (Dari bawah surga 


mengalir air sungai). 


Tamyiz (43) 


Tamyiz adalah kalimat isim yang dibaca nashab dan berfungsi 
menjelaskan dzat yang samar, seperti 445 34 LIL (Muhammad baik 
pribadinya). Tamyiz merupakan isim nakirah yang menyimpan makna 
min' (dari), seperti halnya “hal' yang menyimpan makna ft (dalam). 


an, 
(DD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Apabila Anda mengatakan US Lis C5 (Aku telah membeli dua 
puluh kitab), maka sama halnya dengan makna aku membeli dua puluh 
dari jenis beberapa kitab). 

Tamyiz terbagi dua bagian, yaitu: 

1. Tamyiz mufrad atau dzat, yaitu tamyiz yang menghilangkan 

kesamaran kalimah isim sebelumnya yang menunjukkan ukuran 
dan hitungan, seperti ayat Alguran: us pe Sal Cah S (Sesung- 
guhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang). 
Hukum tamyiz mufrad itu boleh dibaca nashab, seperti contoh di 
atas, dan boleh juga dibaca jarr oleh min, seperti x45 54 Jb  dais 
(Aku memiliki satu liter dari minyak zaitun). Atau dibaca jarr oleh 
idhafat, seperti x55 As & (Kami memiliki cincin besi). 

2. Tamyiz nisbah atau jumlah, yaitu tamyiz yang menghilangkan 
kesamaran nisbah dalam jumlah. 

Tamyi ini terkadang muhawwal (alihan) dari: (1) f@'il, seperti 
8: H5 C8! (Zaid telah mengucur keringatnya). Asalnya: 
35 d5 Gs (Keringat Zaid telah mengucur). (2) mafl, seperti ayat 
Alguran tx P3 bi, (Dan kami jadikan bumi memancarkan 
mata air-mata air). Asalnya: 3 AA (Dan kami pancarkan 
mata air-mata air bumi). Atau (3) mubtad@', seperti y ya Ja Ri 
(Kamu tinggi kedudukannya). Asalnya: Ja d ia (kedudukan kamu 
itu tinggi). 

Hukum tamyi nisbah ini tafshil. Apabila tamyiz nisbah berada 
setelah af'al tafdhil, maka ia harus dibaca nashab, bila menjadi 
J@'il dari segi makna. Apabila tarnyiz alihan dari f@'il atau mafal 
bih maka ia wajib dibaca nashab, sebagaimana diungkapkan oleh 
Ibnu Malik: 


Ta EA SESI H Yel sel Gal! Je 
Nashab-kan tamyiz f@'il dalam makna oleh afal tafdhil seperti 
ungkapan: kamu lebih tinggi kedudukannya. 


(UU TTF'7PTEEAN. EE,TE, 


Tanizu' — Tanwin 


Tanizw (56) 
Tandzu' dalam ilmu nahwu merupakan sebuah ungkapan mengenai 
berhadapannya dua Amil pada satu ma'mil, seperti 53 KAS Sie (Aku 
telah memukul dan memuliakan Zaid). Masing-masing dari kalimah 
dharabtu dan akramtu membutuhkan pada objeknya, yaitu lafazh 
zaidan. 


Namun, tidak semua Gmil tersebut harus ber-“amal pada satu ma'miil. 
Harus ada salah satu Gmil yang ber-'amal pada isim zhdhir tersebut, 
sementara Amil lainnya dibiarkan tidak ber-'amal. Dalam hal ini, tidak 
ada perbedaan pendapat antara mazhab Bashrah dan Kufah mengenai 
kebolehan meng-'amal-kan salah satu dari dua Gmil tersebut pada 
isim zhdhir-nya. Tetapi mereka mempersoalkan pada tataran manakah 
“mil yang lebih utama diamalkan. Mazhab Bashrah lebih cenderung 
memilih kepada “amil yang kedua, karena ia lebih dekat kepada 
ma'miil-nya. Sementara mazhab Kufah memilih @mil yang pertama, 
karena ia berada di awal. 


Untuk menetapkan teori keseimbangan, para pakar nahwu membuat 
ketentuan sebagai berikut: apabila Anda akan meng-'amal-kan salah 
satu “mil pada ma'mil isim zhdhir dan tidak mengamalkan (muhmal) 
“amil lainnya, maka hendaknya Anda tetap meng-'amal-kan muhmal 
tersebut, dengan menetapkan tanda dhamir (kata ganti) padanya yang 
kembali kepada ma'miil isim zhdhir, seperti 31 dam ena (Berbuat 
baik dan jelek kedua anak kamu). Apabila Anda ingin meng-'amal-kan 
Gimil yang kedua (yusi'u), misalnya, maka Anda harus menetapkan 
tanda dhamir pada Gmil yang pertama (yuhsinu), yang kembali kepada 
ma'miil (ibnaka), sehingga ungkapan contoh tersebut menjadi: 


BE Had Ui 


Tanwin (555) 
Tanwin menurut bahasa adalah bersuara, sedangkan tanwin menurut 
istilah adalah niin zG'idah (tambahan) lagi mati yang berada di akhir 
kalimah isim dari segi ucapan tidak dalam tulisan. 


“Gt 
D:: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Tanwin menurut ulama nahwu terbagi kepada sepuluh bagian, yaitu: 


1. 


Tanwin tamkin, yaitu tanwin yang bertemu dengan sejumlah isim 
mu'rab munsharif selain jama' mu'annats salim, seperti 4. 
Tanwin tankir, yaitu tanwin yang bertemu dengan sejumlah isim 
mabni, sebagai pembeda antara isim ma'rifah dan nakirah. Isim- 
isim yang dibaca tanwin tersebut berbentuk nakirah (umum), 
sami'i yang biasanya berada pada bab isim fi'il, seperti 15, atau 
dalam bentuk giyasi pada isim “lam yang diakhiri dengan lafazh 
waihin (45), seperti #aw atau Aaja. 

Tanwin mugabalah, yaitu tanwin yang bertemu dengan jama' 
mu'annats salim, seperti cklua. 

Tanwin iwadh, yaitu tanwin sebagai pengganti dari jumlah, seper- 
ti ayat Alguran 3145 jt ah. Tanwin pada kalimah hinaidzin 
tersebut merupakan pengganti dari jumlah #3del 251 cak 3) ge. 
Atau sebagai pengganti dari kalimah, seperti ayat 455 Je Jai F3 
Tanwin yang berada pada lafazh kullun adalah pengganti dari 
kalimah &,: &. 

Tanwin ziyadah (tambahan), seperti ayat YsEt, Yul, menurut 
gir@'ah sebagian ulama yang membaca 'salisila' dengan memakai 
tanwin. Kalimah 'salisila' yang ditambahi tanwin tersebut untuk 
menyesuaikan dengan kalimah “aghlalan' sesudahnya. 

Tanwin tardnum, yaitu tanwin yang bertemu dengan g@fiyah 
muthlagah (hidup), seperti ungkapan penyair: 

Getah Esa al dp BP sd Use ga Ji 
Sedikitkan wahai perempuan mencela dan menyalahkan kepada 
Adzil. Dan katakanlah: jika aku benar berarti ia juga benar. 
Tanwin hikayat, seperti ungkapan orang Arab: Hse £J6 dibaca 
tanwin, yang asalnya adalah nama seorang perempuan. Oleh 


karena itu, sebenarnya ia adalah isim ghair munsharif dengan 
Ulat 'alamiyyah dan ta'nits, yang dijadikan sebagai hikayat dengan 


.menggunakan sebuah ungkapan sebelum menjadi isim “alam. 


Tanwin — Tarkhim 


8. Tanwin dhartirat, seperti ungkapan penyair: 
LAN Ja Gl gala MP Kie ia KA 
Wahai Mathar, kesejahteraan Allah semoga menaungi kekasih. 
Dan wahai Mathar, tidak ada kesejahteraan bagimu. 


Pada syair di atas, penyair membaca tanwin pada lafazh Mathar' 
pada bagian syatar awwal, sementara seharusnya ia dibaca mabni 
dhammah tanpa tanwin, karena isim ghair munsharif. 
9. Tanwin ghdli, yaitu tanwin yang bertemu dengan g@dfiyah 
mugayyadah (mati), seperti ungkapan penyair: 
Ii Tan Ga IK Lb da ia On elG 
Anak-anak perempuan paman berkata: wahai Salma, jika ia 
seorang fakir miskin. Salma berkata: sekali pun fakir miskin. 
10. Tanwin syadz, seperti ungkapan orang Arab: &35 #Yta, dengan 
dibaca tanwin lafazh “hdula'? sebagai bacaan syidz (cacat). 


Tarkhim (9 
Tarkhim menurut bahasa adalah menipiskan suara, sedangkan me- 
nurut istilah adalah membuang akhir kalimah dalam nid@' (panggilan), 
seperti x4 4 (Wahai Suad). Asalnya: 3x4 4. Membuang huruf akhir ini 
fungsinya untuk meringankan bacaan atau karena kondisi darurat 
syair. Dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik tercantum: 

Bb4 63 jan MS Sal BT Sel kes 

Buanglah akhir munada dalam tarkhim seperti orang yang mengun- 
dang su'ada: ya su' (wahai su'ad). 
Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat tarkhim, di 
antaranya: (1) kalimah yang di-tarkhim harus berbentuk rubd'iy (empat 
huruf) atau lebih, seperti 4 4 dari kalimah 542 $ (2) harus alam atau 
suatu nama, (3) tidak dibentuk dari rangkaian tarkib idhdfiy atau tarkib 
isnlidi. Apabila kalimah tarkhim terbentuk dari empat huruf, tetapi 
bukan alam, seperti kalimah #5, maka hal demikian tidak boleh. Begitu 
juga kalimah yang terbentuk dari tarkib idh@fiy, seperti as k£, atau 
tarkib isnidiy, seperti xt 3 AS. 


“en 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Namun jika tarkhim terbentuk dari rangkaian tarkib mazji (campuran), 
maka ia dapat dibuat tarkhim dengan membuang rangkaian kalimah 
yang terakhir, seperti seseorang yang namanya & S Sax2, dapat di- 
tarkhim dengan ungkapan: («3 4 (Wahai Madi). 

Seperti halnya telah dijelaskan di atas, bahwa membuang akhir kalimah 
itu terkadang karena kondisi darurat nazham sy@'ir pada selain nida', 
dengan syarat kalimah tersebut layak untuk dibuat nida', seperti 
ungkapan penyair: 

PAPAN Jati Ab eno dl ia dag 

Sungguh sebaik-baik pemuda yang tiba waktu Isya menuju naungan 


cahayanya adalah Tharif bin Malik pada malam kelaparan dan 
pengepungan. 


Tashadda (s12) 

Apabila di awal fi'il mudhari' terdapat dua huruf t@', di mana td' 
pertama adalah t@' huruf mudhara'ah, sementara tG' kedua adalah ta” 
Stil madhi, maka boleh membuat dua pilihan: pertama, menetapkan 
keduanya, ini menurut asal. Kedua, membuang salah satu dari 

keduanya untuk meringankan bacaan. Sebab, ketika kumpul dua huruf 
yang sama, tetapi tidak mungkin idgham karena para ulama menolak 
permulaan kalimah dengan huruf mati, maka mereka membuang salah 
satu dari kedua t@' tersebut agar ringan dalam bacaan. | 


Dalam Alguran Surah “Abasa ayat 6 tercantum: (s3,z 1 &!5 (Maka kamu 
melayaninya). Asalnya: (145. Para ulama nahwu berbeda pendapat 
mengenai td' mana yang harus dibuang. Ulama Bashrah berpendapat 
ta' yang kedua (t@' asal), karena t&' yang pertama adalah huruf 
mudh@ra'ah, sementara membuangnya dapat menyebabkan cacat atau 
rancu. Dan ulama lain berpendapat t@' pertama (zdidah) yang dibuang, 
karena t@' yang kedua berfungsi sebagai muthawa'ah (hasil pengaruh 
lain). Untuk itu membuang t@' kedua dapat menyebabkan cacat. 
Membuang t@' yang pertama dianggap rdjih (kuat), dibanding t@' yang 
kedua. Sedangkan ulama lain berpendapat keduanya sama, boleh 
membuang t@' mana saja sesuai yang diinginkan. 


yo 
Tashadda - Tashrif 
Tashghir (s3) 


Tashghir adalah merubah bangunan kalimah. Atau menurut pengertian 
yang lain adalah membaca dhammah awal kalimah isim, fathah huruf 
kedua, serta ditambahkan setelah huruf kedua tersebut ya” mati atau 
disebut yad' tashghir, seperti Anda membuat tashghir kalimah 5 P 35 


dan sist menjadi sb (pp dan “das. 
Kalimah yang dibuat tashghir disyaratkan harus isim mu'rab, isim 
yang dapat di-tashghir, dan bebas dari shighah-shighah tashghir dan 
syibah-nya. Isim tashghir tidak boleh di-tashghir lagi. Adapun wazan- 
wazan tashghir ada tiga, yaitu: “nd cja:3 dan “jus. Ibnu Malik 
meringkas dalam Alfiyah-nya: 

BoGk Ape OA Jar Yks 

kas Pp Jasad R WJapu 

Apabila Anda bermaksud membuat tashghir maka jadikan kalimah 
tsulitsiy sesuai dengan wazan "153 seperti pada kalimah gadziyun 
menjadi gudzayun, lalu wazan 'jx43 dan wazan 'jzz5, bagi kalimah 
rubd'iy atau lebih, seperti membuat tashghir dirhamun menjadi 
duraihimun. 
Maksud dari adanya tashghir adalah untuk menunjukkan makna sedikit, 
seperti &ly53 (sedikit dirham), atau makna kecil, seperti AI (buku 
kecil), atau makna dekat, seperti pal I3 &» (Aku datang menjelang 
Maghrib). 


Tashrif (& 13) 

Tashrif menurut bahasa adalah perubahan, seperti perubahan angin, 

sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari mengenai 

struktur kata dan huruf-hurufnya, dari mulai huruf asli, tambahan, 

shahih, 'illat, dan ibdal. 

Untuk itu, pengertian tashrif dapat diungkapkan dengan: 

1. Memindahkan kalimah kepada struktur kalimah yang berbeda, 
karena berapa makna, seperti memindahkan mashdar kepada 


KA | 
(66 YP Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


shighah-shighah madhi, mudhari, amr, isim f@'il, isim mafal, 
dan kalimah lainnya. 

2. Mengubah kalimah bukan karena makna yang ada, tetapi karena 
faktor lain seperti membuang, menambah, mengganti, menukar, 
dan idghim. 

Jadi tashrifadalah merubah bangunan kalimah sesuai dengan kondisi 

dan tujuan yang ada. Perubahan tersebut terjadi dalam tataran hukum, 

seperti shahih dan 'illat. Untuk mengenal semuanya itu perlu mema- 
hami ilmu tashrif atau sharaf. 

Tashrif itu berkaitan langsung dengan sejumlah isim mu 'rab dan fi'il 

mutasharrif. Adapun huruf dan syibah-nya itu tidak ada kaitannya 

dengan ilmu tashrif. Yang dimaksud dengan syibah huruf adalah 
sejumlah isim dan fi'il mabni. 

Tashrif tidak menerima struktur kalimah yang kurang dari tiga huruf, 

kecuali pada bentuk kalimah tsulatsiy yang asli dania diubah melalui 

cara membuang huruf, seperti Es 8 J agalah dirimu). Oi adalah 

kalimah fi'il amr dari &8, — H — &5 


Tatsniyah (Isim) (42) 

Isim tatsniyah adalah kalimah yang menunjukkan hitungan dua, 
dengan tambahan alif dan niin pada huruf akhirnya bila dalam keadaan 
rafa', atau tambahan y@' dan niin bila dalam keadaan nashab danjarr, 
seperti rafa' gasal sk (Telah tiba dua orang muslim laki-laki), atau 
seperti nashab dan jarr ajak dah (Aku telah melihat dua orang 
muslim laki-laki), dan ujaadh Sorga (Aku telah bertemu dengan dua 
orang muslim laki-laki). 


Taukid Gs 
Taukid menurut bahasa adalah menguatkan, sedangkan taukid 
menurut istilah nahwu adalah tabi' (lafazh yang mengikuti) yang 
berfungsi untuk melenyapkan anggapan lain yang berkaitan dengan 
lafazh yang di-taukid-kan, seperti ungkapan 424 Z5 NG sk (Zaid telah 


Ta 
Tatsniyah — Taukid 


datang sendiri”). Lafazh “nafsuhu' tersebut kedudukannya sebagai 

taukid yang mengukuhkan makna datangnya Zaid. Sebab, seandainya 

tidak memakai kalimah “nafsuhu', ada kemungkinan yang datang itu 
utusan Zaid, misalnya. 

Taukid harus mengikuti lafazh yang di-taukid-kan dalam hal rafa', 

nashab, jarr, dan marrifat. 

Taukid terbagi dua bagian yaitu: 

1. Taukid lafzhiy, yaitu mengulang (menyebut kembali) lafazh yang 
berada di awal dengan ungkapan yang sama atau dengan murddif 
(sama makna)-nya, baik lafazh tersebut berupa isim zhdhir, 
dhamir, kalimah ft'il, huruf atau jumlah. Contoh taukid dengan 
isim zhdhir: 8 #2 sk, isim dhamir seperti: &f £t2. Dalam ayat 
Alguran tercantum: za Oa ci KA 231 k (Wahai Adam, diami- 
lah surga olehmu dan istrimu). Atau taukid berupa kalimah fiiil, 


seperti 45 sk sk: atau huruf seperti £381 YY, dan jumlah seperti 
uje se uc s&. Contoh lafazh yang muradif (sama makna), seperti 
3 G. i 


Fungsi taukid lafzhiy adalah untuk menguatkan ucapan dan 
menghilangkan kesamaran pada hati pendengar. 

2. Taukid ma'nawiy, yaitu menyebutkan lafazh 48 «Ic , dan '£, 

dengan syarat lafazh-lafazh taukid tersebut harus di-idhdfat-kan 
kepada dhamir yang sesuai dengan kalimah yang di-taukid-kan, 
seperti ungkapan: 448 X5 s&, atau Pi sa s& (Kaum telah datang 
semuanya). 
Fungsi taukid ma'nawiy “nafsun” dan “ainun” adalah untuk meng- 
hilangkan anggapan lain dalam suatu pembicaraan, baik karena 
terdapat unsur majaz (metafora), atau karena lupa. Sedangkan 
fungsi taukid dengan menggunakan lafazh kullun atau jam?fun 
adalah untuk menunjukkan makna keseluruhan (universal). 


Tambahan: 


Ada kalimah isim yang dibaca jarr (kasrah) karena mengikuti pada 
kalimah yang berdampingan dengannya (mujawarah), tetapi bacaan 


“aa 
Di: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


ini syidz, seperti pada bab na'at dan taukid. Adapun bacaan syidz 
pada bab na'at seperti ungkapan orang Arab: »£ db je Ga (Ini 
lubang biawak yang bulat). Menurut riwayat, lafazh 'kharib' dibaca 
jarr karena berdampingan (mujawarah) dengan lafazh dhab', padahal 
seharusnya ia dibaca rafa' (dhammah), menjadi sifat pada marfu'-nya, 
yaitu lafazh juhru'. Pembacaan rafa' ini telah disepakati oleh 
kebanyakan ulama nahwu. 

Adapun bacaan syddz pada bab taukid adalah seperti ungkapan 
penyair: 

AG LAU Ia dil Koe da 

Wahai kawanku, sampaikan kepada pemilik istri banyak seluruhnya, 
bahwa tidak ada lagi ikatan bila ujung ekor telah terlepas 
(bermusuhan). 
Lafazh 'kullihim' (kasrah) tersebut merupakan taukid pada lafazh 
dzawi', bukan pada lafazh “az-zawjit'. Seandainya tidak demikian, 
niscaya penyair mengatakan 'kullahunna” (sh. Lafazh “dzawi' dibaca 
nashab sebagai maf'il bih, maka seharusnya ia dibaca nashab 
(kullahum), tetapi dibaca jarr karena berdampingan dengan kalimah 
yang dibacajarr. 


Isa' 


Tsulatsiy (H9) 


Dalam ilmu sharaf, tsulatsiy adalah kalimah yang bangunannya terdiri 
dari tiga huruf asli yang disebut f@'fi'il kalimah, “ain fil kalimah, dan 
lam ftil kalimah. 
Tsulatsiy ini terdiri dari tsuldtsiy mujarrrad dan tsulitsiy mazid. 
Tsulatsiy mujarrad adalah kalimah yang tidak mengandung huruf 
z@idah (tambahan) sama sekali. Dalam ff'il midhi, tsulatsiy mujarrrad 
terdapat tiga wazan, yaitu J5 45 dan J3. Sedangkan dalam fi'il 
mudhari', ia terdiri dari enam wazan, yaitu: 
1. Jas Ja seperti cak - ch3 

daa Jas seperti 'nai — xi 

Jak -Ja seperti lk — ade 

Jak -Jss seperti 736 — » 

Jai -Jad Seperti 2..X — coc 

daa - 3 seperti PP — aya 
Adapun mazid adalah kalimah yang ditambahi oleh huruf lain pada 
huruf-huruf aslinya, karena mengandung beberapa fungsi makna. 
Dalam hal ini kadang huruf asli tersebut ditambah satu huruf (mazid 


biharfin), dua huruf (mazid biharfaini), atau tiga huruf (bitsalitsati 
ahrufin). 


TG 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Apabila mazid tersebut ditambah satu huruf, maka ia terdiri dari 
wazan-wazan sebagai berikut: 


J8 seperti & 

adi seperti 3 

Jeb seperti F6 

Bila ditambah dua huruf, maka ia terdiri dari wazan-wazan sebagai 
berikut. 


yaa seperti ja 

Jels seperti 35155 

Ja seperti 54 

Jas seperti a21 

Ya seperti (A3I 

Bila ditambah lagi tiga huruf pada ff'il mazid tersebut, maka susunan 
wazan-nya sebagai berikut. 

Jasa seperti Juta 

de sal seperti jagse- 

Peti seperti Sial 


Tsamma D 
Tsamma adalah isim isyarah yang tidak dapat di-tashrif, serta mabni 
fathah yang menunjukkan makna tempat yang jauh dan ia tidak 
didahului oleh huruf tanbih (peringatan) serta tidak bertemu dengan 
kaf mukhathab, seperti: 
golongan yang berkumpul). 


»- belbua » 


bibian YA £ € (Di sana terdapat beberapa 


Kadang huruf tsamma dibaca jarr oleh min (dari), seperti 
kagdah JJ ui da3 Jewall Jj Ula, (Kami sampai di masjid, dan dari sana 
kami pindah menuju sekolah). Sementara ulama ada yang meyakini, 
bahwa tsamma itu menjadi mafil bih-nya kalimah NG dalam ayat: 
Sih F Cah Bls. Padahal yang benar adalah kalimah fi'il tersebut 


Tsamma — Tsumma - 


kedudukannya boleh dijadikan sebagai ff'il lazim dengan penafsiran: 
gs On g ar, Ust £a5, Bl (Apabila penglihatanmu telah sampai 
pada tempat itu). Atau ia boleh dibuang mafil-nya dengan penafsiran: 
YA sah 5ls (Apabila kamu telah melihat sesuatu yang dijanjikan pada 
tempat itu). 

Kadang tsamma bertemu dengan t@' ta'nits lafzhi seperti 14 atau :.« 
seperti dalam ungkapan penyair: 

Aku pernah melewati seorang pencela yang sedang mencelaku. Maka 


aku berlalu saja, di sana aku katakan: celaan itu tidak ada man- 
Jaatnya bagiku. 


Tsumma (3 


Tsumma terdiri dari dua bagian, yaitu: 

1. Tsumma harfu 'athfin, yaitu huruf yang berfungsi sebagai 
persekutuan dari segi hukum, serta pada lazimnya ia berfungsi 
sebagai makna tartib infishal (terpisah). 

Dalam hal ini, t#umma merupakan huruf “athaf yang biasa meng- 
athaf-kan kalimah mufrad kepada mufrad, seperti Pa # ebn pas 
(Telah hadir mahasiswa kemudian dosen). Atau “athaf jumlah 
kepada jumlah, seperti ungkapan: Pa) # SNI 7as (Telah hadir 
mahasiswa kemudian mereka bermain). 

Ulama Kufah memberlakukan tsumma sebagaimana fungsinya 


huruf wawu dan f@', dalam hal bolehnya membaca nashab fi'il 
mudhari yang dibarengi tsumma setelah ft'il syarath, seperti 


, 
0. an 


gird'ah: Ll S3 FA Il belia aa Ipa Ha &3 (Barang siapa 
keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan 
Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya) dengan membaca 
nashab kalimah “yudrika'. 

Ada perbedaan tipis antara fungsi makna tsumma dan f@' athaf. 
Fungsi tsumma, seperti telah dijelaskan di atas, adalah untuk tartib 


D. Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


infishal (terpisah), sementara fungsi makna f@'adalah untuk tartib 
ittishal (bersambung). Dalam hal ini Ibnu Malik menjelaskan dalam 
Alfiyah-nya: 


la 
Fungsi makna fG'itu untuk tertib bersambung, sementara tsumma 
untuk tertib terpisah. 

2. Tsumma isti'ndfiyyah (permulaan kalam), seperti ayat: 
Hitat BN drag IN Sl (Apakah mereka tidak memperhatikan 
bagaimana Allah menciptakan (manusial dari permulaannya, 
kemudian mengulanginya). Seandainya huruf tsumma di sini 
dikategorikan sebagai huruf “athaf, maka makna pengertiannya 
menjadi: mereka dapat memperhatikan permulaan penciptaan 
manusia, kemudian mengulanginya kembali. Pengulangan 
tersebut tidak mungkin, sebab mereka tidak dapat memikirkan- 
nya. Untuk itu, tsumma di sini adalah tsumma isti'ndfiyyah yang 
makna pengertiannya: Kemudian Allah mengulangi penciptaan 
ketika Dia menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki-Nya. 


Jam'ul Jam'i ( “ai 3) 


Dalam linguistik Arab terdapat jama' yang dapat dibentuk menjadi 
jama' lagi (disebut jam'ul jam'1), yaitu jama' yang menunjukkan 
hitungan lebih dari sembilan, seperti &,4 menjadi 56:34, Jk » menjadi 
&Yl, atau sai menjadi ati. 

Shighah muntahal jum'i' dapat dibuat menjadi jama' mudzakkar salim, 
jika menunjukkan untuk mudzakkar (maskulin) berakal, seperti Tobi 
menjadi lebi, atau menjadi jama' mu'annats salim, jika ia menun- 
jukkan untuk mua'annats (feminin) atau mudzakkar yang tidak 
berakal, seperti L-,2 menjadi xte-,2. Di antaranya hadis Nabi #: 
Klg Oleo ka 3 (Sesungguhnya kamu sekalian perempuan manja 
seperti perempuan-perempuan yang kagum pada ketampanan Yusuf). 
Para pakar nahwu berbeda pendapat seputar jam'ul jam'i tersebut, 
apakah ia giydsi atau sam@'i. Menurut pendapat yang valid, ia meru- 
pakan bentuk sama'i. Namun, Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah 
(Lembaga Bahasa Arab) Kairo, Mesir sepakat menyatakan bahwa 
terkadang dalam satu kondisi dibutuhkan membuat jam'ul jam'i 
menjadi dua bentuk: jama' mudzakkar salim atau menjadi jama' 
mu'annats salim. Hal demikian itu menunjukkan, bahwa jam'ul jam'i 


LD. 


adalah bentuk giyisi. 


“TG 
GB Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Jama' 3) 

Jama' menurut pakar nahwu adalah lafazh yang menunjukkan 
hitungan dua atau lebih. Mazhab ulama yang menunjukkan hitungan 
dua itu dikuatkan oleh sejumlah syahid (bukti) yang valid, di antaranya 
ayat Alguran sebagai berikut. 

Kaali #EN 3 pal ba AR Oa 3 JK 3) akad 33455 
(Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman di waktu keduanya mem- 
berikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak 
oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan Kami menyaksikan 
keputusan yang diberikan oleh mereka). Yang dimaksud kalimat 
'mereka' adalah dua orang: Daud dan Sulaiman. 
Jama'terdiri dari tiga bagian: jama' mudzakkar salim, jama' mu'annats 
stilim, dan jama' taksir. Kami akan menjelaskannya secara terperinci, 
insya Allah. 

Jama' Mw'annats Salim (ge ea 3) 

Jama' mua'nnats silim adalah isim yang menunjukkan hitungan 
banyak lebih dari dua dengan tambahan alif dan t@' di akhir. Ulama 
nahwu klasik, termasuk Ibnu Hisyam menyebutnya sebagai jama' bil 
alif wa t@' mazidataini. 
Jama' mw'annats silim di-rafa-kan oleh dhammah, di-nashab-kan 
oleh kasrah sebagai pengganti fathah, dan di-jarr-kan oleh kasrah 
beserta tanwin dalam setiap bentuknya, jika di sana tidak terdapat 
perkara yang mencegah dari tanwin, seperti idhdfat dan alif lam 
marrifah, seperti Saul, 235 KAA LI Sidadil (46 (Guru-guru perem- 
puan itu menemui para pelajar putri dalam ruangan yang luas). 
Untuk membuat jama' mu'annats s&lim ini disyaratkan alif dan ta 
keduanya harus z@'idah (tambahan). Apabila alif-nya z&'idah sedangkan 
td'-nya asli, seperti &kt dan Stsaot sebagai jama' dari kalimah &4 dan 
S5, atau td'-nya z@'idah sedangkan alif-nya asli seperti 4445 dan #54 
sebagai jama' dari kalimah p$ dan 3, maka semua jama' tersebut 
tidak termasuk bab jama' mu'annats salim, tetapi ia disebut juga jama' 


Jama' — Jama' Mudzakkar Salim ED 


taksir. Untuk itu, ia di-nashab-kan oleh fathah, seperti 
gelas Saga, AA Sials (Aku menyaksikan para hakim dan men- 


dengarkan langsung suara-suara mereka). 


Jama' Mudzakkar Salim (Jk Se 33) 


Jama' mudzakkar sdlim adalah isim yang menunjukkan hitungan tiga 


atau lebih dengan memakai wdwu dan niin dalam keadaan rafa': ya 
dan ntin dalam keadaan nashab danjarr. 


Jama' mudzakkar salim di-rafa'-kan oleh wiwu sebagai pengganti 
dari dhammah, di-nashab-kan dan di-jarr-kan oleh y@' yang dibaca 
kasrah sebelumnya serta ditetapkan niin fathah selamanya, seperti 
kendal salad $ (Para guru laki-laki itu lewat di sekolah). 


Jama' mudzakkar salim terbagi dua bagian: jamid dan shifat. Dalam 
bentukjamid disyaratkan harus Glam syakhs (nama orang) untuk laki- 
laki (maskulin), berakal serta bebas dari t&' ta'nits dan tarkib (frase). 
Apabila ia nama seseorang tetapi bukan menunjukkan mudzakkar, 
maka ia tidak boleh dibuat jama' mudazakkar salim, seperti nama 
Zainab menjadi » 45. Seandainya ia Alam bagi mudzakkar tetapi tidak 
berakal seperti nama lahig untuk seekor kuda, maka ia tidak boleh 
dibuat jama' mudzakkar salim. Apabila isim jamid itu memakai td 
ta'nits serta “alam, maka ia tidak boleh dibentuk menjadi jama' 
mudzakkar salim, seperti nama Thalhah menjadi 5 lb. Namun, dalam 
kasus ini ulama Kufah membolehkannya. Demikian juga tarkib (frase) 
tidak boleh dibuat jama' mudzakkar salim, seperti nama Sibawaih 
menjadi 5 s-xkw, tetapi sebagian ulama lain membolehkannya. 


Adapun jama' mudzakkar salim yang berbentuk shifat disyaratkan 
harus berupa sifat yang menunjukkan mudzakkar (maskulin), berakal 
serta bebas dari t@' ta'nits yang bukan dari bangunan wazan , jg Jai, 
atau wazan J3 333, serta tidak sama jenisnya antara mudzakkar dan 
mu'annats. Apabila isim terdiri dari sifat tapi menunjukkan mw'annats, 
maka ia tidak boleh dibuat jama' mudzakkar sdlim, seperti kalimah 
6s menjadi 546. Demikian juga sifat yang terbentuk dari wazan 


Han 
Gp Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


afala, di mana mu'annats-nya mengikuti wazan Jfa'l@'a seperti 
tersebut di atas, maka ia tidak boleh dibuat menjadi jama' mudzakkar 
silim, seperti kalimah sx menjadi « Dar Sifat yang terdiri dari wazan 
fa'lana, di mana mu'annats-nya mengikuti wazan fa'la, seperti 
tersebut di atas maka ia tidak boleh dibuat jama' mudzakkar salim, 
seperti kalimah 3X- menjadi An 3 

Sebagaimana telah dijelaskan di muka mengenai sifat yang sama 
jenisnya antara mudzakkar dan mu'annats, seperti kalimah 3:19 maka 
ia tidak boleh dibuat menjadi jama' mudzakkar salim 5552. Misal 
pt Ha, 330 Jay (Lelaki dan perempuan yang sabar). 


Jama' Taksir (4-5: z2) 
Jama' taksir adalah isim yang menunjukkan hitungan banyak lebih 
dari dua dengan perubahan yang nyata. 
Jama' taksir terbagi dua bagian: jama' gillah (minor plural) dan jama' 
katsrah (mayor plural). Jama' gillah adalah isim yang menunjukkan 
hitungan tiga sampai sepuluh. Sedangkan jama' katsrah adalah isim 
yang menunjukkan hitungan di atas sepuluh sampai tidak ada batasan- 
nya. 
Bentuk wazan-wazan jama gillah tersebut terdiri dari: 
Hit seperti Zajst jamak dari Fila (senjata) 
“yi seperti Gada jamak dari jus (jiwa) 
Ya seperti Xx jamak dari «& (pemuda) 
Yi seperti sisi jamak dari (aj (kuda) 
Demikian itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah- 
nya: 

Bur dsles @ Ta Fat 

Wazan-wazan jama 'gillah adalah af'ilatun, afulun, filatun kemudian 
afalun. 
Para pakar nahwu berbeda pendapat mengenai jumlah wazan jama' 
katsrah. Sebagian mereka menghitungnya berjumlah 30 wazan, dan 


Jama' Taksir — Jamid "D 


sebagian lain menghitungnya berjumlah 16 wazan. Kami akan 
mengungkapkannya sebagian wazan-nya saja agar lebih ringkas dan 
dapat dipahami. 


35 seperti sx jamak dari A (yang merah) 

Y# seperti » & jamak dari «.tS (buku) 

“5 seperti 3:2 jamak dari sz (kamar) 

Ja seperti Te jamak dari 4s “so (haji) 

Yg seperti yy4 asalnya: H4 sajak dari 34 (yang memberi petunjuk) 
Yks seperti 8: jamak dari 3 (yang baik) 

Is seperti sy jamak dari £ cs (yang sakit) 

ia seperti t- jamak dari 2 (tempat farfum) 


J8 seperti 5 jamak dari s (yang rukw”) 

JS seperti us jamak dari «36 (penulis) 

Jk seperti Uk jamak dari (ks. (gunung) 

Jr seperti KG jamak dari « J$ (hati) 

$yks seperti #Lde jamak dari (33 (bocah, pelayan) 
K3 seperti Sts jamak dari &x53 (tongkat) 

Nk seperti AI jamak dari « £ Ta (yang mulia) 

:Vsi seperti ata jamak dari 4g (Nabi) 


Jamid (5.4) 
Jamid adalah kalimah isim yang tidak diambil dari bentuk kalimah 
Fill, seperti lafazh “ss (batu) jamid ini disebut juga isim diat. 
Lawan jamid adalah musytag, yaitu isim-isim yang diambil dari bentuk 
kalimah fi'il, seperti ne dai, dan pu. Isim-isim musytag ini terdiri 
dari sepuluh bagian, yaitu isim f@'l, isim mafal, shifah musyabbahah, 
mubdlaghah isim f@'il, isim tafdhil, isim zaman, isim makin, mashdar 
mim, mashdar dari kalimah ff'il di atas tsuldtsiy mujarrad, dan terakhir 
isim alat. 


TG 
G8 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Jarr Cr) 

Jarr adalah setiap “imil yang selalu menjadikan bacaan jarr pada 
kalimah isim, baik “mil tersebut berupa huruf ataupun idhafat. “Amil 
jarr yang berbentuk huruf adalah huruf jarr dan huruf gasam 
(sumpah). 

Para ulama nahwu berbeda pendapat mengenai jumlah huruf jarr. 
Imam Ibnu Malik menghitungnya sebanyak dua puluh huruf, sementa- 
ra Ibnu Ajurum menghitung sepuluh huruf, termasuk huruf gasam. 
Pendapat yang masyhur adalah berjumlah dua puluh huruf. Hal 
demikian itu sesuai dengan ungkapan Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah- 
nya: 


pose Ina aan 
FI Us IK SG IN aa 
Ambillah huruf jarr, yaitu min, ila, hatta, khala, hasya, ada, fi, an, ala, 
mudz, mundzu, rubba, lam, kay, wawu, t&', kaf, b&, la'alla dan mata. 


Huruf jarr selalu menjadikan jarr (kasrah) selamanya pada akhir 
kalimah isim secara langsung. Yakni, ia tanpa terpisah oleh kalimah 
lain antara huruf jarr dan isim yang dibacajarr (majritr). Tetapi kadang 
ia dipisah antara keduanya oleh kina (58) 2@'idah atau Id nafi, seperti 
»g S Sx (Aku berangkat tanpa ragu). Ulama Kufah mengkategori- 
kan 1G'dalam kasus ini sebagai isim yang di-idhdfat-kan kepada kalimah 
sesudahnya. Sementara ulama lainnya menganggapnya sebagai huruf 
zGidah yang berbentuk ftiradhiyyah (sisipan) antara huruf jarr dan 
isim yang dibacajarr-nya. 


Catatan: 


Apabila huruf jarr masuk pada md (11), maka huruf alif-nya harus 
dibuang ketika tidak sedang wagf, seperti Pin SA, LI 3 (Dalam hal 
apa ridha dengan kehinaan dan kerendahan?). Atau seperti contoh 
5 salak # (Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?). 

“Amil yang ber-ta'allug (berkaitan) dengan huruf jarr itu kadang 
didahulukan atas jarr dan isim yang dibaca jarr-nya seperti contoh- 


Lu 
Jarr — Jumlah Ismiyyah 


contoh di atas. Tetapi ia juga Kadang berada di akhir dari keduanya, 
seperti ungkapan penyair: 
sak AN sap 3 nj gp Jas JLN Gd ya 

Janganlah kamu bertanya mengenai seseorang, tetapi tanyakan 
pada temannya. Sebab, setiap teman itu kadang mengikuti jejak 
orang yang ditemaninya. 

Lafazh ad » adalah jarr majrur, sedangkan huruf jarr tersebut 
ta'allug-nya kepada kalimah ffil Id tas'al (“amil yang diakhirkan dari 
keduanya). 


Jumlah (H2) | 
Jumlah adalah suatu struktur kalam yang tersusun Mali musnad dan 
musnad ilaih atau murakkab isnddi, seperti ayat: : 
Gpas 35 Je 3 Sbb 9833 sll sk Jis (Yang benar telah datang dan yang 
batil telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu sesuatu yang pasti 
lenyap). 
Jumlah secara umum terbagi kepada empat bagian, yaitu jumlah 
ismiyyah, jumlah fi'liyyah, jumlah yang mempunyai mahall i#rab, dan 
jumlah yang tidak mempunyai mahall irab. Kami akan jelaskan satu 
persatu secara ringkas. 


Jumlah Fi'liyyah (ds 12) : 
Jumlah fi'liyyah adalah jumlah yang tersusun dari ftil dan f@'il, seperti 
ge sk, atau terdiri dari fi'il dan nd'ibul f@il, seperti pala “rak (Orang 
yang teraniaya ditolong), atau fi'il ndgish beserta isim dan khabar- 
nya, seperti Iss Apk 4 & (Orang rajin itu bahagia). 


Jumlah Ismiyyah (es 2) 


Jumlah ismiyyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtad@' dan khabar, 
atau jumlah yang terdiri Sai kalimah yang asalnya mubtada' dan 
khabar, seperti Hanan Opik SA) "| (Sesungguhnya kebatilan itu 


“GG 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


tidak memperoleh pertolongan). Atau dengan pengertian lain, jumlah 


ismiyyah adalah setiap jumlah yang diawali dengan kalimah isim. 


Jumlah Ba'da Nakirah wa Ma'rifah (9,5 :& 3 12) 


Bila dipandang dari sisi mungkin benar atau salah, jumlah terbagi 


kepada dua bagian, yaitu jumlah khabariyyah dan jumlah insyd'iyyah. 


Jumlah khabartyyah adalah jumlah yang mungkin mengandung benar 


atau salah, seperti halnya kabar atau berita. Sementara jumlah 


insy@d'iyyah sebaliknya dari khabariyyah. Jumlah insya'iyyah terdiri 


dari kalimah thalabi, seperti kalimat perintah, larangan, dan perta- 


nyaan atau permohonan, dan kalimah selain thalabi seperti makna 


ta'ajjub atau kagum, sumpah, dan harapan atau kalimah raja'. 


Adapun kalimah khabariyyah itu berada setelah: 


1. 


Nakirah mahdhah (murni), yaitu isim nakirah yang tidak tercam- 
pur oleh unsur ma'rifah. Dalam hal ini nakirah mahdhah tersebut 
kedudukannya menjadi “sifat', seperti ayat :455 Kek Yg SS 
(Hingga Kamu turunkan kepada kami sebuah kitab suci yang kami 
baca). Jumlah nagra'uhu tersebut adalah mahall nashab sebagai 
sifat lafazh kitaban, karena ia nakirah murni. 

Ma'rifah mahdhah (murni), yaitu ma'rifah yang tidak tercampur 
oleh unsur nakirah, yakni isim ma'rifah yang tidak dimasuki oleh 
alif lam jinsiyyah. Ma'rifah mahdhah tersebut kedudukannya 
menjadi “hal, seperti ayat Alguran Kes cas Y, (Janganlah kamu 
memberi 'sambil' meminta balasan yang banyak). Jumlah kalimah 
tastaktsir yang terdiri dari rangkaian ft'il dan f@'il tersebut adalah 
mahall nashab sebagai hal dari dhamir yang berada dalam 
kalimah tamnun (dhamir anta). Bentuk dhamir tersebut adalah 


'ma'rifah murni, bahkan paling marrifat di antara isim ma'rifah 


setelah nama Allah. 

Nakirah tidak murni dan ma'rifah tidak murni. Yakni, nakirah 
yang dekat kepada mar'rifah oleh sifat, atau ma'rifah yang dekat 
kepada nakirah oleh alif lam jinsiyyah. Maka dalam hal ini 
keduanya boleh menjadi shifah atau menjadi hal. Contoh nakirah 


Jumlah Ba'da Nakirah wa Ma'rifah — Jumlah yang Mempunyai Mahall Yraib 


tidak murni seperti ayat 2st Ika & kka3 (Alguran ini adalah suatu 
kitab (peringatan) yang memilki berkah “yang' telah kami turun- 
kan). Jumlah kalimah anzaln@dhu adalah mahall rafa' menjadi sifat 
dari lafazh dzikrun, atau mahall nashab menjadi hal. 

Contoh ma'rifah tidak murni, seperti ayat bat P2 Al JS 
(Bagaikan himar yang/sambil membawa lembaran-lembaran 
buku). Kalimah yahmilu boleh dijadikan sifat atau hal, karena 
lafazh al-himar bukan ma'rifah murni. Alif lam yang ada pada 
lafazh al-himar merupakan alif Iam yang menunjukkan jenis. 
Syaikh Yusuf Al-Barmawi mengungkapkan dalam Nazham-nya: 


Kang ob Kam je AP GAN Ul al eh 
ball cola Ls 3 KP PE yee IP Lag 
BAN AM jt ae PA 
Ketahuilah, bahwa jumlah khabariyyah yang datang setelah 
nakirah murni itu menjadi sifat. Dan jumlah yang datang setelah 
ma'rifah murni itu menjadi hal, seperti ungkapan: janganlah 
kamu berjalan “sambil” mencari alasan-alasan perbantahan. Dan 


jumlah yang datang setelah ma'rifah dan nakirah tidak murni 
itu boleh dipilih duajalan: sifat atau hal. 


Jumlah yang Mempunyai Mahall Prab (SENI ar) A 1) 


Jumlah yang mempunyai mahall #rab dalam linguistik Arab disebut 


juga Jumlah allati laha mahallal #rab adalah jumlah yang menempati 


pada tempatnya kalimah mufrad (bukan jumlah dan syibah jumlah). 
Dengan kata lain, jumlah ini dapat ditakwil kepada mufrad-nya, seperti 
SEN jak JE- Ta'wil-nya: sa) Je Ye. Sebab mufrad itu selalu disifati 
oleh rafa', nashab, jarr, atau jazm. 


Jumlah ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: 


Jumlah yang datang sebagai khabar, baik kedudukannya sebagai 
khabar mubtad@' atau khabar fi'il ndsikh. Contoh yang pertama 


seperti 53 Aja ie (Kezaliman itu persemaiannya jelek). Jumlah 


Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Di 
Fay) 
Ah 


— marta'uhu wakhim itu mahall rafa' menjadi khabar-nya kalimah 
azh-zhulmu. : 


Contoh kedua -seperti Sa 4 KTA Pan si (Sesungguhnya 
bangsa Indonesia itu selalu memuliakan tamu). Jumlah yukrimiina 
ad-dhaifa itu mahall rafa' sebagai khabar inna. Jumlah yang 
— menjadi khabar inna tersebut harus memiliki rabith (pengikat) 
. yang menghubungkan ikatan pada mubtada? , yaitu berupa dhanir. 
2. Jumlah yang menjadi mafil bih, baik ia berada setelah fill gaul 
(ucapan), seperti dil Gl J6. Jumlah inni fabdullah itu mahall 
nashab sebagai mafiil bih-nya ftil gala, atau ia berada setelah 
maf'il bih pertama pada bab zhanna (52) dan akhwat-nya, seperti 
J3 Jas Cisb (Aku menduga temanku sedang belajar). Jumlah 
kalimah yadrusu itu mahall nashab SEDAgAI maful bih kedua dari 
Still zhanantu. 
3. Jumlah yang datang sebagai sifat atau naat, seperti gai Ib Liat 
(Aku melihat seorang pelajar yang” sedang belajar). Jumlah 
- kalimah yadrusu itu mahall nashab sebagai shifat lafazh thdliban. 
4. Jumlah yang datang sebagaihal. Dalam jumlah ini harus ada rabith 
yang menghubungkan ikatan pada shdhibul hal (pemilik hal). 
RGbith tersebut berupa dhamir, seperti px KA Sial3 (Aku 
melihat murid sedang belajar). Jumlah kalimah yadrusu itu mahall 
nashab sebagai hal. Atau berupa wawu hdliyah, seperti 
gala d PAN ka s& (Bapak guru telah datang, sementara para 
pelajar berada di lapangan), atau berupa wawu, dan dhamir secara 
bersamaan, seperti » & itu, Jl sx ai guru telah datang, 
sementara tas pada tangannya). 5 
5. Jumlah yang datang Serasi mudhaf ilaih, seperti 
Sea Ui 3 lalu (Aku akan berangkat pada hari selesai ujian). 
Jumlah yantahi al-imtihanu itu mahallji jt sebaga mung ilaih- 
nya kalimah yauma. 
"6. Jumlah yang datang sebagai jawab dari syarat jazm yang diba- 
-rengi oleh fa” atau idza fuja'iyyah (tiba-tiba), seperti aya: 


Jumlah yang Mempunyai Mahall Prab — Jumlah yang Tidak Mempunyai Mahall Yrab 


s HE YG Sat &- Jumlah fala ghaliba lakum adalah mahall 
Jazm sebagai jawab dari syarath. 


Jumlah yang Tidak Mempunyai Mahall Prab (&43) G Jas Y 3 1) 

. Jumlah ini disebut juga jumlah allati Ia mahalla lahal #rab adalah 

jumlah yang tidak menempati pada kalimah mufrad. Untuk itu, jumlah 

—. ini tidak pernah menjadi mahall rafa', nashab, jarr ataujazm. Jumlah 
.. tanpa mahall Trab mempunyai beberapa bagian, di antaranya: 

1. Jumlah ibtiddiyyah, yaitu jumlah yang datang di awal kalam 
pembicaraan. 

2. Jumlah isti'ndfiyyah, yaitu jumlah yang berada di tengah 

. pembicaraan, yang terputus dari pembicaraan sebelumnya, 
seperti ayat Alguran sebagai berikut: kz dal s HA WAN, 

Jumlah innal 'izzata dan kalimah sesudahnya tidak mempunyai 

1 mahall, karena menjadi jumlah isti'ndfiyyah. 

3. Jumlah Ptiradhiyyah, yaitu jumlah yang berada di antara dua 
kalimah yang bersambung. Jumlah ini disebut juga kalimah sisipan 
antara: Tg | 
a. Fiil dan f@'il-nya, seperti jd - Ka dst, - se (Telah datang— 

aku katakan benar—pak guru). - 

b. Mubtada' dan khabar, seperti Lzsi 36-41 Lxy - Wi (Guru 
kami—semoga Allah merahmatinya-itu orang yang rajin). 

Pe. Syarath danjaw@b-nya, seperti ayat J8 IA Anas 3 jas 3 dls 
(Jika kamu sekalian tidak lakukan-—dan memang kamu tidak 
akan bisa melakukan—maka takutlah pada api neraka). 

d. Na'at dan man'it-nya, seperti ayat klas -5 PI aa Zj, (Dan 
sesungguhnya sumpah itu-—jika kamu mengetahui—adalah 
sumpah yang agung). 

e. Mudhaf dan mudhAf ilaih, seperti jadl- Al, - &40 is (Ini 


suara—demi Allah—seorang guru). 


TA 
Cp: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


4. 


Jumlah tafsiriyyah, yaitu jumlah yang menjelaskan kalimah 
sebelumnya dan mengungkapkan hakikatnya. Kadang jumlah 
tafsiriyyah ini dibarengi oleh salah satu dari huruf tafsir si dan & 
seperti ayat: OiEl ra d all AU (Maka Kami wahyukan kepada- 
nya (Nuh|, yakni buatlah perahu), atau tidak dibarengi oleh 
keduanya, seperti luas 2 Pant & je dl Bhs Ja (Apakah aku 
harus membimbing kamu ke jalan kemuliaan, yakni kamu menjadi 
orang yang lurus). Jumlah takun mustagiman adalah jumlah 
tafsiriyyah yang tidak memiliki mahall irab. 

Jumlah yang datang sebagai shilah maushil isim atau huruf. 
Contoh yang pertama seperti sel 36 a31 s& (Telah tiba orang 
yang memperoleh hadiah). Jumlah fiza bilj@'izah tidak memiliki 
mahall, karena ia menjadi shilah maushil. Contoh kedua seperti 
ayat Ass F3 43 lu (Sebab lalainya mereka pada hari perhitungan). 
Huruf md tersebut adalah mad maushul huruf menurut pendapat 
yang valid, di mana ia dapat di-ta'wil kepada mashdar. 


Jumlah yang datang sebagai jawab sumpah, seperti “39 Ah al 
(Aku bersumpah demi Allah akan melakukan). 

Jumlah yang datang sebagai jawab syarath jazm yang tidak 
dibarengi oleh fa atau idz@, seperti ea «33 Sl (Jika kamu belajar 
niscaya lulus ujian). 

Jumlah yang datang sebagai jawab syarath bukan jazm, seperti 
ungkapan sebagai berikut 3:3! 3 3(Kalau kamu datang kepada- 
ku, maka aku akan muliakan kamu). 


Demikianlah jumlah tanpa mahall. Hal ini dapat disimpulkan dalam 
Nazham Gawi'id Al-Prab | 


He Isa ld M Lae Bus Gegh 
Uh Age MU n KA tts 
Keep bio DP jai Ob, 
IS dd et aib DIK id te j 


Jumlah yang Tidak Mempunyai Mahall Yrab 


Cegahlah dari mahall, jumlah yang di-'athaf-kan kepada jumlah yang 
bebas dari mahall irab. 

Demikian juga jumlah yang sama kedudukannya dalam hukum, 
jumlah ibtid@'iyyah seperti ucapan: semoga Allah menjagaku dari 
kejahatan dan permusuhan. 

Atau jumlah tafsiriyyah, itiradhiyyah, jawab syarath bukan jazam 
seperti law, 

atau sebaliknya, jawab sumpah seperti ayat wal “ashri atau jumlah 
yang datang sebagai muthlag shillah. 


Ha 


Hadzari ( 355) 
Lafazh hadzari kenpandting makna 3isi (hati-hatilah, PEN! 


sebagai isim fi'ilamr, mabnikasrah, sementara f@'il-nya berupa dhamir 


yang wajib disimpan, seperti Ja jas (Hati-hatilah dari sikap malas). 


Hal 2) 
H@l adalah isim yang dibaca nashab untuk menjelaskan keadaan yang 
samar, seperti S5 X5 sk (Zaid telah datang sambil berkendara). 


Ada beberapa syarat hal yang harus dipenuhi, di antaranya: 


1. 


Isim nakirah 


Mazhab jumhur ulama nahwu telah sepakat, bahwa halitu harus 
nakirah. Adapun kalimah-kalimah hal yang berbentuk ma'rifah 
secara lafazh, maka ia pada hakikatnya adalah nakirah dalam 
makna, seperti ungkapan orang Arab: | 

Ha sal (ale (Mereka telah datang secara berkelompok besar): 
atau seperti contoh 2525 dik Lil (Aku beriman kepada Allah 
semata). Dua kalimah al-jammd'a dan wahdahu adalah isim 
marrifah secara lafazh, tetapi ia ditakwil oleh nakirah dengan 
perkiraan sebagai berikut: xx isl dan 5x ah Ea. 

Namun ulama Baghdad dan Syaikh Yunus meyakini bahwa boleh 


& 
DD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


membuat hal dari isim ma'rifah secara mutlak tanpa takwil, seperti 
SN 15 sk. Ulama Kufah merinci, bahwa jika hal menyimpan 
makna syarat, maka boleh membuat hal dari isim marrifah, seperti 
cad kia Ea SN 35 (Zaid dengan berkendaran itu lebih baik 
dibanding berjalan kaki). Kalimah ar-r&kiba dan al-misyia adalah 
hal dengan bentuk ma'rifat, karena keduanya dapat ditakwil 
dengan perkiraan: 54 (5) die Ia 8 4g (Zaid apabila berken- 
daraan itu lebih baik dibanding apabila berjalan kaki). Dalam hal 
ini Ibnu Malik mengungkapkan dalam Alfiyah-nya: 
Apel AS Ha SG  Am6 II al dh 

Hal, jika ma'rifah secara lafazh maka ia harus diniatkan nakirah 
secara makna, seperti ucapan: bersungguh-sungguhkah kamu 
sendirian. 

2. Shifah muntagilah. Maksud muntagilah adalah tidak tetapnya hal 
pada kalimah yang disifatinya, karena kadang ia tidak mengikat 
selamanya, seperti S5 se se. Kalimah rdkiban (berkendaran) itu 
merupakan sifat yang tidak selalu mengikat selamanya pada Zaid. 
Sebab boleh jadi kadang ia datang dengan berjalan kaki, atau 
berlari. Kadang juga ada hal dari sifat yang setalu mengikat selama- 
nya, seperti ye ) ia Jnlot Issg GI 2 36 Callah telah menciptakan 
hewan jerapah, di mana kedua tangannya lebih panjang dibanding 
kedua kakinya). Kalimah athwala (lebih panjang) adalah hal dari 
sifat yang mengikat selamanya pada kalimah yang disifatinya, 
yaitu hewan jerapah. 

Demikian juga hal disyaratkan harus musytag atau bukan jamid, 

seperti contoh tersebut di atas. Namun, kadang hal itu dibentuk 

dari isim jamid yang ditakwil dengan sifat muystag dalam tiga 

keadaan: 

a. Menunjukkan makna tasybih (penyerupaan), seperti 
Kal us 5 (Ali menyerang dengan berani seperti macan). 


Takwilnya: s6 KBS. 


La 
Hasbu — Hasya 


b. Menunjukkan makna muf@'alah (interaksi), seperti 
sa aga Ubin (Aku telah menjual kuda secara kontan). 
Takwilnya: yua. 

c. Menunjukkan makna tertib, seperti Say das sal Js3 (Kaum itu 
telah masuk secara tertib satu persatu). Takwilnya: ciaja. 


3. Hal adalah shdhibul hal (pemilik hal) itu sendiri secara makna, 
seperti ungkapan Kos se s& (Ali telah datang sambil tertawa). 
Orang yang datang sambil tertawa itu adalah Ali sendiri, bukan 
orang lain. 
Hasbu (2.5) 


Lafazh hasbu mempunyai dua makna, yaitu: 


1. 


Makna “cukup, maka lafazh ini harus di-idhdfat-kan dan dibaca 
irdb sesuai dengan kedudukan Jumlah-nya seperti lafazh hasbu 
yang dibaca rafa' sebagai mubtada: 1 Gkss (Cukup bagimu 
Allah), atau menjadi khabar seperti 1 naga 4! (Allah cukup bagiku), 
atau kadang menjadi hal seperti Js5 je Okus dil A2 La (Ini 
Abdullah sebagai kecukupan bagimu dari orang lain), atau menjadi 
sifat seperti Jas oa Imas de S3 (Aku bertemu dengan seseorang 
“yang cukup bagimu dari orang lain). 

Makna IG ghaira (tiada lain). Dalam hal ini, lafazh hasbu tidak 
terikat dengan idhdfat (terputus), maka ia dibaca mabni dhammah, 
sementara irdb-nya sebatas dalam mahall-nya saja seperti 
Mane Ya: S4 (Aku melihat seseorang tidak yang lain). 

Kadang lafazh hasbu itu dimasuki fa' z@'idah (tambahan) untuk 
memperindah lafazh hasbu seperti Li sis Lisl (Aku 
mengambil sepuluh buah tidak yang lain). 


Hisya (36) 
Lafazh hasya terbagi kepada tiga bagian, yaitu pertama, fi'il muta'addi 
mutasharrif, seperti 44:54 (Aku mengecualikannya). Apabila hisya 
didahului oleh ma (4), maka ia termasuk ma ndfiyah, seperti hadis 


“Te 
CD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Nabi #5 yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: 

lay Yg dabb Lis Ls 3 Maa era &ut (Usamah adalah orang yang paling 
aku cintai tak terkecuali Fatimah dan yang lainnya). 

Kadang hisya menjadi fi'il mudhari', seperti st PA Yg aa desi Ne 
(Khalid adalah orang paling menonjol di antara teman-temannya, dan 


aku tidak mengecualikan kepada seseorang). Atau ungkapan penyair 
Nabighah: 


dal da pi Sa ae V3 MP Ki al 3 Sea Y 
Aku tidak melihat seorang pelaku yang menyerupainya. Dan aku tidak 
mengecualikan seseorang dari kaum itu. 


Kedua, hisya tanzihiyyah, yaitu hdsya yang menunjukkan makna 
penyucian (menjauhkan) pada kalimah sesudahnya dari sifat 
kekurangan. Hasya dalam makna ini ber-'amal men-jarr-kan kalimah 
sesudahnya, baik dengan Idm, seperti &  (Mahasuci Allah), atau 
dengan idhafat seperti 4! 3 (Mahasuci Allah). Dalam hal ini, lafazh 
hisya boleh dibuang alif-nya seperti tersebut di atas, atau ditetapkan. 
Ketiga, hisya istitsnd', yaitu hisya yang mengecualikan kalimah 
sesudahnya. Untuk itu, hasya dapat me-nashab-kan atau men-jarr- 
kan mustatsnd-nya. Adapun mustatsn@ dibaca nashab, karena ia 
adalah bentuk kalimah ft'il madhi. Sementara kalimah sesudahnya 
adalah maful bih. Dan mustatsnd dibaca jarr, karena ia adalah huruf 
jarr yang menyerupai huruf zd'idah, seperti us 3 uc las 3) sk (Telah 
tiba kaum selain Ali). Ketetapan hukum tersebut didukung oleh 
pendapat Al-Akhfasy, Al-Jurmi, Al-Mazini, dan segolongan ulama 
lainnya. Dengan satu alasan, bahwa hisya tersebut seperti halnya khala 


Yo. 

Sebagian ulama ada yang menjadikan hasya sebagai kalimah ff'il yang 
tidak memiliki ff'il dan maf'l, karena ia diposisikan semakna illa W. 
Untuk itu, hisya tersebut sama kedudukannya dengan huruf. Sedang- 
kan huruf tidak butuh pada f@'il dan maful bih. Maka kalimah yang 
datang sesudahnya dibaca nashab sebagai istitsnd. 


Hasya -— Harta 


Pendapat yang benar adalah bahwa hdsya me-nashab-kan kalimah 
sesudahnya, baik ia menjadi kalimah fi'il yang tidak memiliki fa'il dan 
mafil-nya, karena ia satu kedudukannya dengan huruf seperti halnya 
illa istttsn@'. Atau sebagai huruf istitsnd? yang dialihkan dari jenis 
kalimah fi'il kepada bentuk huruf, karena ia menyimpan makna huruf 
istitsnd. 


Hatta (5) 

Perbedaan antara huruf ila dan hatt& adalah bahwa huruf ila itu men- 

jarr-kan kalimah isim yang mengandung makna “batas akhir” dari 
kalimah sebelumnya, atau makna “bersambung pada batas akhir', atau 
tidak keduanya. Contoh yang pertama seperti: Is Y dl Saad w Liu (Aku 
berjalan pada malam kemarin sampai akhir malam), contoh kedua 
seperti: AI dl PN Liga (Aku terjaga pada waktu malam hingga waktu 
fajar), dan contoh ketiga seperti ungkapan sebagai berikut: 
pai JJ Su (Aku berjalan di siang hari sampai waktu ashar). 
Adapun huruf hattd itu selalu men-jarr-kan hanya pada kalimah isim 
yang mengandung makna batas akhir dari kalimah sebelumnya, atau 
makna “bersambung pada batas akhir”, seperti contoh pertama 
la Ad & kal 1 &4 (Aku berjalan di malam kemarin sampai akhir 
malam), dan contoh kedua seperti ayat: Aa da 2 Pa (Malam 
itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar). 

Lafazh hattd memiliki beberapa macam, yaitu: 

1. Hatt@ huruf jarr. Untuk itu, hattd selalu men-jarr-kan pada 
majriir-nya, serta berfungsi sebagai makna intihd' al-ghayah 
(akhir penghabisan), seperti halnya makna huruf ila @)) seperti 
kah & Kis) LK (Aku makan ikan hingga 'habis' kepalanya). 
Sebagian ulama nahwu berpendapat, bahwa kalimah sesudah 
hatta itu masuk dalam segalanya pada kalimah sebelum hatta, 
seperti contoh tersebut di atas dan contoh ayat Alguran sebagai 
berikut: AA daa & ana (Malam itu penuh kesejahteraan 
hingga terbit fajar). 


“Fa 
D:: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


2. 


Hatta huruf athaf. Dalam hal ini, hatta mengandung makna seperti 
halnya wdwu, dan ia di-'athaf-kan kepada kalimah isim saja. 
Dalam ma'thilf-nya disyaratkan harus menjadi makna sebagian 
atau seluruhnya dari kalimah sebelumnya. Contoh pertama seperti 
sei 35 | &k (Manusia telah mati hingga 'sebagian' para nabi), 
dan contoh kedua seperti Blah 3 aa pas (Para jamaah haji telah 
tiba hingga para pejalan kaki). 

Hatt& huruf nashab. Para pakar nahwu Kufah telah menetapkan 
bagian ini, bahwa hatt@ tersebut me-nashab-kan lansung pada 
Fil mudhari tanpa melalui huruf nashab lain. Mereka memper- 
bolehkan menetapkan an ( 3D setelah hatta sebagai taukid 
(penguatan). 

Namun mazhab ulama Bashrah mengatakan, bahwa hatt& adalah 
huruf jarr dan nashab yang masuk pada kalimah fi'il mudhari 
mustagbal yang di-nashab-kan melalui an yang wajib disimpan 
sesudahnya, seperti ayat Alguran 35481 Ja WI (Mereka 
diguncangkan hingga Rasul itu berkata). 

Hatta ibtiddiyyah (permulaan). Kalimah pembicaraan yang 
berada setelah hatta tersebut merupakan kalam permulaan 
(pembuka), serta ia tidak memiliki mahall #rab, seperti ungkapan 
penyair terkenal Jarir: 


KE sae edan @ no Ja elu 


Orang-orang yang dibunuh itu senantiasa darahnya menggenangi 


sungai Dajlah. 


Sampai-sampai air sungai Dajlah tersebut berubah warna karena 


bercampur darah. 


Haitsu &) 


Menurut kesepakatan ulama nahwu, lafazh haitsu adalah zharaf 


makan (tempat), sekalipun ada sebagian kecil pendapat yang menya- 
takan zharaf zaman (waktu), di antaranya Al-Akhfasy. Lafazh hasbu 
mabni dhammah mahall nashab sebagai zharfiyyah. Bani Tamim 


membacanya Ly. 


La 
Haitsu — Huruf 


Sebagian ulama lain membaca fathah untuk meringankan bacaan, dan 
sebagian.lain membaca kasrah seperti ayat: 2 say Sx 323: Haitsu 
kadang dibaca jarr oleh selain huruf min, seperti ungkapan penyair 
Zuhair bin Abi Sulama: 

ms Mn bsd Mena bk 
Dia kuat, akan tetapi enggan membangunkan rumah-rumah yang 
banyak di mana Ummu Gasy'am memperbaiki tempat kediamannya. 


Lafazh haitsu kadang kedudukannya menjadi mafal bih. Pendapat 
ini dikemukakan oleh Al-Farisi. Dia memaparkan alasan dari ayat 
Alguran: dl P3 naa data! (Allah mengetahui di mana Dia menem- 
patkan tugas kerasulan-Nya). Lafazh haitsu tersebut adalah zharaf 
makin (tempat), mabni dhammah dan mahall nashab sebagai mafal 
bih dari fi'il yang dibuang dengan perkiraan: ya'lamu, bukan kepada 
kalimah a'lamu. Sebab afal tafdhil itu tidak dapat me-nashab-kan 
kepada mafal bih. Makna ayat tersebut sebagai berikut: Sesungguhnya 
Allah mengetahui sendiri tempat yang benar untuk meletakkan tugas 
kerasulan-Nya. 


Huruf (S2) 
Huruf adalah kata yang menunjukkan makna, bilamana digabungkan 
dengan kata lain, seperti huruf jarr, nashab atau jazm. Huruf terbagi 
tiga bagian, yaitu huruf yang khusus pada kalimah isim, seperti huruf 
jarr, huruf yang khusus pada kalimah ftil seperti huruf nashab dan 
jazm, dan huruf yang yang bersekutu antara kalimah isim dan kalimah 
Fil seperti huruf “athaf dan huruf istifham. 
Huruf itu tidak layak disertai tanda isim atau tanda fi'il. Maksudnya, 
huruf'ialah lafazh yang tidak disisipi tanda isim atau tanda ff'il seperti 
huruf jarr atau huruf istifhim. Penyair mengungkapkan dalam 
Nazham-nya: 

Gn ai @ Ida dah 

Huruf itu selamanya tidak layak diberi tanda, yaitu tidak menerima 
alamat (tanda). 


Tg 
Op: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Huruf Ithlag (39! 5) 


Huruf ithlag adalah huruf yang lahir pada saat memanj angkan harakat 
rawi (akhir bait) seperti ungkapan penyair Jarir: 

Walid cas al jas Wal se ali Ji 
Sedikitkanlah mencela dan menyalahkan “Adzil. Katakanlah: jika aku 
benar maka berarti dia juga benar. 


Dengan memanjangkan bacaan pada rawi huruf ba kalimah al-'itaba 
dan ashaba. 


Huruf Mashdar (j2: 35) 


Huruf mashdar disebut juga maushal harfi, yaitu huruf yang menja- 
dikan kalimah sesudahnya berada dalam ta'wil mashdar. Huruf 
mashdar, di antaranya adalah: 3) es « 3. «& ) dan hamzah taswiyah, 
seperti ayat: s 38 14348 3 (Dan puasanya kamu sekalian itu lebih baik 
bagimu). Kalimah an tashtimi itu ditakwil kepada mashdar menjadi: 
Kato 

Huruf md mashdariyyah kadang bebas dari makna zharftyyah, seperti 


Ga E OsE ta KAT (Aku aneh dari ucapanmu yang tidak benar itu) 


Kalimah mimmi tagiilu dapat ditakwil kepada mashdar menjadi '@jibtu 
min gaulika ghair al-hag. Dan kadang ma menjadi mashdariyyah 
zharfiyyah seperti ayat ts Lu3h 569 3Slalh jo st, (Dan Dia telah mewa- 
siatkan kepadaku shalat dan zakat selama aku masih hidup). Rangkaian 
kalimah m& dumtu dapat ditakwil kepada mashdar menjadi zharaf. 
- sp #12. Mashdar yang ditakwil sesudahnya itu dibaca nashab 
menjadi zharaf, karena menempati pada posisi lafazh muddata yang 
dibuang. 

Kebanyakan huruf law itu berada setelah kalimah fi'il 5, atau 3g seperti 
ayat Alguran: z5 Hl Jan 3 As 3g (Di antara mereka ingin agar diberi 
umur seribu tahun). 


aa 
Huruf Ithlag - Huruf Sab'ah 


Huruf Sab'ah (5 553) 


Dalam hadis Nabi # terdapat ungkapan: 
ala da IK A5 ana ORG Ikan AP ko KI apl ia Je SIA Isi" (Alguran 


diturunkan atas tujuh huruf. Masing-masing darinya memiliki aspek 

lahir dan aspek batin. Dan masing-masing huruf memiliki batasan, 

dan masing-masing batasan memiliki tanda). 

Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran makna tujuh huruf 

itu. Namun, pendapat yang umum mengatakan bahwa maksud dari 

tujuh huruf tersebut adalah tujuh bahasa, dari bahasa suku Ouraisy 
dan suku sekitarnya. Huruf-huruf itu dikenal dengan: 

1. Mengganti satu kalimah dengan kalimah lain, seperti kalimah angen 
dengan kalimah Sy (makna keduanya sama: ikan). Atau meng- 
ganti kalimah Usa se dengan kalimah cast S3 46 (Bagaikan 
kapas yang ditiup). 

2. Mengganti satu huruf dengan huruf lain seperti s4 dengan: sEI. 

3.  Mendahulukan atau mengakhirkan satu kalimah atau huruf seperti 
ungkapan tx dan st. 

Menambah satu huruf atau menguranginya seperti isllalu, 

5. Perbedaan bangunan harakat seperti kalimah Gam Yg dengan 
dibaca fathah atau kasrah huruf sin-nya. 

6. Perbedaan irab seperti ia Latau 4 La L. 

7. Memanjangkan bacaan dan imalah, yaitu adanya ragam per- 
bedaan dalam lagu, bukan dalam bahasa. 

Hal demikian tersebut di atas merupakan suatu kemudahan bagi semua 

— orang Arab agar mereka membaca Alguran menurut lisannya masing- 

masing. Jadi yang dimaksud Alguran diturunkan atas tujuh huruf itu 

untuk memberi keluwesan bagi mereka, bukan bermaksud membatasi. 

Demikian itu, sehingga ia dikenal dengan sebutan gira'ah sab'ah yang 

lahir dari tujuh ulama ahli gir@'ah terkenal. 


Kha' 


Khabar (“s) 


Khabar adalah kalimah yang menyempurnakan makna mubtad@', baik 

berupa jumlah ismiyyah ataupun jumlah fi'liyyah, seperti "5 Asi (Ilmu 

itu bagaikan cahaya). Khabar kapasitasnya sebagai penyempurna 
mubtad@' diungkapakan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah-nya: 
Idalh cook Kb Hp sa sa asa Sal 

Khabar adalah suatu bagian yang menyempurnakan fungsi 

mubtad@', seperti ucapan: Allah itu Zat yang Maha Benar, dan 

berbagai kenikmatan itu nyata. 

Maksudnya, khabar itu kalimah yang disandarkan kepada mubtada', 

yakni tidak ada khabar seandainya tidak ada mubtad@' dan mubtada' 

itulah yang me-rafa'-kan khabar, seperti contoh tersebut di atas. 

Khabar terbagi kepada dua bagian, yaitu: 

1. Khabar mufrad, yaitu khabar yang bukan berupa jumlah dan 
bukan pula syibah jumlah, seperti 3y45x Apa (Orang giat itu 
terpuji). Khabar mufrad dapat berbentuk isim jamid dan isim 
musytag. Yang dimaksud khabar mufrad jamid adalah khabar: 
yang tidak memiliki makna sifat, seperti ss Ga (Ini adalah batu). 
Dalam khabar tersebut tidak menyimpan dhamir yang kembali 
kepada mubtad4'. 


TN 
CD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Namun ulama ahli Kufah berpendapat, bahwa khabar jamid itu 
mengandung dhamir yang kembali kepada mubtad@', sekalipun 
bukan dalam makna musytag. Bila Anda katakan: s5 tia, maka 
lafazh hajarun menyimpan dhamir yang kembali kepada isim 
isyarah, dengan perkiraan dhamir huwa (3). 

Sementara yang dimaksud dengan khabar musytag adalah khabar 
yang mempunyai makna sifat, seperti Agu Sa (Zuhair itu orang 
yang rajin). Khabar tersebut menyimpan dhamir yang kembali 
kepada mubtadd'. Melainkan, bahwa apabila khabar me-rafa'-kan 
kepada isim zhdhir, seperti 3 333i kpn Sg (Zuhair itu orang yang 
saudaranya rajin), maka dalam hal ini khabar tersebut tidak 


mengandung dhamir yang kembali kepada lafazh Zuhair. 
Ketika khabar itu mengandung dhamir yang kembali kepada 
mubtada', maka ia harus cocok dengannya dalam mufrad, 
tatsniyah, jama', mudzakkar, dan mu'annats-nya, seperti: 
Iga uje dgah LB Colin ola “oppa » Su SElatau Sligis SE 
2. Khabar jumlah, yaitu khabar yang terdiri dari jumlah fi'liyyah 
atau jumlah ismiyyah, seperti selo jas Jt 2s Sah (Perangai 
yang baik itu dapat meningkatkan kedudukan empunya), dan 
seperti #1 Ke A5 Jalal (Pekerja itu perangainya baik). 

. Khabar yang berbentuk jumlah fi'liyyah dan jumlah ismiyyah 
tersebut disyaratkan harus ada rabith (pengikat) yang dapat 
menghubungkan kepada mubtada'. Rabith tersebut berupa 
dhamir bariz (jelas), seperti 5 kaya ken (Kezaliman itu per- 
semaiannya jelek), atau berupa dhamir yang disimpan dan 
maknanya kembali kepada mubtada", seperti Sa Sl (Kebenaran 
itu tinggi kadarnya), atau berupa dhamir yang diperkirakan, 
seperti pa P sal &&il (Perak yang dirham dibuat darinya itu dengan 
jenis girsy). Kalimah al-fidhdhatu mubtad@ pertama, sedangkan 
jumlah ad-dirhamu bigirsyin adalah struktur yang terdiri dari 
mubtad@' kedua dan khabar-nya. 


Khabar — Khala 


Apabila jumlah yang menjadi khabar itu pada hakikatnya masih 
merupakan kandungan mubtad@' dalam makna, maka ia tidak butuh 
pada rabith (pengikat), karena ia bukan struktur kalimah lain, seperti 
ang PA 3 (Ucapanku itu adalah Allah mencukupiku). Kalimah Allah 
hasbi masih merupakan substansi mubtadG'itu sendiri. Dalam Alfiyah 
Ibnu Malik tercantum: 
Pee APE BAK Uh 

Jika jumlah khabar itu masih menjadi substansi makna mubtada', 
maka ia cukup (tidak butuh) pada rabith, seperti: ucapanku itu adalah 
Allah mencukupiku dan cukup bagiku. 

Khabar kadang berbentuk zharaf atau jarr majrir. Contoh yang per- 


tama ungkapan ai Pe SE Sah (Kemuliaan itu berada di bawah bendera 


ilmu pengetahuan). Contoh kedua seperti jje4ll 3 Y ad 3 dl (Ulmu 
pengetahuan itu ada dalam dada, tidak dalam tulisan). 


Khala (95) 


Lafazh khald mempunyai beberapa bagian, di antaranya: 

1. Hurufjarr yang menyerupai z@'idah istitsn@', jika tidak didahului 
oleh md mashdariyyah, seperti x Ye KAA sk (Telah datang para 
mahasiswa kecuali Zaid). Kalimah zaid tersebut adalah isim yang 
di-jarr-kan secara lafazh, dan nashab secara mahall karena 
istitsnd'. 

2. Fiilmddhijamid sebagai istitsnd' yang melekat pada kalimah isim 
untuk mufrad mudzakkar, seperti 133 Ya £ Na aa (Telah hadir 
para mahasiswa kecuali Zaid). Maka lafazh khald tersebut meru- 
pakan kalimah fi'il yang mabni fathah, sedangkan f@'il-nya berupa 
dhamir yang wajib disimpan, dengan perkiraan huwa (4a) yang 
kembali kepada mashdar dari kalimah fi'il yang berada di awal. 
Jadi maknanya: IX A dead ya. Lafazh Zaidan kedudukannya 
sebagai mafiil bih, sekali pun ada ulama nahwu yang mengatakan 
bahwa lafazh khala itu tidak mempunyai f@il dan maful bih, 
sebagaimana telah dibicarakan di muka dalam entri hasya. 


TG 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Adapun jika lafazh khal& itu didahului oleh ma mashdariyah, 
maka ia merupakan kalimah ffil dan wajib me-nashab-kan pada 
kalimah isim yang berada sesudahnya (mustatsna) menjadi maful 
bih, seperti ungkapan penyair: 


B5 ALA as 3 Wo Up AN SE Uas KI 
Ingatlah, setiap segala sesuatu selain Allah itu punah, dan setiap 
kenikmatan pasti hilang. 


3. Fiilmddhi mutasharrif yang mengandung makna kosong, seperti 
3KJ Siz (Tempat itu kosong): makna bertumpu seperti at Je Ng Ye 
(Zaid bertumpu kepada bapaknya), makna berangkat untuk suatu 
urusan seperti 1 be (Aku telah berangkat untuk belajar) atau 
makna tenang seperti xy5 Jk Ve (Hati Zaid telah tenang). 


Khilaf Baina Al-Bishriyyin wa Al-Kafiyyin (8535 ogradl gs Se) 
Pokok persoalan adanya perbedaan antara mazhab (aliran) Bashrah 
dan mazhab Kufah adalah perluasan kajian dalam periwayatan syair 
dan istilah-istilah bahasa Arab. Mazhab Bashrah sangat fanatik, di 
mana ulamanya tidak mau menetapkan dalam kitab-kitab karangan 
mereka dalam bidang nahwu, kecuali apa yang mereka dengar dari 
orang-orang yang diyakini bahwa mereka adalah orang Arab fasih yang 
murni dan tidak dipengaruhi kefasihannya oleh bahasa-bahasa asing 
(Oais, Tamim, Asad, Ouraisy, dan sebagian kabilah Kinan dan Thay). 
Sementara mazhab Kufah memperluas cakupan masalah dalam bidang 
periwayatan. Mereka senantiasa mengambil bahasa dari orang-orang 
Arab yang diam di daerah-daerah Irak, di mana ulama Bashrah 
mengambil ilmu nahwu dari mereka. 


Sebagaimana pula perbedaan antara mazhab Bashrah dan mazhab 
Kufah itu terfokus pada masalah giyds dan penetapan kaidah-kaidah 
nahwu. Ulama Bashrah menetapkan syarat giyds yang ada dalam 
syaw@dhid yang dapat dijadikan standar adalah ia harus digunakan 
sesuai dengan lisan orang Arab yang fasih. Sebab bahasa fasih menurut 
mereka itu lebih teliti dan sesuai kaidah. Sementara ulama Kufah 


” 
Khilaf Baina Al-Bishriyyin wa Al-Kufiyyin - Khushishan 


menimbang pendapat-pendapat dan syair-syair dari orang-orang Arab 

yang telah lama hidup menetap (hadhiari). 

Imam Kamaludin Abu Barakat Abdurahman bin Muhammad Al-Anbari 

telah menyusun sebuah kitab yang khusus mengkaji masalah-masalah 

khilaf (perbedaan) antara mazhab Bashrah dan mazhab Kufah, disebut 
kitab Al-Inshaf fi Masdil Al-Khilaf baina An-Nahwiyyin wa Al- 

Kofiyyin. Di antara khildfitu adalah: 

1. Perbedaan dalampersoalan mil yang me-rafa-kan mubtada' dan 
khabar. Ulama Bashrah menetapkan, bahwa Gmil rafa' pada 
mubtad@' adalah ibtida' (permulaan), sedangkan khabar-nya di- 
rafa'-kan oleh mubtad@'. Sementara ulama Kufah mengatakan, 
bahwa mubtad@'itu me-rafa-kan kepada khabar-nya, dan khabar 
me-rafa-kan kepada mubtad@'. Jadi keduanya saling me-rafa'- 
kan. 

2. Asal mula isytigdg. Ulama Kufah berpendapat, bahwa kalimah 

Ji'il (kata kerja) merupakan asal mula lahirnya sejumlah musytag, 
sedangkan ulama Bashrah berpendapat, bahwa yang menjadi asal 
mula isytigag adalah mashdar (akar kata). 

3. Mendahulukan khabar laisa (am) atas lafazh itu. Ulama Kufah 
menolaknya, sedangkan ulama Bashrah membolehkan. 


Khilal (955) 
Lafazh khilal merupakan zharaf makin (tempat) yang dibaca fathah, 
mengandung makna baina atau md baina (di antara), seperti ayat 
ya JSe I54lss (Maka mereka berkeliaran di antara perkampungan). 


Atau seperti JI Je Liu (Aku berjalan di antara pepohonan). 


Khushiishan (45:22) 
Lafazh khushiishan sering terjadi di tengah-tengah pembicaraan. 
Kedudukan lafazh tersebut menjadi mafiil muthlag (mashdar) yang 
dibaca nashab oleh kalimah fi'il yang dibuang, dengan perkiraan: a33 
seperti Call ee PA cal (Aku suka buah-buahan, terutama buah 


TG 
(102 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


anggur). Kalimah al-'inaba menjadi maful bih dari mashdar lafazh 
khushitshan. Kadang lafazh ini dibarengi oleh wdwu, maka irab-nya 
sama seperti tersebut di atas, seperti ungkapan: 

Kadis) 0D L25en23 Pe) &21 (Aku suka buah-buahan, terutama buah- 


buahan Indonesia). 


Dal 


Da' (D 


Kalimah da' terdiri dari dua bagian, yaitu: 


1. Kal.mahfi'ilamr yang mengandung makna 'tinggalkanlah', seperti 
ungkapan penyair terkenal Abu Nuwas: 
Up Kah & Wap dp 
Tinggalkan hinaan kepadaku. Sebab hinaan itu membangkitkan 
rasa permusuhan, dan sama halnya ia mengobatiku dengan 
penyakit. P3 SS 
2. Isim fi'ilamr yang mengandung makna doa keselamatan kepada 


mitra pembicara. Terkadang lafazh tersebut dijadikan fi'il 
mudha'af menjadi 165. 


Da'wah Bahasa “Amiyah (se & 4:2 
Tokoh pertama yang menyeru (da'wah) kepada bahasa @miyah 
(pasaran) adalah seorang berkebangsaan Jerman, Dr. Wilhelm Spitta, 
Direktur Dar Kutub Al-Mishriyyah tahun 1880, kemudian seruan itu 
berkembang luas. Pada tahun 1881, majalah Al-Mugtathaf memilih 
menulis berbagai kajian ilmu pengetahuan menggunakan tulisan yang 
biasa digunakan oleh kebanyakan orang umum (bahasa pasaran), 
seperti halnya William Willcoks menyeru agar membuang bahasa fasih, 


825 
(04 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


dengan alasan sukar dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. 
Dia menggunakan bahasa Gmiyah dalam sejumlah tulisan sastranya. 
Demikian itu terjadi pada tahun 1893, ketika seorang pembicara pada 
seminar di Yazbekiyah Mesir memaparkan makalah dengan judul 
“Jimd lam tiijad al-ikhtir@' lada al-Mishriyyin al-ina” (kenapa kini 
tidak ditemukan kekuatan menciptakan hal baru pada orang-orang 
Mesir?). 

Pada tahun 1902, Iskandar Ma'luf menulis artikel pada majalah Al- 
Hilal dengan ungkapan bahwa telah banyak orang menekuni diri dalam 
bahasa “imiyah sampai pada pembicaraan mengenai persoalan sah 
atau tidaknya keimanan, keharusan menguatkan dan menyatakannya. 
Tulisannya didukung oleh Ahmad Luthfi Sayid dan Anis Farihah, serta 
ilmuwan lainnya. Semuanya menyeru agar senantiasa berpijak pada 
bahasa “imiyah. Sebab, menurut keyakinan mereka bahasa fasih 
adalah bahasa yang telah usang dan tidak relevan lagi dengan zamannya, 
serta ia tidak dapat menyeru pada kesadaran akan kehidupan yang 
sudah berkembang maju. 


Seruan tersebut sebenarnya berbahaya sekali. Sebab, seruan agar se- 
lalu menggunakan bahasa 'Amiyah berarti mencerabut akar hubungan 
antara peradaban bangsa Arab dengan masa lampaunya, memutuskan 
ikatan kita dengan turdts (pusaka) bahasa Arab, menjauhkan kaum 
muslimin dari Alguran dan agamanya, serta menelantarkan dari 
berjuta-juta kitab berbahasa Arab yang sudah dicetak atau masih 
manuskrip. Untuk itu dalam hal ini, Dr. “Amil Badi Ya'gub telah 
menjelaskan persoalan tersebut secara rinci dalam kitabnya, Figh Al- 
Lughah Al-'Arabiyyah wa Khashdishuha (halaman 160-172). 


Daliyah (45) 


Daliyah adalah kasidah atau penggalan syair, di mana struktur huruf 
rawi-nya tersusun dari huruf dal. Di antara kasidah daliyah adalah 
ungkapan Mutanabbi dari bahar basith: 

Inf Us AIA Gaal MP Teh Ob Je al le 


Hari raya dalam kondisi bagaimanapun engkau kembali lagi, wahai 


2. 
Daliyah — Dima 


hari raya pada zaman yang telah lewat atau karena sesuatu hal 


engkau terjadi perubahan. 


Dama (MD) 
Lafazh dama terdiri dari beberapa bagian, yaitu: 


1. 


2. 


Ffil midhi jamid (ghair mutasharrif) serta ndgish. Ia ber-'“amal 
me-rafa'-kan mubtad@' sebagai isim-nya dan me-nashab-kan 
khabar dengan syarat harus didahului oleh ma mashdariyyah, 
seperti t- Cas L Gle3 # sbta (Aku akan mempertahankan tanah 
airku selama aku masih hidup). Lafazh md tersebut dapat ditakwil 
kepada mashdar-nya: 42 (453 aa 3 asts. 
Para ulama nahwu berbeda pendapat mengenai khabar diima yang 
didahulukan atas isim-nya. Ibnu Mu'thi berpendapat tidak boleh 
mendahulukan khabar dima atas isim-nya, seperti 
35 136 46 L Ekolat Y. Namun pendapat yang benar adalah boleh 
mendahulukan khabar-nya, seperti ungkapan penyair: 

ds sad Bek AM Tati dan La ea 
Tidak ada kesenangan hidup selama kelezatannya itu menyu- 


sahkan hidupnya dengan selalu mengingat kematian dan 

kepikunan. 

Ffil madhi tamm (sempurna), bila: 

a. Didahului md mashdariyyah selain zharfiyyah, seperti 
Sasha Jah (Tetapnya kamu membuat aku bahagia). Ma 
tersebut dapat ditakwil kepada mashdar-nya menjadi: 
BG Gdasd. 

b. Didahuluioleh ma ndfiyah, seperti 5444 ca5 L (Kebahagiaan 
itu tidaklah langgeng). 

c. Dapat digunakan dengan bentuk shighah mudhari', seperti 


pu kab padi #1 (Seminggu itu tetap tujuh hari). 
d. Tidak didahului oleh md, seperti Ka blast R3 (Kamu semua 


“ipipa 
Kamus Ilmu.Nahwu dan Sharaf 


| tetap sebagai pengusung kebenaran). Lafazh anshdran 
kedudukannya sebagai hal. : 


Dariki (345) Kena : 
Lafazh d&raki merupakan isim ff'il amr yang: Henna makna 
'adrik (susullah, temukanlah), mabni kasrah, sementara J@'il-nya 
berupadhamir yang wajib disimpan, seperti Bude Es (Susullah orang 
yang dengki kepadamu). Lafazh hisidaka menjadi mafal bih yang 
— dibaca nashab. 


Dua (1D 
Du'@ (doa) adalah permohonian sesuatu dari yang lebih rendah kedu- 
dukannya kepada yang lebih tinggi. Apabila ia terjadi dari yang lebih 
tinggi kepada:yang lebih rendah kedudukannya, maka ungkapan itu 
disebut amr (perintah).. Dan apabila sama kedudukan di antara 
keduanya, maka hal itu disebut iltimis. . 


Kadang ada ungkapan yang menggunakan ffil amr abi Si alinjokikan 
untuk doa, seperti. genk G Kei (Wahai Tuhanku, ampunilah aku), fil 


mudhari yang didahului oleh lam amr atau Id nahi, sementara yang 


| dimaksud dengannya adalah doa, seperti iba Y: F) Pa Ay 5 an (Wahai 


Tuhanku, semoga Engkau mengampuniku dan janganlah Engkau 
menelantarkanku), atau menggunakan kalimah khabar (berita) tan 
yang dimaksud dengannya adalah doa, seperti. ungkapan AN) Pari 
| (Semoga. Allah memberi taufik kepadaku). aah 


DP 


Dubait (2x DM 


Dubait adalah sebuah istilah nama yang terdiri dari lafaah du' Persia 
yang berarti dua, sedangkan lafazh bait adalah ungkapan bahasa Arab 
yang berarti bait syair. Maksudnya, bait syair yang tersusun dari dua 
syair yang telah dibentuk wazan, tetapi ia berada di luar ketentuan 
bahar-bahar syair, Imam Khalil-sebagai peletak dasar bahar. Dubait 
ini dikenal oleh ulama bahasa kontemporer sebagai bahar silsilah atau 
rub@'iyyat, seperti 'halnya syair-syair J alaluddin Rumi. 


ya 
Dariki - Dunaka 


Dina (53) 
Lafazh diina adalah zharaf makan (tempat) yang dibaca nashab 


sebagai zharaf dalam kebanyakan penggunaannya. Kadang ia di-jarr- 
kan oleh huruf min. Lafazh diina mempunyai beberapa makna, di 


antaranya: . 


1. 


2. 


3. 


Makna dekat, seperti sad! 533 Sla (Aku duduk dekat perapian). 
Makna di depan, seperti 2433 GAM (Sesuatu berada di depan kamu). 
Makna di belakang, seperti Ll 535 x8 (Dia duduk di belakang 
barisan). 

Makna 'min ghairi (tanpa) seperti pad 5 ar &5 (Aku melak- 


sanakan kewajibanku tanpa lalai). 


Lafazh diina kadang mabni dhammah bila dibuang mudhfif ilaih-nya 
dan disertai niat dalam maknanya seperti 433 um! (Duduklah di bawah 
pohon). 


Diinaka (st) 


Lafazh diinaka terdiri dari dua bagian, yaitu: 


1. 


Isim f'ilamr yang mengandung makna khudz (ambillah), seperti 
re) &£ (Ambillah pensil itu). Lafazh al-galama dibaca nashab 
sebagai maful bih. 


Susunan dari zharaf diina dan dhamir muttashil mukhithab, 


| seperti ungkapan &£:3 LI (Kitab itu ada di dekat kamu). Lafazh 


diinaka kedudukannya sebagai zharaf, di mana ta'allug-nya kepada 
khabar yang dibuang, dengan perkiraan lafazh 9:2 atau "gua. 


DzA (HD 


Dzal 


Lafazh dz@ memiliki beberapa bagian, di antaranya: 


1. 


Isim enam (asm@' as-sittah). Dz& macam ini berbentuk nashab 
yang berarti shdhib (pemilik). Ia selalu terikat pada susunan 
idhdfat yang di-idhdfat-kan kepada selain ya' mutakallim. Pada 
saat rafa', maka tanda rafa'-nya dengan wdwu, nashab dengan 
alif, dan jarr dengan y@', seperti dk 3 se (Telah datang pemilik 
harta). 

Isim isyarah untuk menunjukkan makna tempat (dekat), mabni 
sukin (mati) dalam keadaan rafa', nashab, danjarr. Ia juga meru- 
pakan isim isyarah untuk mufrdd mudzakkar, baik berakal atau 
tidak berakal, seperti ungkapan "2 6 (Ini seekor kucing). 

Para ulama nahwu berbeda pendapat mengenai alif yang ada pada 
lafazh dzd. Ulama Bashrah berpendapat, bahwa alif dalam lafazh 
dz@ masih merupakan satuan kalimah, sedangkan ulama Kufah 
mengatakan alif pada lafazh dz@ adalah alif zdidah (tambahan). 
Pada lazimnya dz@ tersebut didahului oleh hd tanbih setelah 
dibuang alif-nya, seperti des La (Ini seorang laki-laki). Kadang 
juga dza dibarengi oleh kaf khithdb. Oleh karenanya, ia 
menunjukkan makna tempat jauh (pertengahan) seperti Eh 35 
(Itu sebuah rumah), sebagaimana dzd dibarengi pula oleh lam serta 


“G 
TTD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


| kdf khithab bersamaan, maka ia menunjukkan makna tempat yang 

“jauh, seperti sk Up (itu seekor burung). 

3. Isim maushal. Lafazh dzd menjadi isim maushiil dengan syarat 
harus didahului oleh m4 atau man istifhamiyyah, seperti 
Sis 6 js (Siapa yang datang kepadamu) atau seperti s ls BL 
(Apa yang kamu kerjakan). Man tersebut adalah isim istifhim 
sebagai mubtada', sedangkan dz4d isim maushil sebagai khabar- 
nya yang mengandung makna alladzi (si. Kalimah jf'aka pada 
contoh tersebut menjadi shilah maushal dengan perkiraan: 
EA ci ya Demikian juga dalam kalimah madza fa'alta. 


Syarat kedua, tidak mulghah dalam kalam. Yakni tidak men- 
jadikan man dan dzd, atau md dan dzd tersebut satu kalimah untuk 
istifham seperti $ ix: 54 (Sesuatu apa di sampingmu). Lafazh dzd 
bisa menjadi mulghah dengan dua jalan, yaitu memperkirakan 
lafazh dzd sebagai z@idah (tambahan), sementara man atau md 
sebagai istifham. Demikian itu merupakan pendapat ulama Kufah 
dan Ibnu Malik. Atau menjadikan lafazh dz& dengan man atau ma 
satu nama yang dijadikan istifham. Oleh karenanya, lafazh midza 
tersebut di atas kedudukannya menjadi mubtada', sedangkan 
lafazh indaka menjadi khabar. Maka lafazh dza dalam hal ini 
mulghah, karena ia masih satu bagian kalimah. Ibnu Malik 
mengungkapkan dalam Alfiyah-nya: 


Miaspus @ pa La Sa Ba Ja 
Lafazh dz4 itu seperti halnya ma. Ia datang setelah ma atau man 
— istifham bila tidak mulghah dalam kalam. 


Dzaita (::3) 
Lafazh dzaita merupakan bentuk kindyah (kiasan) yang biasa digunakan 
untuk sebuah cerita atau kisah. Lafazh ini digunakan berulang-ulang, 
seperti halnya lafazh kaita (45). Pada saat mahall rafa', nashab atau 
jarr,ia tetap dibaca mabni seperti ungkapan 2355 £45 :Jb3 Sial Kadi des 
(Guru itu telah masuk ke kelas, dan ia berkata begini dan begitu). Lafazh 


Dzaita — Dzu Thiiyah "3 


dzaita tersebut dalam keadaan mahall nashab sebagai mafal bih dari 
kalimah gala. 


Dzi Thaiyah (36 3) 
Dzii thdiyah adalah dzii yang menggunakan bahasa Thay. Ia adalah 
isim maushal yang mengikat dalam satu bentuk pada semua keadaan 
irab-nya. Oleh karenanya, dzii thdiyah berbentuk mabni sukiin (mati) 
dalam mahall rafa', nashab atau jarr. Menurut lughah Thay yang 
terkenal itu mengatakan, bahwa dzi ini berbentuk satu lafazh (tidak 
berubah) untuk mudzakkar, mu'annats, mufrad, tatsniyah, danjama”', 
seperti: 
Fs 3 s& (Telah datang kepadaku seorang laki-laki yang berdiri). 
Cah $ (sk (Telah datang kepadaku seorang perempuan yang berdiri). 
L5 Ps de (Telah datang kepadaku dua orang laki-laki yang berdiri). 
PA 3 dsk (Telah datang kepadaku mereka laki-laki yang berdiri). 
Sebagian pakar nahwu ada yang berpendapat, bahwa untuk mufrad 
mu'annats-nya, dzd harus diganti menggunakan bentuk lafazh &, 
seperti Lab &6 sks, dan untuk jama' mu'annats dengan 33 S3 Se. 
Jadi yang jelas, bahwa dzi isim maushil ini bentuknya mabni, sekali- 
pun ada ulama nahwu yang menjadikannya mu'rab dalam keadaan 
rafa' dengan wiwu, nashab dengan alif, sertajarr dengan ya". 


Raz' 


Ra () 


Lafazh ra'd mempunyai beberapa makna, di antaranya: 


1, 


Makna 'mengerti' atau 'mengetahui', maka ia ber--amal me-nashab- 
kan kepada dua mafal bih, di mana asal Ba adalah mubtada' 
dan khabar, seperti ayat Alguran sa 3 8153 Ika Gg Po (Sesungguh- 
nya mereka mengetahuinya tempat yang jauh Ha kita menge- 
tahuinya tempat yang dekat). 

Makna “melihat”. Makna ini disebut juga ra'a bashariyyah, maka 
ia ber--amal me-nashab-kan kepada satu mafu! bih, seperti 
AS KU sa dah (Aku melihat burung di atas pohon itu). 

Makna 'pendapat' atau “mazhab', maka ia muta'addi kepada satu 
mafil seperti 4:3 53 Up S3 US Je Tss #1 sh (Abu Hanifah ber- 
pendapat halalnya demikian, sementara Imam Syaff'i berpendapat 
haramnya demikian). 

Makna 'mimpi', maka ia me-nashab-kan pada satu mafil bih. 
Namun, sebagian pakar nahwu mengkategorikannya kepada ra'd 
yang mengandung makna 'alima (mengetahui) dalam hal 
muta'addi kepada dua maf'l bih, seperti ungkapan penyair: 


MAJA GE & LI 5 3 P3 


Kap 


D 


Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Aku mengetahui mereka temanku, sampai malam telah hilang 
dan benar-benar bergeser. 


5. Makna menduga”, tetapi tidak pernah ditemukan fiil mudhari- 
nya yang berbentuk majhiil (pasif). 
Radda (5) 


Lafazh radda mempunyai dua macam, yaitu: 


1. 


Ffil tahwil, yaitu kalimah fi'il yang mengandung makna 6 
(menjadikan). Untuk itu, lafazh radda ber- 'amal me-nashab-kan 
kepada dua mafiil bih yang asal keduanya adalah mubtad@' dan 
khabar, seperti ungkapan penyair: 


Op ya WA Bas MP Ui SA Ghaspd 3 
Maka dia jadikan rambut-rambut wanita itu hitam kepada putih, 
dan menjadikan muka-muka mereka putih kepada hitam. 


PA 
.... 


Fiil midhi tamm (sempurna) yang mengandung makna S3 
(mengembalikan). Maka dalam hal ini lafazh radda senatiasa me- 
nashab-kan kepada satu maf'l bih seperti 4s dl Ka ga 35 


, (Hakim itu mengembalikan hak kepada kedudukan semula). 


Rafa” (8). 

Rafa' adalah jenis irab yang khusus berada pada kalimah-kalimah 
isim yang di-rafa'-kan (isim-isim yang dibaca irab rafa), seperti 
mubtad@' dan khabar, f@'il, ndib fG'il, isim kana (58) dan akhwat-nya, 
isim laisa at) dan akhwat-nya, khabar Ia ndfijinsi, na'at (sifat) yang 
dibaca rafa', badal yang dibaca rafa', ma'thiif yang dibaca rafa', dan 
fil mudhari' yang bebas dari Amil lafzhi, seperti ungkapan zb 3d 
(Bulan purnama itu muncul). Atau seperti - ba 3 sat jt 
(Pepohonan itu berbunga pada musim semi). 


Rama (5) 


Lafazh rama mempunyai dua makna, yaitu: 


Radda — Raitsa K3 


1. Makna meninggalkan dan maknazdla (JH ndagish yang selalu ber- 
“amal me-rafa-kan mubtada' dan me-nashab-kan khabar-nya, 
dengan syarat ia harus didahului oleh nafi, nahi atau du'a, seperti 

Telo Gaal #5 & (Cuaca itu selalu cerah). 


2. Fiil miadhi tamm (sempurna) bila fiil mudhari-nya berbentuk 
wazan yarimu (3x). Maka kalimah rama tersebut nengandung 
makna menginginkan atau bermaksud”, seperti Jd ag Y (Aku 
tidak menginginkan peperangan), atau seperti cl 3/5, ke 3g y 
(Janganlah kamu menginginkan ilmu sementara kamu mening- 
galkan kepayahan). Apabila fi'il mudhari'-nya berbentuk wazan 
yarimu (€ 4), maka maknanya yabrahu (meninggalkan) seperti 
sej Cah L (Aku tidak meninggalkan tanah air). 

Kadang lafazh rama datang sebagai fi'il tamm dan ndgish sekaligus, 
seperti ungkapan penyair: 

HA Uap 3 Snsd ola MP lgi Ga ob Ci LG) 

Apabila kamu menginginkan dari orang yang selalu sengaja lagi 
lalai, maka kamu telah melihat cita-cita dalam mimpimu 
(berkhayal). 
Kalimah rumta tersebut di atas adalah fi'il tamm, sedangkan 
kalimah yarimu merupakan ftil mudhari nagish yang ber-'amal 
me-rafa'-kan kepada isim dan me-nashab-kan khabar-nya. Lafazh 
mutayammiman kedudukannya sebagai khabar yarimu. 


Raitsa (55) 

Lafazh raitsa adalah zharaf zaman (waktu) sebagai mashdar dari fi'il 
madhi &$ (lamban), kemudian ia dipakai untuk makna 'kadar waktu 
seperti 5 C4, Sjk8I (Aku menunggunya selama ia belajar). 

Lafazh raitsa tidak dibarengi kecuali oleh kalimah ftil yang didahului 
oleh md atau an mashdariyyah, atau tanpa keduanya. Contoh yang 
pertama seperti "Sat kt Gjk8 (Tunggulah aku sampai aku hadir), atau 
seperti de s Cy #68! (Aku menunggunya selama dia shalat). Lafazh 


EN : 
Y:2 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


raitsa banyak dipakai sebagai mustatsnd setelah nafi seperti 
KG ts kt 3 Kits 15 L (Dia tidak duduk di samping kita kecuali selama 
dibacakan Al-Fatihah). 


Ruba'iy (AN) 

Rub@'iy adalah kalimah yang terdiri dari empat huruf, baikia berbentuk 

kalimah isim, fi'il, rubi'iy mujarrad, atau rub@'iy mazid. Rub@'iy 

mempunyai dua bagian, yaitu: 

1. Rub@'iy mujarrad, yaitu setiap kalimah isim atau fil yang terdiri 
dari empat huruf asli tanpa menggunakan huruf tambahan, seperti 
jas atau P3. 

2. Rub@'iy mazid, yaitu setiap kalimah isim atau ff'il, di mana huruf- 
huruf aslinya disandari oleh satu huruf atau lebih dari huruf-huruf 
zWidah (tambahan), seperti 3. 


Rubba (£) 
Lafazh rubba adalah huruf jarr yang senantiasa men-jarr-kan isim 
nakirah. Ia tidak mempunyai ta'allug (kaitan) dengan sesuatu. Oleh 
karenanya, rubba disebut juga syabih bizzd'id (menyerupai huruf 
7@'idah). Lafazh rubba kadang masuk pada dhamir ghdib untuk mufrad 
mudzakkar, tetapi pendapat tersebut syidz. 
Huruf rubba berfungsi untuk makna “banyak, di antaranya hadis Nabi 
#g sebagai berikut: Kal rs ue Bal S ia$ &5 4 (Ingatlah, betapa 
banyak orang yang berpakaian di dunia, tetapi telanjang pada hari 
kiamat). Atau makna “sedikit', seperti ungkapan penyair: 
daki # Naah ip SN 
Sedikit sekali anak yang tidak punya bapak dan sedikit anak yang 
tidak dilahirkan oleh kedua orang tuanya. 
Huruf rubba ini mempunyai beberapa ketentuan hukum, di antaranya: 
1. Haknya sebagai permulaan kalam, tetapi ia boleh didahului oleh 
al& istiftahiyyah (permulaan) dan ya tanbihiyyah (peringatan), 
seperti contoh tersebut di atas. 


2. 


Ruba'iy - Rubba tm 


Menjjarr-kan kepada isim nakirah dan isim zhdhir, seperti contoh- 
contoh tersebut di atas. 
Kadang huruf rubba yang berada setelah wawu itu dibuang dan 
ia masih tetap ber-'amal. Hal demikian itu banyak dipakai dalam 
bahasa Arab, seperti ungkapan Imri'il Oais: 
Se Gala yh 

Betapa banyak malam bagaikan ombak lautan yang mengurai- 
kan “tabir-tabirnya” kepadaku dengan berbagai penderitaan 
yang menimpa. 
Atau rubba yang dibuang setelah f@'. Pendapat ini sedikit sekali 
digunakan, seperti ungkapan Imri'il Oais juga: 

IR Asap Mm bibi Ja Us 
Betapa banyak sepertimu, wahai wanita hamil, aku tempa. Dan 
betapa banyak wanita menyusui yang aku alihkan perhatiannya 
dari (pemilik) kalung jimat anak usia setahun. 
Kadang lafazh rubba dimasuki oleh ma zG'idah (tambahan). Untuk 
itu, ia termasuk ma kdffah, yakni ma yang mencegah rubba dari 
fungsi huruf jarr dan batal “amal-nya. Maka rubba tersebut masuk 
pada sejumlah isim ma'rifah seperti ungkapan rb Kah ks (Ter- 
kadang pengajar itu datang), atau masuk pada kalimah ftil seperti 
ayat: saka 186 3 | 33 sa 3g K3 (Orang-orang kafir itu seringkali 
(Idi akhirat) menginginkan kiranya mereka dahulu (di dunia) 
menjadi orang-orang muslim). 


Za'ama G 2) 


ungkapan aa Abu Kg Al-Hanafi: 


berjalan merayap. 


membawa berita bohong ke desanya). 


saudaranya). 


Lafazh za'ama mempunyai beberapa makna, di antaranya: 

1. Fiil gulib (hati) yang mengandung makna rujhan (dugaan). 
Za'ama ini ber-'“amal me-nashab-kan kepada dua maful bih di 
mana asal keduanya adalah mubtada' dan khabar, seperti 


Wanita itu Na aku seorang sn Ta aku bukan 
seoraiig syaikh. Sesungguhnya syaikh itu adalah orang yang 


2. Makna kafala (menjamin) seperti ayat Alguran &sj « tt (Dan aku 
yang menjamin terhadapnya). Maka lafazh za'ama ini tidak 
muta'addi kepada maf'il kecuali melalui hurufjarr. 

3. Makna tazd'ama (membawa berita bohong) yang ber-'amal me- 
nashab-kan kepada satu mafiil bih, seperti 155 35 #5 5 (Zaid datang 


4. Makna thama' (menginginkan), yang ber-muta'addi kepada maf'il 
melalui hurufj jarr seperti wal de 35 el $ (Zaid menginginkan harta 


SA 
(RD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Zala (JH) 


Lafazh zGdla mempunyai tiga bagian, yaitu: 


1. 


Fril midhi ndgish, di mana fi'il mudhari'-nya mengikuti wazan 
yazalu (Os. Ia ber-'amal me-rafa'-kan isim dan me-nashab-kan 
khabar-nya, yang fungsi maknanya seperti halnya laisa (3) yaitu 
meniadakan, dengan syarat ia harus didahului oleh md nAfi, ndhi 
atau du'd, maka maknanya kembali menjadi itsbat (tetap). Oleh 
karenanya, zala sebagai fi'il mddhi ndgish mempunyai fungsi 
makna istimr@r (selalu, senantiasa), seperti ungkapan (s6 35 Jt L 
(Zaid selalu/senantiasa berdiri), atau seperti ungkapan penyair: 
Ie Ie Ado RA OI, Pu 

Wahai sahabatku, bersiap-siaplah dan engkau harus senantiasa 
mengingat akan kematian. Sebab, melupakannya berarti 
kesesatan yang nyata. h 
Fiil madhi tamm (sempurna), di mana fi'il mudhdri'-nya mengikuti 
wazan yazulu (01, yang berarti bergerak, binasa, rusak atau 
menghindar, seperti aa » As J5 (Penyakit berbahaya itu 
hilang dari orang yang sakit itu). 

FYil madhi tamm, di mana ft'il mudhari-xya mengikuti wazan 
yazilu (Sd, yang berarti menyingkirkan atau menjauhkan, seperti 
Bah Iya era H5 (Jauhkan domba kamu dari kambing kacangmu itu). 


Ziyadah Huruf-Huruf Mabani (3t3 5515) 


ZiyGdah huruf-huruf mabani adalah meletakkan satu huruf atau lebih 
pada pokok suatu kalimah. Huruf-huruf ziyadah (tambahan) seluruh- 
nya berjumlah sepuluh huruf, yaitu: ea Jo ye sej dl, dan ya. 
Ulama nahwu menghimpunnya dalam satu rangkaian kalimah 4, mui 
Adapun alif, wiwu, dan ya” merupakan induk huruf tambahan, karena 
ja adalah huruf madd dan layyin serta dari ketiga huruf tersebut juga 
lahir sejumlah harakat. Maka, kalimah yang terdiri dari ruba'iy, 
khumisiy, dan sudisiy tidak akan luput dari sepuluh huruf tambahan 
tersebut. 


Zala - Ziyidah Huruf-Huruf Mabani DD 


Alif menjadi tambahan pada huruf kedua seperti dalam kalimah 56 
pada huruf ketiga seperti kalimah &&, pada huruf keempat seperti 
pada kalimah 45: pada huruf kelima seperi pada kalimah jas dan 
pada huruf keenam seperti kalimah (sjxs. 

Wawu tentu tidak menjadi huruf tambahan di awal kalimah, tetapi i. 
menjadi huruf kedua seperti dalam kalimah #$', pada huruf ketiga 
sepat dalam kalimah 3:55 pada huruf Ba seperti dalam kalimah 
3s, dan pada huruf kelima seperti dalam kalimah $, Sasis. 

Huruf y@' menjadi huruf tambahan di awal kalimah fi'il mudhari dan 
pada sebagian kalimah isim, seperti eta dan menjadi huruf kedua 
seperti dalam kalimah &x5, pada huruf ketiga seperi dalam kalimah 
ng pada huruf keempat seperti dalam kalimah 'j:x3, dan menjadi 
huruf kelima seperti dalam kalimah H4. 

Hamzah menjadi huruf tambahan di awal kalimah seperti dalam 
kalimah 3... :1 dan kalimah si. Sedangkan huruf niin menjadi huruf 
tarahafhan di awal kalimah fi'il mudhari' seperti pada kalimah - &, 
pada huruf kedua seperti dalam kalimah «3:4, pada huruf ketiga seperti 
dalam kalimah 'jzss- (bibir tebal), pada huruf keempat seperti dalam 
kalimah ?j:5 (sangat lemah), pada huruf kelima seperti dalam kalimah 
9s dan pada huruf keenam seperti dalam kalimah 4155. Sementara 
niin menjadi huruf tambahan pada sejumlah fi'il tsagilah dan khafifah 
seperti jafsd dan #1454, dan dalam jama' mudzakkar salim Si 
kalimah 332063 PPA 


T@' selalu menjadi huruf tambahan di awal suatu Kalunan seperti dalam 
kalimah al, di awal kalimah ff'il mudhar? seperti :$c S4: dalam fil 
muannats seperti kalimah #54 dan dalam jama' muannats salim 
seperti S6 Olla 

Lam menjadi huruf tambahan dalam beberapa kalimah tertentu seperti 
kalimah &5. Adapun h&' selalu dipakai ketika terjadi wagf (berhenti 
bacaan) untuk menjelaskan harakat seperti kalimah & Hy24 atau 
ia L 3 3. Apabila kalimah tersebut hendak di-washal-kan maka 
huruf ha'-nya harus dibuang. 


Sp Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Mim menjadi huruf tambahan biasanya bila ia mengikuti suatu kalimah 
yang hurufnya lebih dari dua (asli), serta huruf mim tersebut berada 
di awal kalimah seperti kalimah $ edan 3,43. Sementara huruf sin 
itu menjadi huruf tambahan seperti dalam kalimah fil. 
Tambahannya huruf-huruf tersebut di atas mempunyai beberapa 
sebab, di antaranya: 

1. Menghadirkan makna baru, seperti tambahannya huruf 
mudhara'ah, niin taukid, hamzah ta'diyah dalam wazan cad atau 
hamzah, sin dan td? dalam wazan jjazsl. Yang jelas, bahwa 
hadirnya makna baru oleh adanya huruf-huruf tambahan itu akan 
hilang apabila huruf-huruf tersebut dihilangkan pula. 

2. Untuk menghubungkan keadaan suatu kalimah seperti hamzah 
washal. | 
Madd (memanjangkan), seperti kalimah &. atau Re. 

Iwadh (pengganti), seperti huruf t&' pada kalimah Kue sebagai 
pengganti dari wiwu, di mana asalnya: X3. : 


5. Ilhdg (menggabungkan), seperti huruf wiwu dalam kalimah $$. 


Ziyadah Huruf-Huruf Ma'ani (gi S1 5t)) 
Ziyidah huruf-huruf ma'ini adalah menambahkan satu huruf dari 
semua huruf bermakna yang berfungsi untuk menguatkan, seperti 
menambah huruf bd' pada khabar laisa, atau untuk membatasi, seperti 
tambahan huruf md pada inna. 


Ziyadah huruf-huruf ma'ani tersebut adalah «52 «4 «0 “3 &, danu. 


Sin (») 


Sin adalah huruf tanfis dan istigbal yang selalu masuk pada kalimah 
fil mudhari mutsbit. Oleh karenanya, ia murni untuk menunjukkan 
zamin istigbal (akan terjadi), mabni fathah tidak mempunyai mahall 
irab serta tidak beramal sedikit pun, seperti ea Asta (Aku akan 
menghadap kamu hari ini). 

Kadang huruf sin berfungsi untuk makna istimrar (tetap), bukan is- 
tigbal, seperti ayat Alguran: tc BE sa Ka P3, La yel Ia BAN Uya 
(Orang-orang bodoh di antara manusia itu berkata: apakah yang 


' memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Magdisl, di 


mana mereka dahulu berkiblat kepadanya?). 


Sin, menurut lughah Bani Bakar, adalah huruf untuk bacaan wagf 
(berhenti) yang menjadi tambahan setelah dhamir kaf muannatsah, 
seperti ucapan mereka: ye dari ungkapan Uk. Bila dhamir tersebut 
di-washal-kan, maka huruf sin harus dibuang. Kadang mereka meng- 
gantikan dhamir kaf muannatsah tersebut dengan sin, atau ia diganti 
dengan t@', lalu ditambahkan huruf sin setelah huruf tG'tersebut. Inilah 
lughat yang disebut kaskasah. 


tap 


TG 
2 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


S2'a (LL) 


Lafazh s@'a terdiri dari dua bagian, yaitu: 


1. 


FrilmidhijGmid atau tidak dapat di-tashrif karena ia telah menjadi 
istilah untuk sebuah ungkapan celaan yang semakna dengan 
lafazh Jah dalam hal ketentuan-ketentuan hukumnya, seperti 
K5 Jas sa (Sejelek-jelek orang itu adalah Zaid), atau seperti 
355 ksY sLa (Sejelek-jelek orang yang bermain itu Zaid). 


2. Fiiltamm (sempurna) yang dapat di-tashrif, mengandung makna 
gabuha (jelek) seperti 342 3 cikal st (Sejelek-jelek tentara 
adalah yang berpecah belah). 

adda Masadda (4: 45) 


Sadda masadda adalah sebuah istilah dalam linguistik Arab, yaitu 
menempatkan suatu kalimah atau jumlah pada tempat lain yang tidak 
perlu diungkapkan, seperti 3,21 cat (Apakah orang yang pergi itu 
saudara kamu). Kalimah akhiika menjadi f@'il-nya kalimah dzGhibun 
yang kedudukannya sebagai mubtad@'. Untuk itu, kalimah akhika 
sadda masadda (menempati pada tempatnya) khabar-mubtada' 
dzdhibun. 


Atau contoh lain seperti pa y &532 (Kamu tahu siapakah orang yang 


datang itu). Kalimah manil gadim adalah sadda masadda maful bih- 
nya kalimah “arafta. 


Sahara (5) 


Kalimah sahara (se) terdiri dari dua bagian, yaitu: 


1. 


Kalimah yang mengandung makna “waktu menjelang Shubuh”. 
Apabila Anda maksud dengan sahur itu hari atau malam tertentu, 
maka ia menjadi isim ghair munsharif (noun prohibited from 
variation) dengan 'illat “alamiah dan “adal, seperti ungkapan 
Jar Ea 3 (Aku sakit pada waktu sahur itu). Dan bila Anda 
maksud dengan sahur itu hari atau malam mana saja (tidak tentu), 
maka ia kembali menjadi isim munsharif, seperti ayat Alguran: 


Sadda Masadda — Sama' KD 


pa Pu bj Jl Y) (kecuali keluarga Luth, kami selamatkan 
mereka di waktu fajar menyingsing). 

2. Ffil mddhi muta'addi yang mengandung makna menyihir, 
| menipu, menarik hati atau merusak. 


Sama' (&) 
Sama' adalah mengambil bahasa dari orang Arab yang diakui 
perkataannya. Mereka hidup sebelum pertengahan abad dua Hijriah, 
bila dinisbahkan kepada Arab perkotaan, dan sebelum akhir abad 
empat Hijriah, bila dinisbahkan kepada Arab dari kalangan Badawi 
(pegunungan). Perkataan mereka tidak dapat di-giyas-kan. 


Sama' menurut pandangan ulama nahwu Bashrah berlainan dengan 
ulama Kufah. Mazhab Bashrah berpegang pada syawdhid (bukti 
kutipan) yang dapat dipercaya. Mereka tetap menggunakan giyds, dan 
membuang perkataan yang syidz (ganjil). Mereka berpandangan, 
apabila ada dua bahasa, yang pertama sesuai dengan giyas, sementara 
yang kedua tidak cocok, maka mereka lebih memilih yang sesuai 
dengan giyds, serta menganggap lemah yang lainnya, dengan memper- 
timbangkan dua syarat: pertama, mendiamkan perkaranya karena 
langka. Mereka tetap memeliharanya, tetapi tidak inenjadikan sebagai 
giyas. Kedua, men-ta'wil-nya hingga ia cocok dengan kaidah yang 
berlaku. 

Adapun mazhab Kufah, mereka menggunakan giyis atas satu syGhid, 
dan tetap mempertimbangkan pendapat-pendapat orang Arab kota, 
bahkan mereka mempertimbangkan sejumlah syGhid, sampai Imam 
Suyuthi berkata tentang mereka: “Seandainya ulama nahwu Kufah 
mendengar Satu bait syair atas sesuatu, tetapi ia bertentangan dengan 
asal, maka mereka menjadikannya asal, serta membagi kepada 
beberapa bab kajian”. Demikian itu disebut nagl. 

Asas kaidah yang digunakan oleh pakar nahwu adalah sama', giyis, 
yma', dan ijtihad. Sementara sumber yang dijadikan hujjah oleh 
mereka adalah Alguran dan hadis yang shahih sanad-nya kepada Nabi 


wp Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


&, serta syair jahili dan perkataan Arab Badawi, seperti Ouraisy, Oais, 
Tamim, Asad, dan sebagian Kinanah dan Thay (sampai pertengahan 
abad kedua Hijriah). 


Sami'i (22) 

“ Sam'iadalah perkataan bahasa Arab asli yang didengar langsung dari 
orang-orang Arab. Kebanyakan ulama bahasa Arab memberi 
ketentuan khusus pada sam@'i ini dengan ungkapan bahasa yang tidak 
mempunyai kaidah giyasiyyah (aturan baku), dan juga tidak dapat di- 
giyas-kan, seperti kalimah 3,kx/sebagai pengganti dari kalimah 3tis!. 
Samd'i ini juga sering disebut nddir, syadz, ghair, giyasi, gharib, 
lughah lil “Arab (bahasa khusus orang Arab), dan lainnya yang ber- 
lawanan dengan giyis. 


Sinina (5) 

Lafazh sinina adalah isim mulhag jama' mudzakkar salim dalam semua 
kedudukan frdb-nya: rafa' dengan wawu, nashab danjarr dengan yd', 
seperti dc Ijo 3 dita Je &# (Beberapa tahun telah lewat atas perja- 
lananmu). Lafazh sinuna di sini kedudukannya sebagai f@'il yang 
dibaca rafa' dengan wiwu. Atau seperti juw JS Ai o jitu Ca SH se 
(Saudaraku telah kembali dari perjalanannya setelah delapan tahun). 
Lafazh sinina tersebut menjadi mudhAf ilaih yang dibacajarr dengan 
y@', karena mulhag jama' mudzakkar salim 

Ada lughah yang memberlakukan irdb mulhag jama' mudzakkar salim 
pada niin lafazh sinin dengan harakat. Maka ia dibaca rafa' dengan 
dhammah, nashab dengan fathah, dan jarr dengan kasrah seperti 
Ep Sita Kalod! SIN Par de &x (Beberapa tahun telah lewat atas kelu- 
lusanku dengan memperoleh ijazah universitas). Lafazh sininun 
tersebut menjadi fd'il. Atau seperti (uas hold yusdl C155 (Aku 
menjalani hidup beberapa tahun telah lewat dengan bahagia). 
Namun, para pakar nahwu berbeda pendapat mengenai pemberlakuan 
nfin kalimah sinin dengan harakat tersebut. Pendapat yang benar 
adalah tidak boleh (tidak berlaku), tapi ia sebatas sam@'i saja. 


Sam4'i -Siyyama D 
Siyyama (1) 


Siyyam& merupakan struktur kalimah yang terdiri dari lafazh siyya 
yang mengandung makna '“seperti' dan huruf mad z@'idah atau isim 
maushul. Lafazh siyyamd@ ini pada lazimnya selalu diikuti oleh Ia ndfi 
jinsi yang berfungsi untuk mengutamakan atau mengistimewakan 
kalimah yang berada sesudahnya. Bila Anda katakan: Jl tu, ku YEN Ke 
(Para mahasiswa giat belajar terutama Khalid), maka berarti Anda 
telah mengutamakan giat belajarnya Khalid atas para pelajar lainnya. 
Atau seperti 4 AIR kata 3 Ka sdh baal d3 SBN 2 (Hubungan 
antara Indonesia dan Jepang saat ini sangat penting, terutama di bidang 
teknologi). 


1. Nakirah 


Apabila mustatsnd atau kalimah yang berada setelah Ia siyyamd itu 
nakirah, maka ia boleh dibaca jarr, rafa' atau nashab, seperti 
OT AKATI Ika Italy Ulte Irak lea LL agan z3 'K (Setiap murid yang giat 
belajar itu disenangi, terutama murid yang seperti kamu). Membaca 
jarr pada mustatsnd tersebut lebih utama dan masyhur. Dibacajarr, 


karena idh@fat IG kepada kalimah siyya, sedangkan ma dalam kasus 
ini adalah z@'idah (tambahan). 


Adapun dibaca rafa' karena kedudukan kalimah tilmidzun menjadi 
khabar dari mubtad@' yang dibuang dengan memperkirakan dhamir 
huwa (42), sementara ma di sini adalah isim maushiil, mahall jarr 
karena idhafat. Jumlah mubtada' dan khabar-nya menjadi shilah 
maushiil m@'. Jadi perkiraannya sebagai berikut: 


kab K Ja JA SN Ifa Jua 5 ah all ina JLN gk Ke (Setiap murid 
yang giat belajar itu disenangi, terutama disenanginya murid yang 
seperti kamu, karena kamu murid istimewa atas yang lainnya). 


Sedangkan dibaca nashab adalah karena kedudukannya menjadi 
tamyiz, dan md di sini adalah z@'idah. 

2. Marifah 

Apabila mustatsnd atau kalimah yang berada setelah siyyamd itu 
ma'rifah, maka ia boleh: 


TG 
2 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


a. Jarr (lebih utama), seperti de kta bi Ka | (Aku menyenangi 
mahasiswa, terutama Khalil). Dibaca jarr menjadi mudhafilaih. 


b. Rafa', seperti Juz asa KAN LA (Aku menyenagi mahasiswa, 
terutama Khalil). Dibaca rafa' menjadi khabar dari mubtadd' yang 
dibuang. 

c. Nashab, seperti Yuka ka 8 KAN Cat (Aku menyenangi maha- 
siswa, terutama Khalil). Dibaca nashab menjadi maful bih dari 
kalimah fi'il yang dibuang, dengan memperkirakan: PAN 


Subhaina (5:2) 

Lafazh subhina (3:4) adalah mashdar yang maknanya tanzih 
(penyucian), seperti 34 (Maha Suci Allah) menurut Al-Fayumi, 
rangkaian kalimat “subhanallah? sudah menjadi alam istilah yang 
maknanya penyucian Allah dari segala kejelekan. Ia dibaca nashab 
menjadi mashdar yang tidak dapat di-tashrif karena jamid (statis). 
Yakni maha suci Allah dari segala sesuatu yang tidak layak disifati 
pada-Nya. Kalimah subhina tidak digunakan kecuali sebagai mudhaf, 
serta kedudukannya sebagai mafiil muthlag (mashdar) dari fi'il yang 
dibuang dengan perkiraan kalimah usabbihu (@3. Contoh ayat 
Alguran Surah Al-Isr4' ayat 1: vid pa Tan) ci 3kus (Dengan maha suci 
Zat yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari). 


Sugitha (1) 
Kalimah sugitha adalah ft'il jamid (statis), mabni majhil yang selalu 
dipakai untuk shighat mddhi. Ia telah menjadi sebuah kiasan atau 
peribahasa yang ditujukan bagi orang Ta dana sedih, atau 
bingung, seperti ayat Alguran: Ia 3 ig 3 ata ls ap 3 Jeaa Ii, (Dan 
tatkala mereka menyesali San aa mengetahui, bahwa 
mereka telah sesat). 


Kata kls 38 Pra kelas Hal las W, secara harfiah berarti “dijatuhkan 


ke tangan-tangan mereka”. Hal ini menggambarkan bahwa kekuatan 
dan kemenangan meraka telah hilang. Mereka diilustrasikan dengan 


13 
Subhina — Sugitha 


keadaan yang tercabut kekuatannya ketika sedang melakukan aktivitas, 
yakni bahwa mereka sadar bahwa perbuatan mereka keliru, dan akhirnya 
mereka meyesali diri. Bahasa sering menggunakan istilah menggigit 
jari' untuk menggambarkan penyesalan. 


Syin (5) | | 

Syin adalah huruf mufradah (tunggal) yang sering digunakan sebagai 
huruf zd'idah (tambahan) setelah kaf muannatsah mukhathabah ketika 
bacaan wagf atau berhenti, menurut lughah Tamim, seperti halnya 
syin zd'idah dalam lughah Abu Bakar. Mereka berkata: IE, sebagai 
pengganti lafazh 441. 

Kadang kif muannatsah mukhdthabah tersebut, menurut lughah 
Tamim, dapat diganti oleh huruf syin, seperti oa dalam lafazh Bra 
atau diganti oleh ta”, lalu ditambah syin setelah huruf t&' tersebut, 
seperi asi dalam lafazh brt Lughah ini disebut kaskasyah Tamim. 


Syadz (41 | 

Syidz adalah lafazh-lafazh yang keluar dari ketentuan kaidah nahwu, 
sharaf, atau giyas, seperti lafazh 5&, di mana shighat-nya (isim tafdhil) 
secara giyasi yaitu yah Atau seperti lafazh Sya (isim makan) yang 
diambil dari kalimah fi'il &'4 — »&. Sebab shighat isim makin 
(menunjukkan tempat) menurut aturan kaidahnya harus sesuai 
ketentuan wazan mafalun (si). 

Syadz terbagi kepada tiga bagian, yaitu: 

1.  Mukhdlif giyas dina ist'mali, yaitu bertentangan menurut kaidah 


Gp Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


giyas, tetapi tetap digunakan, seperti kalimah 3241 dalam ayat 
Alguran sebagai berikut 44! ale 3s4l. Menurut ketentuan 
giyas, huruf 'illat (wawu) harus ditukarkan kepada alif menjadi 
kalimah 35:41. 

2. Mukhalif istimal dina giyiasi, yaitu bertentangan menurut 
penggunaannya, tetapi tidak bertentangan menurut ketentuan 
giyis, seperti ungkapan penyair: 

Ie LS II Sa eh) 
Kamu tidak dapat melihat seorang suami dan istri-istrinya yang 
seperti dia dan seperti istri-istrinya, kecuali orang yang pelit 
terhadap keluarganya. 
Menurut penggunaannya seharusnya memakai lafazh ik, atau Sate. 
Oleh karenanya, ungkapan kahu dan kahunna adalah syadz. 

3. Mukhalif giyds wa isti'mali, yaitu bertentangan menurut keten- 
tuan giyas dan penggunaannya, seperti ungkapan orang Arab: 


Jia ajal Ad Sardi. 


Menurut Kaidah giyds dan pemakaiannya harus dengan lafazh 
“Sl. Macam syddz ini ditolak. 


Syadz Nisbah (55 35) 

Dalam ihwal nisbah terdapat kalimah-kalimah yang bertentangan 
dengan kaidah-kaidah nahwu. Hal demikian disebut syawidz an- 
nasab yang sebatas dapat didengar langsung dari orang-orang Arab 
asli, tetapi keluar dari ketentuan giyis. Di antaranya ungkapan mereka 
dalam nisbah lafazh al-bashrah menjadi bishriyyan, lafazh marwa 
menjadi marwazi, atau ungkapan bagi orang yang besar pundaknya 
dan lebat bulunya disebut (35) dan (145. Di antara ucapan orang Arab 
dalam menisbahkan negara Thay menjadi “Gi, atau nisbah kelompok 
Xt (orang gunung, Baduy) menjadi eren sementara menurut ketentuan 
giyis-nya adalah 4s,5t dan tt. 


Syadz Nisbah — Syarath "“D 
Syahid Gat3) 


Sydhid adalah bentuk ungkapan argumentasi yang memperkuat 

kefasihan pembicaranya dalam menetapkan suatu kaidah. Sydhid 

(jama': syawdhid) kadang dinukil dari Alguran, hadis yang shahih 

sanad-nya, dan dari ungkapan beberapa kabilah Arab yang hidup di 

pulau Arabia (kabilah Oais, Ouraisy, Tamim, Asad, dan sebagian 
. kabilah Kinanah dan Thay). 


Di antara kitab kumpulan sydhid terlengkap adalah kamus yang 
disusun oleh Dr. Amil Badi' Ya'gub, dengan sebutan Al-Mu'jam Al- 
Mufasshal fi Syawahid Al-Lughah Al-'Arabiyyah, sebanyak 13 jilid. 


Syara'a (7:5) 

Lafazh syara'a terdiri dari dua bagian, yaitu: 

1. Fiil syurd', yaitu kalimah fi'il yang menunjukkan makna 
memulai. Dalam hal ini, ff'1l syurd' senantiasa ber-' amal me-rafa'- 
kan isim-nya dan me-nashab-kan khabar-nya, dengan syarat 
khabar tersebut berupa jumlah fi'liyyah (mudhar?) yang tidak 
dibarengi oleh an ( 3D. Sebab, antara ffi'il syur yang mengandung 
makna 'memulai' dengan an itu terjadi pertentangan waktu. 
Khabar ftil syuri? tersebut menunjukkan waktu sedang terjadi 

| (hal), sementara an untuk menunjukkan makna istigbal (akan), 


seperti yasill en Ja es (Guru itu mulai menjelaskan pelajaran). 

2. Ftilmadhitamm (sempurna) yang mengandung beberapa makna, 
di antaranya meminum air, dekat, memanjangkan, dan membuat 
peraturan. 


Syarath (£::) 
Syarath adalah menghubungkan suatu perkara kepada perkara lain 
yang disertai wujudnya Adit (perabot) syarath, di mana perkara kedua 
tersebut tidak akan nyata tanpa wujudnya perkara pertama itu, seperti 
@$ 455 4 (Jika kamu belajar maka kamu akan lulus ujian). 


, TA 
(2 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Perabot syarath terbagi kepada dua bagian, yaitu: 

1. Perabot yang men-jazm-kan dua ffi'il mudhari'. Perabot tersebut 
meliputi dua huruf, yaitu 4) dan ks, sedangkan sisanya termasuk 
kalimah isim, yaitu 35 es dag «Ha at eri lks ia, dan GS. 
Seluruhnya mabni, kecuali & ia merupakan isim mu'rab. 

2. Perabot yang tidak men-jazm-kan. Hal ini meliputi tujuh huruf, 
yaitu: 8) Yg dag) el «dan 15. 

Perabot syarath yang men-jazm-kan dua kalimah fiil mudhari' 
tersebut disebut fi'il syarath dan jawab syarath, seperti ayat Alguran 
AR Ala Pa da nP L3 (Dan sesuatu kebaikan yang yang kamu kerjakan, 
maka Allah mengetahuinya). Kalimah tafali adalah kalimah fi'il 
mudhari' yang dibaca jazm, karena menjadi fi'il syarath, sementara 
tanda jazm-nya adalah membuang niin. Dan kalimah ya'lamhu adalah 
fiil mudhari yang dibaca jazm dengan tanda sukin (mati), karena ia 
menjadi jawab syarath. 

Pada asalnya jawab syarath itu pantas menjadi syarath, tetapi kadang 

ada jawab syarath yang tidak pantas menjadi syarath. Maka dalam 

hal ini, jawab syarath wajib dibarengi huruf. fa' untuk mengikat pada 

syarath-nya. F@' ini disebut fa' jawab, karena ia berada pada jawab 

syarath atau disebut f@' rabith (pengikat), karena ja mengikat jawab 

pada syarath. Demikian wajib dibarengi @' jawab, jika jawab syarath: 

1. Jumlah ismiyyah, seperti ayat js aa G3 j8 Sem 53 (Dan 
jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha kuasa 
atas segala sesuatu). 


2. Fiil thalabi, seperti ayat: g sah dl 5 # I 3(Jika kamu sekalian 
cinta kepada Allah, maka ikutilah Aku). 

3. Fiiljamid, seperti ayat: 
Uta Ip Vas ES si Dad Kelag Ie Oia “tut 3 S4 Jikakamuanggap 
aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka 


mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku (kebun) yang 
lebih baik dari kebunmu). 


Syarath - Syibah KD 


4. Dibarengioleh manffiyah, seperti ayat A Ya situ ra) Ari S6 Jika 
kamu sekalian berpaling (dari peringatanku), maka aku tidak 
meminta upah sedikit pun darimu). 

5. Dibarengi oleh 5, seperti ayat J5: 4 A Gaia ak Il WB 
(Mereka berkata: jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah 
mencuri pula saudaranya sebelum itu). 

6. Dibarengi oleh 3 seperti ayat 3174 36 Pa Ha Islak L, (Dan apa saja 
kebajikan yang mereka kerjakan, maka mereka tidak akan 
dihalanginya (untuk menerima pahala)). 

7- Dibarengi oleh sin atau saufa tanfis, seperti ayat 
des Ia dl Saki Has Aa Fis 3 (Dan jika kamu sekalian khawatir 
menjadi miskin, maka Allah akan mencukupkan kepadamu dari 
karunia-Nya). 

Demikian ketentuan jawab syarath yang harus dibarengi fG' jawab. 

Dalam hal ini diungkapkan dalam kitab Kifayat Al-Ashhab sebagai 

berikut. 

sabi Ua dag MP sela KALA 

Jawab yang tidak pantas menjadi syarath adalah jumlah ismiyyah, 

thalabiyyah, fi'il jamid, dibarengi oleh ma, gad, lan, dan sin/saufa 

tanfis. 


Syibah 

Syibah adalah suatu “llat bangunan kalimah isim yang menyerupai 

huruf, seperti lafazh min (52), atau 'illat kalimah isim yang mencegah 

dari tanwin karena menyerupai ff'il, seperti halnya lafazh xx. 

Syibah mempunyai beberapa macam, di antaranya: 

1. Syibah istitsn@'i, yaitu penggunaan lafazh ts. dan 43, seperti 
ungkapan sebagai berikut Je ky AW LG atau contoh hadis 
Nabi #8 yang berbunyi 3 42 Gl 5 JA GS 34 gas UI (Aku adalah 
orang yang paling fasih mengucapkan dhid, melainkan bahwa aku 
dari golongan Ouraisy). 


“TG 
CN: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


2. Syibah isti'mdli, yaitu kalimah isim yang menggantikan kalimah 
fiil, dan tidak ada “imil yang masuk padanya sehingga dapat 
mempengaruhi keadaan kalimah, seperti lafazh &ts, sebagai 
pengganti kalimah 34 (jauh). 

3. Syibah iftigari, yaitu kalimah isim yang membutuhkan pada 
rangkaian jumlah, seperti halnya isim maushiil butuh pada shilah- 
nya, seperti ungkapan 4# d ae 1 DA (Aku suka orang yang 
ikhlas beramal). Jumlah yakhlushu fi “amalihi adalah shilah 
maushiil-nya kalimah alladzi. Ia tidak mungkin ada tanpa shilah- 
nya, karena tidak akan sempurna makna tanpa shilah. 

4. Syibah ihmdli, yaitu kalimah isim yang tidak ber-'amal (ihmal) 
pada jumlah sesudahnya, serta tidak dapat diamalkan selamanya, 
seperti surat-surat pembuka dalam Alguran (maf@tihussuwar). 

5. Syibah fi'il, yaitu kalimah isim yang menyerupai kalimah ftil, 
karena ia dapat ber-'amal seperti halnya ff'il, serta menunjukkan 
makna hadats (perbuatan, kata kerja) seperti Jedl sj Ju Aga 
(Murid yang giat belajar itu pembawa bendera kesungguhan). 
Kalimah isim di sini dapat berupa musytag, seperti mashdar, isim 
J@'il, isim mafil, isim mubdlaghah, sifat musyabahah, dan isim 
tafdhil. 


Shad 


Shabrun Jamil (J:z 35) 


Dalam Alguran Surah Ytisuf ayat 18 terdapat rangkaian kalimat sebagai 
berikut: Jut jas Wil SUS KI Elya ik JB (Ya'gub berkata: Sebenarnya 
dirimu sendiri yang memandang baik perbuatan itu. Maka kesabaran 
yang baik itulah kesabaranku). 


Adapun kedudukan irab-nya ada beberapa versi, di antaranya: lafazh 
shabrun menjadi mubtad@', sementara lafazh jamilun sebagai sifat 
dari Shabrun. Khabar-nya dibuang dengan perkiraan: jzt “us Sate (Aku 
masih memiliki kesabaran yang baik). Mubtad@' boleh isim nakirah, 
karena ia disifati. 

Menurut versi lain, lafazh shabrun kedudukannya sebagai khabar dari 
mubtad@' yang dibuang dengan perkiraan: Juta» «gx» (Kesabaranku 
adalah kesabaran yang indah). 


Shadar Kalim GS 2) 


Shadar kalam dalam ilmu nahwu adalah kekhususan kalimah isim, 
Jill, atau huruf yang berada di awal kalam (pembicaraan) seperti 
ungkapan “s lia (ini Samir), atau seperti Yaa 25 5$ (keadaan cuaca 
itu indah). Di antara kalimah yang haknya menjadi permulaan kalam 
oleh dirinya adalah isim istifhim, isim syarath, dhamir sya'n, dan 
kalimah yang dibarengi oleh lam ibtida'. 


tp 


TG 
(R:: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Shadada G12) 
Kalimah shadada mengandung makna 'dekat' atau “di hadapan'. Ia 
merupakan bentuk zharaf makian (tempat) yang dibaca nashab seperti 
Ia 3510 HH (rumahku di hadapan/dekat rumahmu). Kalimah shadada 
tersebut dibaca nashab yang ber-ta'allug kepada khabar-mubtadA'. 
Shah dan Shahin (42: 15) | 
Dua kalimah shah 4,5) dan shahin (42) merupakan isim ff'ilamr yang 
mengandung makna uskut (diamlah). Ia digunakan untuk suatu 
larangan. Kalimah shah mabni sukin yang nyata, sedangkan tanwin 
pada kalimah shahin adalah tanwin tankir. Kedua kalimah itu tatap 
keadaannya dalam semua bentuk perintah, baik untuk mufrad, 
tatsniyah, jama', mudzakkar ataupun mua'annats-nya. Untuk itu, fa'il 
kedua kalimah tersebut diperkirakan sesuai dengan bentuk dhamir 
mukhithab: anta, anti, antumd, antum, dan antunna. 
Jika Anda katakan kepada teman Anda: 13 (dengan harakat sukiin), 
maka itu berarti Anda menuntut teman Anda agar diam dari pem- 
| bicaraan tertentu. Sementara jika Anda ucapkan shahin, maka Anda 
| menuntut teman Anda agar diam dari pembicaraan apa pun. 


Shahi ( Fang) 

' Lafazh shahi merupakan bentuk mundda murakham (membuang 
huruf akhir nida/panggilan), mabni dhammah yang diperkirakan 
kepada ya' yang dibuang. Sebab, asal kalimah shdhi adalah Gro 5 
(wahai sahabatku), mahall nashab sebagai maful bih dari fi'il nida” 
yang dibuang, seperti ungkapan penyair: 


: Ia Do ado 9 S3 Ia Pre 
Wahai sahabatku, bersiap-siaplah dan kamu harus senantiasa 
mengingat kematian. Sebab, melupakannya berarti suatu kesesatan 


yang nyata. 


ra 
Shadada — Shara 


Shahih (2) 


Kalimah fi'il menurut sisi kuat dan lemahnya huruf terbagi kepada 


dua bagian, yaitu shahih dan mur'tal. 


Adapun shahih adalah kalimah isim atau ff'il yang semua huruf asalnya 
terbebas dari huruf “llat, seperti ce. 


Shahih tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu sdalim, mahmiz, dan 
mudha'af. 


1. 


Salim adalah kalimah ff'il yang semua huruf asalnya bukan dari 
huruf 'illat, hamzah, dan mudhd@r'af, seperti BS cah atau ke. 


Mahmiiz adalah kalimah ft'il yang salah satu huruf asalnya dari 
hamzah. Dalam hal ini, mahmiiz terbagi kepada mahmiz fa', 
seperti isis mahmiiz ain seperti jl. dan mahmiz Iim seperti ts. 
Mudharaf adalah kalimah fi'il yang salah satu huruf asalnya dari 
jenis huruf yang sama serta diulang-ulang tanpa tambahan. Ia 
dapat berbentuk mudha@'af tsulatsiy seperti 3s dan mudhd'af 
rubd'y seperti di Apabila huruf tersebut diulang-ulang sebagai 
tambahan (z@'idah) seperti as, maka ia bukan fi'il mudha'af. 


Shara (5) 


' Lafazh shara mempunyai dua macam, yaitu: 


1. 


Fil madhi ndgish yang mengandung makna tahawuwul, yaitu 
perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lain. Untuk itu, lafazh 
shara ini ber-'amal me-rafa'-kan isim dan me-nashab-kan khabar- 
nya, dengan syarat khabar-nya bukan jumlah fi'liyyah (ftil 
midhi), seperti ungkapan penyair Mutanabbi: 

pedih pal Ie Ea MP te M3 Jl Uh 
Ketika cinta manusia itu sudah menjadi suatu penipuan, maka 
kamu balas dengan senyuman atas senyuman lain. 
Fril tamm (sempurna), bila mengandung makna 'beralih', seperti 
ungkapan 3338 J| Sell cxls (Khilafah itu berpindah kepada Harun 
Ar-Rasyid), dan makna “kembali', seperti ayat 2 Ted dl Ni 
(Ketahuilah, semua perkara akan kembali kepada Allah). 


KA 
(Y:2 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Sharaf (S3) 


Sharaf adalah ilmu yang membahas tentang bangunan-bangunan 
kalimah Arab dan hal ihwalnya dari mulai huruf asli, tambahan, shahih 
dan “llat, serta perubahan yang terjadi karena adanya peralihan dalam 
makna seperti mengalihkan mashdar kepada shighah midhi, mudhiri, 
isim fa'il, isim mafl, nisbah atau tashghir. Dengan ilmu sharaf, kita 
dapat mengetahui bangunan kalimah sebelum tersusun dalam 
rangkaian jumlah dan tarkib (frase). Jadi objek pembahasan sharaf 
adalah isim-isim mu'rab (mutamakkin) dan fi'il-fi'il yang dapat di- 
tashrif (mutasharri)). 

Sharaf termasuk ilmu bahasa Arab yang paling penting. Sebab, ia 
menjadi standar dalam menetapkan ketentuan shighat-shighat kalimah, 
dapat mengetahui sejumlah bentuk kalimah giyisi, sami'i, dan syadz 


(cacat) serta hal ihwal yang terjadi dalam ilal, idghim, ibdal, dan 
pokok-pokok kalimah yang wajib diketahui oleh setiap sastrawan dan 
ilmuwan, agar mereka tidak salah dalam berbicara dan menulis yang 
sesuai dengan ketentuan kaidah bahasa Arab. 


Shifah Musyabbahah (45: &.-) 


Shifah musyabbahah adalah isim musytag yang menunjukkan tetapnya 
sifat pada empunya, seperti kalimah 'x- dalam ungkapan al daa 35 
(Zaid itu orang yang tampan wajahnya). 

Shifah musyabbahah secara giyisi itu terdiri dari tiga bagian yaitu: 

1. Bentuk asal, yaitu shifah musyabbahah yang dibentuk shighah 
dari fi'il tsulitsiy lazim serta mutasharrif, untuk menunjukkan 
tetapnya shifah pada empunya. 

2. Mulhag pada bentuk asal tanpa ta'wil, yaitu musytag yang 
mengikuti wazan khusus pada isim f@'il atau isim maf'l, tanpa 
menunjukkan dilalah maknanya kepada makna baru dan kepada 
empunya, tetapi ia menunjukkan dengan bentuk indikasi bahwa 
maknanya masih tetap umum pada lazimnya. 


3. JGmid yang di-tawil dengan musytag, yaitu isim jamid yang 
menunjukkan dilalah makna shifah musyabbahah serta menerima 


xg 
Sharaf — Shifah 


tawil dengan musytag, seperti isl 535 X5 (Zaid itu Firaunnya 
azab). Kalimah Firaun merupakan sifat yang di-tawil dengan 
kalimah  x$ (orang yang sombong). 


Tambahan: 


Perbedaan antara shifah musyabbahah dengan isim f@'il, di antaranya: 


1. 


Shifah musyabbahah menunjukkan shifah yang tetap, sementara 
isim f@'il merupakan shifah yang baru dan berubah-ubah 
(mutajaddid), seperti kalimah &5 3g. Kalimah karimun 
menunjukkan shifah mulia pada zaid dengan menggunakan 
bangunan yang tetap yang berhubungan langsung pada saat 
pemberitaan (ikhbar), sementara kalimah Dp menunjukkan 
bahwa Zaid di-shifati mulia dalam kondisi salah satu di antara tiga 
waktu (lampau, sedang, dan akan). 

Shifah musyabbahah dibentuk dari Shighah ft'il lazim saja, 
sekalipun ia kadang dibentuk dari muta'addi secara samdiii, 
seperti kalimah & $ dari ff'il S. Adapun isim f@'il itu dibentuk 
dari fi'il lazim sekaligus muta'addi. 

Isim fa@'il berlaku pada ketentuan kaidah fi'il mudhari' dalam 
sejumlah harakat dan sukunnya, sementara shifah musyabbahah 
“kadang” berjalan seperti fi'il mudhari dalam sejumlah harakat 
dan sukiin-nya seperti ungkapan sid jak. 


Shifah (&.-) 
Shifah dalam ilmu nahwu disebut juga na'at, yaitu kalimah yang 
mengikuti kepada kalimah yang diikutinya, baik dalam hal rafa', 
nashab, jarr, ma'rifah, maupun nakirah-nya, seperti data 35 e6 (Zaid 
yang berakal itu telah berdiri). 


Shifah atau na'at terbagi kepada dua bagian, yaitu: 


1. 


Shifah hagigi, yaitu shifah yang ber-'amal me-rafa'-kan kepada 
isim dhamir —diSimpan— yang kembali kepada kalimah yang di- 
shifati-nya (man'Ot) seperti ungkapan 'sll 15 s4 (Zaid yang berakal 
itu telah datang). Jadi kalimah el-Ggilu tersebut me-rafa'-kan 


“TG 
(12: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


kepada isim dhamir dengan perkiraaan dhamir huwa (32) yang 
kembali kepada kalimah zaidun. Shifah hagigi harus mengikuti 
kalimah yang di-shifati-nya pada empat (dari sepuluh) hal, yaitu 
segi irab (rafa', nashab, dan jarr), mufrad atau temannya 
(tatsniyah dan jama), mudzakkar atau mua'nnats, dan terakhir 
dalam segi ma'rifah atau nakirah-nya. 

2. Shifah sababi, yaitu shifah yang me-rafa'-kan kepada isim zhdhir 
yang di-idhdfat-kan kepada sebab, yaitu dhamir yang di-shifati 
seperti Fi « KI Je3l 3 (Laki-laki yang bapaknya mulia itu telah 
datang). 

Dalam shifah sababi ini, shifah harus mengikuti kalimah yang di- 
shifati-nya dalam sepuluh hal, yaitu segi irab (rafa', nashab, dan 
jarr): mufrad, tatsniyah, jama', mudzakkar, mu'annats, ma'rifah, 
dan nakirah-nya. 

Maksudnya, perkara yang sepuluh tersebut tidak kumpul semua 
dalam satu keadaan. Misalnya, satu isim itu tidak menjadi irih 
rafa', nashab, dan jarr dalam satu keadaan sekaligus. Tetapi, ia 
dapat kumpul pada satu keadaan sekaligus dalam empat hal: 
pertama, salah satu irdb rafa', nashab, ataujarr. Kedua, salah satu 
segi mufrad, tatsniyah atau jama'. Ketiga, salah satu segi mudzakkar 
atau mu'annats. Dan keempat, salah satu segi ma'rifah atau nakirah. 


Syaikh Imrithi menjelaskan dengan rinci dalam Nazham-nya: 

BNN aa aa at and ole baal 
Na'at itu adakalanya me-rafa'-kan isim dhamir yang kembali 
kepada kalimah yang diikutinya, atau me-rafa”-kan kepada isim 
zhdhir. 


Bie sea MA 33 
Bagian yang pertama dari kedua bagian itu, ikutkanlah kalimah 
yang diikutinya pada empat keadaan di antara sepuluh. 
slasi Pome jin Ie 8 oi be meb 


Pada salah satu di antara segi irab, baik dalam rafa', jarr atau 


nashab-nya. 


la 
Shifah - Shighah Mubalaghah 4143) 


AS Hip Ay AP AS AAN sa US 
Demikian pula dalam hal mufrad, mudzakkar, dan sebaliknya, 
juga dalam hal ma'rifah dan nakirah-nya. 


Shighah Mubalaghah (gi 210) 
Shighah mubalaghah adalah bentuk kalimah-kalimah yang menunjuk- 
kan pada ketentuan isim f@'il yang disertai tambahan makna tertentu. 
Pada hakikatnya, kalimah-kalimah itu berbentuk isim f@'il yang 
dialihkan kepada shighah mubalaghah dengan maksud penekanan 
makna 'lebih' atau “banyak. Isim f@'il kalimah sk, berarti “orang yang 
berilmu', kemudian ia dijadikan shighah mubalaghah menjadi 44x, 
yakni “orang yang banyak ilmunya”. 
Wazan-wazan shighah mubalaghah secara giyisi itu ada lima, yaitu: 
JS seperti Tan (yang banyak berenang/perenang) 
Jk seperti jLzi, (yang banyak kebajikan, yang dermawan) 
do seperti 232 (yang banyak memukul/ tukang pukul) 
“as seperti fe (yang Maha Tahu) 
Us seperti jis (yang sangat berhati-hati/waspada) 
Adapun shighah mubalaghah samf'i itu di antaranya: 
“kp seperti £ &., (yang banyak diam) 
Yak seperti jaw (yang sangat keras/kuat) 
fis seperti Lk (yang banyak ilmu) 
Jw seperti YS (yang amat besar/pembesar) 
dseh seperti &3jb (yang sangat tegas memisahkan antara yang hak dan 
yang batil) 
Shighah-shighah mubalaghah giyisi tersebut mempunyai beberapa 
ketentuan hukum, di antaranya: 


1. Ia dibentuk shighah dari ff'il tsulatsiy mutasharrif serta muta'addi, 
selain shighah "j5. Sebab, ia dibentuk dari shighah fi'il tsulatsiy 
lazim dan muta'addi seperti ayat Alguran: 


TG 
C1: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


s KN ya rb pa Ata JP oa SY S5 Y, (Janganlah kamu 
mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang 
banyak mencela, yang ke sana ke mari mengumbar fitnah, yang 
sangat enggan berbuat baik, yang sangat melampaui batas lagi 
banyak dosa). 


2. Wazan-wazan tersebut tidak berlaku menurut ketentuan harakat 
dan sukiin mudhiri-nya. 


3. Di samping dua ketentuan hukum tersebut di atas, wazan-wazan 
tersebut juga mengikuti semua ketentuan isim f@'il dari sisi tidak 
memakai alif Iam atau memakai alif lam. 


Shighah Muntahal Jumi' (3581 #4 0) 
Shighah muntahal jumii' adalah setiap jama' taksir, di mana setelah 
alif taksir-nya terdapat dua huruf, atau terdapat tiga huruf yang di 
tengahnya sukiin (mati), seperti #55 atau “xts. 
.Shighah-shighah muntahal jumi berjumlah 19 wazan, yaitu: 
“WS seperti #53 jamak dari #45» (dirham) | 
Jaka seperti 23 jamak dari 545 (dinar) 
Test seperti tt jamak dari st Gari-jari tangan) 
si seperti ae jamak dari #5! (berkas lembaran kertas) 
dels seperti ye: jamak dari 4 £ (percobaan) 
Ist seperti eta jamak dari daa (tasbih) 
“etis seperti Jelas jamak dari Jewua (masjid) 
Iislis seperti #elas jamak dari Tas (lampu) 
“elg seperti i,l4 jamak dari Aza (memuji) 
(ks seperti & jamak dari Ha (mata air) 
Jels seperti TE jamak dari &$$ (bintang) 
tara seperti Yelse jamak dari Hb (penggilingan tepung) 
Selo seperti 4/42 jamak dari 42 (tukang menukar uang) 


Shigah Muntahal Jumi' — Shighah Sharfiyyah 


kek seperti et jamak dari “3 23 (kegelapan, gelap) 

(pw seperti ge jamak dari Tae (lembaran, halaman buku) 

Jb seperti ge jamak dari s1sze (gurun) 

dk seperti 3l2 jamak dari tg (tulang selangka) 

JW seperti X4 jamak dari 3 Ka (yang mabuk) 

dis seperti 1S jamak dari $&- & (kursi) 

Shighah muntahal jumif' itu ternasuk isim ghair munsharif (tercegah 
dari tanwin). 


Shighah Sharfiyyah (15.0 1x0) 
Shighah sharfiyyah adalah bentuk wazan-wazan kalimah dan hal 
ihwalnya yang terbentuk dari susunan sejumlah huruf dan harakatnya. 
Shighah sharfiyyah terdiri dari beberapa bentuk wazan, di antaranya 
wazan H4 seperti Yise: Wazan IK seperti (5 dan wazan-wazan 
lainnya. 


Dhad 


Dhamir (4) | 
Dhamir adalah kata ganti nama yang menunjukkan untuk k mutakaltim, 
mukhithab, atau ghaib. | 
Dhamir secara umum terbagi pada dua bagian, yaitu pertama, dhamir 
bariz, yaitu dhamir yang mempunyai bentuk nyata dalam ucapan dan 
tulisan. Kedua, dhamir mustatir, yaitu dhamir yang tidak mempunyai 
bentuk yang nyata dalam ucapan dan tulisan. 

Dhamir bariz, dari segi bersambungnya pada sejumlah kalimah atau 
tidak bersambung, terbagi kepada dua bagian, yaitu: 
1. Muttashil (bersambung kepada kalimah) yang terdiri dari tiga 
bagian yaitu: 
a. Dhamir rafa' muttashil, ia tidak bersambung kecuali pada 
sejumlah fi'il. Jumlah seluruhnya sepuluh dhamir yaitu: 
» deli 3 BN AA Pb sb ba 
b. Dhamir nashab muttashil, ia bersambung pada sejumlah 
kalimah ffil dan isim ffil. Jumlah seluruhnya 12 dhamir, yaitu 
SEIIEI dh dp dpan Ih 
c.  Dhamirjarr muttashil, ia bersambung pada sejumlah kalimah 
isim yaitu «6 3 € & Se da dd pdan ih. 


TA 
(Y:2 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


2. Munfashil (tidak bersambung kepada kalimah) yang terdiri dari 
dua bagian, yaitu: 
a. Dhamir rafa' munfashil. Jumlah seluruhnya 12 dhamir, yaitu 
Bert aa eh ap ag PB gpdan :£. 
b. Dhamir nashab munfashil. Jumlah seluruhnya 12 dhamir, 
yaitu: 224 Ah 64 2 IYA PI AA Ja dang 
Adapun dhamir mustatir (disimpan) itu terbagi pada dua bagian, yaitu: 
1. Wajib disimpan, yaitu menyimpan dhamir ketika tidak mungkin 
meletakkan kalimah isim zh&hir atau dhamir b&riz pada tempat- 
nya. Dhamir yang wajib disimpan tersebut pada: 
a. Fi'il mudhari' yang diawali oleh hamzah mutakallim seperti 
CS Fail kalimah aktubu berupa dhamir yang wajib disimpan, 
dengan perkiraan: t. 


b. Fiilmudhari yang diawali oleh niin mutakallim seperti - &- 

c. Isim fi'il mudhari' seperti kalimah Gt Fril kalimah tersebut 
berupa dhamir yang wajib disimpan dengan perkiraan: Etatau 
&£4 sesuai alur pembicaraan. 

d. Fiilamruntuk mufrad mudzakkar seperti «51. F@'il kalimah 
uktub berupa dhamir yang wajib disimpan dengan perkiraan: 
C3: 

e. Fiil mudhari' yang diawali oleh ta?” mukhithab mufrad 
mudzakkar (maskulin) seperti 6 A. 

f. Isim f'ilamr seperti x0. 

g. Mashdar sebagai pengganti dari fi'il amr seperti Sitadal LSI 
(Karena kamu memuliakan kepada tamu). Fail kalimah 
ikraman berupa dhamir yang wajib disimpan dengan 
perkiraan: &4. 

h. Fiilistitsnd', seperti X5 Lc L KAN Ia e (Para mahasiswa telah 


lulus ujian kecuali Zaid). F@'il istitsn@' kalimah “ada berupa 


dhamir yang wajib disimpan dengan perkiraan: za. 


” 
Dhamir — Dhamir Sya'n 


i. Pada kalimah & dan gap jika f@'il-nya berupa dhamir yang 
dijelaskan oleh tamyiz seperti ungkapan 3nd! Na 3 (sebaik- 
baik amalan itu jihad. 

2. Boleh disimpan. Dhamir ini menunjukkan untuk ghdib pada 
beberapa tempat sebagai berikut: 

a. Setiap fi'il yang disandarkan kepada ghdib atau ghaibah, 
seperti e& 4 1& IN (Pelajar putra itu telah/sedang menulis). 
F@'il pada kedua kalimah ffi'il tersebut berupa dhamir yang 
boleh disimpan, dengan perkiraan: z4. 

b. Shifah-shifah murni (mahdhah) dari makna ke-isim-annya, 
yaitu isim f@'il, shighah mubalaghah, isim maful, dan shifah 
musyabbahah, seperti &tb3 4 if 4843 AI It Bl X5 
(Zaid adalah orang yang teguh hati, yang paling dahulu pada 
kebaikan, yang dimuliakan manusia dan yang baik budi 
pekertinya). 


Dhamir Syam (514! 4) 

Dhamir atau kata ganti ini biasanya berbentuk tunggal maskulin 
(mufrad mudzakkar), yakni dhamir hu yang terletak setelah kata inna 
(SD. Bentuk yang lebih jelas dan paling sering digunakan adalah lafazh 
innahu (&). Dalam penerjemahan, kalimah tersebut kadang tidak perlu 
diterjemahkan. Sebab apabila penerjemah berusaha mencari makna 
dhamir tersebut, tentu tidak akan menemukannya. Namun adakalanya 
penerjemah mengucapkannya dengan “bahwasanya”, yang asalnya 
menjadi mubtadf@' seperti ayat Ist 4! 3 J5 (Katakanlah, Dia-lah Allah 
yang Maha Esa), atau seperti: 

GAERNI SI la #3 pik (SIA Li Alae2NI ST AI Je IS OILENI pt 
(Seluruh bukti menunjukkan, bahwasanya tidak mungkin menjawab 
tantangan ini tanpa melakukan rekontruksi pemikiran kemasyarakatan). 
Kadang dhamir sya'n itu datang secara tersembunyi seperti IG 2 Sisi! 38. 
Uraiannya: kalimah kana di sini adalah fi'il madhi ndgish, sementara 
isim-nya berupa dhamir sya'n yang dibuang. Kalimah al-hakimu 


SG 
CRD:2 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


menjadi mubtad@', sedangkan kalimah dilun menjadi khabar-nya. 
Jumlah kalimah al-hakimu “idilun mahall (kedudukan) nashab, 
sebagai khabar kana. 


Dhabith (25) 
Dhobith menurut bahasa adalah hapal, sedangkan menurut istilah 
nahwu adalah sesuatu yang menghimpun berbagai cabang menjadi satu 
bab dalam bidang kajian nahwu. Kebanyakan ulama nahwu tidak 
membedakan antara dhdbith dan g@d'idah. Sebab, gd'idah juga 
menghimpun berbagai cabang yang beragam. 


Dhammah (4) 

Dhammah menurut bahasa adalah mengumpulkan, sedangkan 
menurut istilah nahwu adalah salah satu “alamat (tanda) mabni yang 
empat (fathah, dhammah, kasrah, dan sukiin) yang masuk pada 
kalimah isim dalam keadaan rab rafa', seperti Sta 1:2 (Kami adalah 
mahasiswa): atau masuk pada sebagian dhamir seperti 35 zharaf 
seperti &:2: huruf seperti j1, atau pada fi'il madhi ketika bertemu 
dengan wiwu jama' mudzakkar seperti hy. Dhammah menurut 
Imam Khalil, sebatas masuk pada akhir kalimah yang tidak dibaca 
tanwin seperti » &. 


Dharirah (5:35) 

Dharirah menurut istilah ilmu nahwu adalah kebolehan-kebolehan 
yang berkenaan dengan syair. Maksudnya, kondisi-kondisi yang mem- 
bolehkan bagi seorang penyair untuk keluar dari ketentuan sebagian 
kaidah sharaf atau nahwu, dalam rangka memudahkan penerapan 
wazan dan gGfiyah, atau demi estetika bahasa, seperti dhariirah 
mematikan lam kalimah fa'al dalam ungkapan penyair besar Ibnu Al- 
Wardi: 


JB JB BL ja BBI Ak Ala ping JLIAN ae 
Jauhilah raja dan hati-hatilah terhadap kekerasannya. Janganlah 


Anda menentang terhadap raja yang bila berkata: kerjakan! 


Iha' 


 Thafiga (35) 
Kalimah thafiga terdiri dari dua bagian, yaitu: 


1. 


Fiilsyurir, yaitu kalimah ffil yang menunjukkan makna memulai'. 
Untuk itu, kalimah thafiga senantiasa ber-'amal me-rafa-kan isim 
dan me-nashab-kan khabar-nya, dengan syarat khabar tersebut 
harus dalam bentuk jumlah ffliyyah (mudhdri) serta tidak diikuti 
oleh an ( 9) seperti fi X5 Sib (Zaid mulai berdoa). 

Khabar kalimah thafiga tidak boleh dibarengi oleh an, karena 
maksud dari fi'il tersebut menunjukkan keadaan hal (sedang 
terjadi), sementara an menunjukkan untuk makna istigbdi cakan). 
Oleh karenanya, jika khabar-nya dibarengi oleh an, maka akan 
terjadi perlawanan makna. Adapun ayat Alguran: us Gal di mana 
kalimah mashan berbentuk mufrad (bukan jumlah dan syibah 
Jumlah), maka pada hakikatnya khabar-nya itu dibuang dengan 
ditunjukkan langsung oleh mashdar-nya: mashan. Jadi perkiraan 
tafsir ayat tersebut di atas sebagai berikut: 


3, GS bun ai Galas (Lalu ia benar-benar mulai memotong 
kaki dan leher kuda itu). 

Fril lazim yang mengandung makna « zab (memperoleh/berhasil), 
seperti Fa 15 Gb (Zaid berhasil lulus ujian). 


ap 


Pp Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Thalab (- j5) 

Thalab adalah menuntut suatu perkara yang tidak diperoleh hasilnya 

pada saat tuntutan itu terjadi. Thalab terbagi kepada dua bagian, yaitu: 

1. Thalab murni, yaitu lafazh-nya menunjukkan pada makna tun- 
tutan secara jelas. Thalab murni ini mencakup perintah, larangan 
dan permohonan (doa). 

2. Thalab tidak murni, yaitu tuntutan yang mengandung pemahaman 
dari sela-sela pembicaraan. Thalab tidak murni ini mencakup 
istiffham (pertanyaan), anjuran, sindiran, ancaman, dan harapan. 


Thalama (jp) 
Kalimah thdalama merupakan bentuk rangkaian kalimah yang terdiri 
dari fi'il madhi thala (JL) yang mengandung makna 'sepanjang/lama', 
dan md kaffah z@'idah (tambahan) yang tidak ber-'amal serta tidak 
membutuhkan f@'il. Untuk itu, md tersebut sebagai pengganti dari 
f@il-nya seperti izub 1233 Ip &:2 IJlk (Lama aku membahas tentang 
istri yang ideal). 


Thibag (3-5) 

ThibGg adalah keadaan dua kalimah yang berlawanan maknanya, baik 
keduanya itu kalimah isim, fil atau huruf seperti kalimah 1 dengan 
3g), atau Ki dengan tzle. Thibag mempunyai dua bentuk, yaitu thibag 
ijab dan thibag salab. Adapun thibag ijab adalah bentuk kalimah, di 
mana dua kalimah yang berlawanan maknanya itu tidak berlainan dari 
segi nafi dan itsbat, seperti ayat 1x5 :4 KE $U3 #43 Dua kalimah 
thibag dari ayat tersebut adalah 45 dan 4x. 

Sementara thibdg salab adalah bentuk kalimah, dimana dua kalimah 


yang berlawanan maknanya itu karena berlainan antara itsbit dan 


nafi seperti ayat Alguran: 348, P sig Y5. 


Di antara jenis thibag itu adalah mugabalah, yaitu mendatangkan dua 
makna atau lebih, kemudian didatangkan perbandingannya dengan 


Thalab — Thurran KD 


susunan yang teratur, seperti ayat Alguran: 4 14, Yi (Ss.5 (Maka 
hendaklah mereka sedikit tertawa dan banyak menangis). 


Thiba (33) 

Lafazh thiiba merupakan kalimah yang selalu berada di awal 
pembicaraan yang mengandung makna surga atau kebahagiaan. Thiiba 
diambil dari kalimah ath-thayyibah, karena asalnya adalah Lala, 
kemudian huruf ya' diganti oleh waiwu, karena y@' berharakat mati, 
sementara huruf sebelumnya dibaca dhammah. 

Sebagaimana tersebut di atas, thiiba merupkan kalimah yang berada 
di awal kalam (mubtad@), sementara khabar-nya selalu berkaitan 
dengan hurufjarr, seperti aa de Gb (Berbahagialah bagi orang yang 
berbuat kebaikan). 


Thurran (5) 


Kalimah thurran mengandung makna “seluruhnya”, seperti Y£ aah sk 
(Kaum itu telah datang seluruhnya). Kalimah thurran kedudukannya 
sebagai hdl yang dibaca nashab dengan tanda fathah. Atau seperti 
ungkapan penyair Ibnu Rumi: 


Sada Cakung Yo eG MP AN Gas Bj JA esa 
Mudah diucapkan, bahwa ia sesungguhnya perkara paling baik 
seluruhnya, tetapi sulit mencari batasannya. 


Zha' 


Zhalla (J5) 
Lafazh zhalla terdiri dari dua basa yaitu: 


1. 


5, 


Fiil madhi ndgish yang selalu ber-'amal me-rafa'-kan mubtada 
sebagai isim zhalla dan me-nashab-kan khabar-nya. Makna zhalla 
menggambarkan bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada siang 
hari, seperti » jg Jb 25k 3 YS (Umar belajar sepanjang harinya), 
dan ia berfungsi sebagai makna shairirah (menjadi), seperti ayat 
Alguran 5:4 4 Jo (Mukanya menjadi hitam). Atau seperti ayat 
lain: jins G xgtet &1E5 (Maka leher-leher mereka menjadi tunduk 
kepadanya). 

Fril tamm yang mengandung makna 'tetap', seperti s1 Jk Angan 
tetap sepoi-sepoi). 


Lafazh zhalla bila bersamaan dengan dhamir rafa'berharakat, maka ia 
kadang dapat dibaca sebagai berikut: £jg £lp dan Ek, seperti 
ungkapan ba besar Umar bin Abi Rabi'ah: 


Kaku & th pi SA Ka CL 


Pada suatu hari aku berdiri di dalamnya. Aku bertanya kepada 


penghuni rumah itu, apakah padanya terdapat kabar berita. 


3. 


Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Zhanna (3) 


Lafazh zhanna terdiri dari dua bagian, yaitu: 


1. 


Fiil guliib, yaitu kalimah f'il yang menunjukkan makna rujhan 
(dugaan). Untuk itu, zhanna tersebut selalu ber- “amal me-nashab- 
kan kepada dua maful yang asalnya mubtada' dan khabar, seperti 
bot LE £&&5 (Aku telah menduga Khalid lulus ujian). 

Perlu diketahui, bahwa lafazh zhanna yang ber-'amal me-nashab- 
kan maful tersebut tidak pada fi'il madhi-nya saja, tetapi dapat 
di-tashrif juga kepada fi'il mudhar?, isim f@'il, mashdar, dan isim 
lainnya, seperti (56 Yu 4st (Aku menduga Khalil berdiri). 
Tambahan: 

Kadang kalimah gala (36) menyimpan makna zhanna fi'iil rujhan 
(dugaan) yang ber-'amal me-nashab-kan kepada dua mafiil, 
seperti halnya zhanna. Namun, dalam hal ini para pakar nahwu 
berbeda pendapat, yang terbagi kepada dua mazhab. Pertama, 
mazhab umum orang Arab (pakar nahwu) berpendapat, bahwa 
lafazh gila itu tidak berlaku seperti halnya lafazh zhanna 
melainkan harus memenuhi empat syarat, yaitu: (1) harus ber- 
bentuk ft'il mudhari'”, (2) ftil mudhari yang didahului oleh isim 
istifham, (3) tidak boleh dipisah antara fi'il mudhari' dan istifhim 
tersebut kecuali oleh zharaf, jarr majrir atau mamialftil (4 fil 
mudhiri' untuk mukhithab, seperti ungkapan penyair: 


Lea Tua d sk B kala yaah 33 Ea 
Kapan kamu menduga unta-unta muda yang kuat berjalan 
membawa Ibu Yasim dan Pak Gasim. 


Kedua, mazhab Sulaim. Mereka berpendapat bahwa lafazh gdla 
itu berlaku seperti halnya lafazh zhanna dalam me-nashab-kan 
dua maful secara mutlak, baik ia menggunakan fi'il mudhdri'atau 
tidak sama sekali, seperti Hits 5 js (dugalah orang ini yang 
menyayangi). Dalam hal ini Imam Ibnu Malik berkata: 


Kdi GUS Adaa @ EL SU ah 


Zhanna — Zharaf 2 


Lafazh al-gaul (gala) diberlakukan seperti halnya zhanna secara 
mutlak menurut mazhab Sulaim, seperti ungkapan: dugalah 
orang ini yang menyayangi. 

2. Fi'il yang mengandung makna ittiham (menuduh, mencurigai), 
maka ia ber-'amal me-nashab-kan pada satu maful bih, seperti 
WE (2281 56 (Hakim telah menuduh Khalid). Atau seperti ayat 
Alguran sebagai berikut: jul, Al de 38 4, (Dan dia (Muhammad 
8) bukanlah seorang yang mencurigai kepada alam ghaib). 
Sementara gird'at Hafsh membaca: gt, yang berarti bakhil 
(kikir). 


Zharaf (3:5) 
Zharaf menurut bahasa adalah wadah, sedangkan menurut istilah 
nahwu adalah isim yang dibaca nashab dengan memperkirakan makna 
& (pada/di dalam) untuk menjelaskan waktu atau tempat, seperti 
lafazh pdl (pada hari ini), FN (pada malam hari), es (pada waktu 
subuh): Lu (pada waktu sore), su (di depan), « « (di bawah), dan lafazh 
zharaflainnya. 
Maka isim-sim yang tidak menyimpan makna fi (pada/di dalam) itu 
seperti halnya isim-isim lainnya, seperti menjadikan isim zaman 
(keadaan waktu) dan isim makan (keadaan tempat) sebagai mubtada' 

atau khabar, seperti #s (3 kal ts (Hari Jumat adalah hari yang 

diberkahi). Atau seperti 43 AG (Rumah itu milik Zaid), maka kedua 

contoh tersebut di atas tidak disebut zharaf. 

Zharaf terbagi kepada dua bagian, yaitu: 

1. Zharaf zaman, yaitu isim zamin (waktu) yang dibaca nashab 
dengan memperkirakan makna fi (pada/di dalam), seperti lafazh 
F sa (pada hari ini), atau seperti Yd Sia (Aku berjalan pada waktu 
malam). 

2. Zharaf makin, yaitu isim makin (tempat) yang dibaca nashab 
dengan memperkirakan makna fi (pada/di dalam), seperti 
Jl put Ela (Aku duduk di depan pintu). 


TG 
z2 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Isim zaman itu dapat menerima nashab sebagai zharaf dalam bentuk 
isim mubham (arah dan ukuran), seperti 4 bara (Aku berjalan malam 
dalam sesaat): isim mukhtash, baik karena idhdfat, seperti Tea F3 Saran 
(Aku berjalan pada hari jumat), sifat seperti Ss sb Lag Siw (Aku berjalan 
pada hari yang panjang), atau berupa bilangan, seperti yag Su (Aku 
berjalan selama dua hari). 

Sementara isim makan dapat menerima nashab sebagai zharaf dalam 
dua bentuk: isim mubham, seperti W G5 Sie (Aku duduk di atas 
rumah), dan isim yang dibuat shighah dari mashdar, seperti 
NE yadsa Ela (Aku duduk di majlisnya Khalid). 

Isim zamin dan isim makin itu terbagi kepada mutasharrif dan ghair 
mutasharrif. Adapun zharaf zaman dan zharaf makan yang mutasharrif 
adalah isim-isim yang biasa digunakan sebagai zharaf dan bukan zharaf, 
seperti lafazh #3 atau 3. Sebab, keduanya biasa digunakan sebagai 
zharaf, seperti Lg bw (Aku berjalan pada suatu hari), atau seperti 
(KS Ela (Aku duduk di suatu tempat). Dan keduanya bisa juga 
digunakan sebagai mubtadG', seperti #5 #3 Pera #3 (Hari Jumat adalah 
hari yang diberkahi), atau seperti 1,15 &£K (Tempat kamu itu bagus). 
Zharaf zamin dan zharaf makan yang ghair mutasharrifadalah isim- 
isim yang hanya digunakan sebagai zharaf dan syibah-nya saja, seperti 
lafazh be (sahur). Jika Anda bermaksud dengannya hari tertentu. Jika 
tidak dimaksud dengannya hari tertentu, maka ia termasuk zharaf 
mutasharrif, seperti ayat Aa Pu & 3 J 3 (Kecuali keluarga Luth, 
kami selamatkan mereka di waktu sebelum fajar menyingsing). 
Maksud syibah zharaf adalah isim yang tidak keluar dari ke-zharaf- 
an kecuali penggunaannya di-jarr-kan oleh huruf 4 (dari), seperti 
Je ai Le 43 (Aku telah keluar dari samping Khalil). 


“Ada (12) 


Lafazh “ada mempunyai beberapa bentuk, di antaranya: 


1. 


Fiil mudhari yang menyimpan makna illa (Yy istitsndiyyah, maka 
ia ber-'amal seperti halnya lafazh illa. Dalam hal ini, mustatsnd 
(kalimah yang berada setelah “add) itu boleh dibaca nashab dan 
jarr. 


Dibaca nashab, karena lafazh “add adalah fi'il midhi', sementara 
lafazh yang berada setelah “ada kedudukannya menjadi mafiil 
bih, dan fa'il-nya menurut pendapat masyhiir adalah dalam bentuk 
dhamir yang wajib disimpan yang kembali kepada makna “sebagian” 
dengan dipahami dari kalimah isim sebelumnya, seperti 
lag lu asa s&, dengan perkiraan: 1x5 Hati Lc (Sebagian mereka 
selain Zaid). Sebagian pakar nahwu lain berpendapat bahwa fa'il- 
nya adalah dhamir yang wajib disimpan yang kembali kepada 
mashdar dari fi'il yang berada di awal kalam, dengan perkiraan 
sebagai berikut: 1555 damai be (datangnya selain Zaid). 

Sebagian pakar lain menjadikan lafazh “ada sebagai fi'il yang tidak 
mempunyai fa il dan maful bih. Mereka beralasan, bahwa lafazh 
ada dianggap semakna dengan illd, di mana ia terjadi pada 
tempatnya huruf. Sementara huruf itu tidak butuh pada f@'il dan 


CD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


maf'il bih. Maka kalimah yang berada setelah “ada itu dibaca 
nashab sebagai istitsnd'. 
Lafazh yang berada setelah “ada dibaca jarr karena kedudukan 
ada sebagai huruf yang tidak didahului oleh m4, seperti 
35 be al) sk. Atau seperti ungkapan penyair: 
AKAN Ji AA Ca A8 boh YG gs Gi 
Kami membolehkan membunuh dan menawan perempuan- 
perempuan itu selain perempuan tua dan anak kecil. 
Adapun jika lafazh “ad@ didahului oleh md, maka mustatsnd wajib 
dibaca nashab, seperti 45 bsk aa sk (Kaum itu telah datang selain 
Zaid). M@ tersebut adalah ma mashdariyyah, sementara lafazh 
“ad@ adalah shilah-nya, dan fa'il-nya dhamir yang wajib disimpan 
yang kembali kepada makna 'sebagian', sebagaimana telah dije- 
laskan di atas. Lafazh zaidan kedudukannya sebagai maf'il bih. 
Namun Al-Kisa'i membolehkan dibaca jarr pada mustatsna-nya, 
dengan menjadikan md sebagai z@'idah (tambahan), sementara 
. lafazh “adi dijadikan sebagai huruf jarr. Dalam hal ini, Ibnu Malik 
mengungkapkan dalam Alfiyah-nya: 
pas BE obe W ja La 

Bila keduanya (khala dan “ada) men-jarr-kan kalimah sesudah- 
nya, maka keduanya sebagai huruf jarr, sebagaimana halnya 
bila keduanya me-nashab-kan, maka keduanya sebagai kalimah 
Fei. 

2. Fiil mutasharrif tamm (sempurna) yang mengandung makna 
rakadha (menggerakkan kaki/lari), seperti gali d 3g be (Zaid lari 
di lapangan). 


“Adad (52 
“Adad adalah sesuatu yang menunjukkan angka hitungan. 'Adad mem- 
punyai beberapa macam, di antaranya: 


1. “Adad mufrad, yaitu hitungan dari mulai satu sampai sepuluh. 


Ae -a 


“Adad ini terbagi dua bagian. Bagian pertama, hitungan yang sesuai 
antara 'adad dan ma'did (lafazh yang dihitung) dalam hal 
mudzakkar dan mu'annats. Hitungan tersebut dari satu sampai 
dua, seperti ayat Jet 4 Sih (Dan Tuhan kamu sekalian itu satu): 
atau seperti yg! as Us (Aku membaca dua kitab). 

Bagian kedua, hitungan yang tidak sama antara “adad dan ma'did 
dalam hal mudzakkar dan mu'annats. Bila adad mudzakkar maka 
ma'diid mu'annats, serta ia harus di-idhdfat-kan kepada jama', 
seperti ungkapan sebagai berikut: ras SS is (Di hadapanku ada 
tiga biri-biri betina). Dan sebaliknya, bila “adad mu'annats maka 
ma'did harus mudzakkar, seperti Jb kal $ (Aku mempunyai 
empat unta). 

“Adad murakkab, yaitu hitungan dari mulai sebelas sampai 
sembilan belas. “Adad ini terbagi dua bagian. Pertama, hitungan 
yang sesuai antara “adad dan ma'diid dalam hal mudzakkar dan 
mu'annats. Hitungan tersebut dari sebelas sampai dua belas, dan 
tamyiz (ma'diid)-nya harus mufrad serta dibaca nashab, seperti 
ayat Alguran: S5 -3s sel Sah, S (Sesungguhnya aku bermimpi 
melihat sebelas bintang), atau seperti ungkapan: se pp ai Sts 
(Aku membaca dua belas halaman). | 

Bagian kedua, hitungan yang tidak sama antara “adad dan ma'diid- 
nya. Bila “adad mudzakkar, maka ma'diid harus mu'annats, mufrad 
serta dibaca nashab. Dan sebaliknya, bila “adad mu'annats maka 
ma'diid harus mudzakkar, mufrad -erta dibaca nashab. Hitungan 
tersebut dari mulai tiga belas sampai sembilan belas, seperti 
Salad S9 uts (Di hadapanku ada tiga belas perempuan), atau 
seperti kes is za & (Aku mempunyai empat belas buku). 
Catatan: 


Perlu diketahui, bahwa macam “adad murakkab itu seluruhnya 
harus mabni fathah, baik shadar maupun '“ajuz-nya, kecuali 
hitungan sebelas dan dua belas, maka shadar-nya harus dibaca 
irab sebagaimana isim tatsniyah, yaitu dibaca rafa' dengan tanda 


TG 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


alif: nashab danjarr dengan ya”. 


2. 


Boleh meng-idhafat-kan “adad murakkab kepada selain tamyiz- 
nya, kecuali lafazh &s S maka ia tidak boleh di-idhdfat-kan. 
Apabila “adad murakkab di-idhdfat-kan, maka menurut mazhab 
ulama Bashrah, shadar dan “ajuz-nya masih tetap mabni fathah 
seperti 5,42 Z2# sin (Ini lima belas (milik) kamu). 

3. “Adad ma'thfif, yaitu hitungan yang dimulai dari dua puluh satu 
sampai sembilan puluh sembilan. “Adad ma'thiif terbagi dua 
bagian. Bagian pertama, hitungan yang sesuai antara “adad dan 
ma'diid dalam hal mudzakkar dan mw'annats, yaitu hitungan dua 
puluh satu dan dua puluh dua. Dan tamyiz “adad ma'thiif'ini harus 
mufrad (tunggal) serta dibaca nashab, seperti ungkapan: 
db $3rte3 Yels mas (Telah hadir dua puluh satu murid laki-laki). 
Atau seperti 3d 517423 568 (433 (Telah lewat dua puluh dua malam). 


Bagian kedua, hitungan yang tidak sama antara adad dan ma'did- 
nya, yaitu hitungan dari dua puluh tiga sampai sembilan puluh 
sembilan. Bila “adad mudzakkar, maka ma'diid harus mu'annats, 
mufrad serta dibaca nashab. Dan sebaliknya, bila “adad mu'annats 
maka ma'diid harus mudzakkar, mufrad serta dibaca nashab, 
seperti ayat: 4x8 gadi, - 4 ai ba $| (Sesungguhnya saudaraku 
ini memiliki sembilan puluh sembilan biri-biri betina), atau seperti 
hadis: ku) gast, kaus & 3) (Sesungguhnya Allah memiliki sembilan 
puluh sembilan nama). 

4. “Adad mudhAf, yaitu hitungan ratusan, ribuan, jutaan dan 
milyaran. Tarnyiz (ma'diid) “adad mudhff ini harus mufrad serta 
dibaca jarr karena idhdfat, seperti Jas Z4 (sais (Di hadapanku ada 
seratus orang laki-laki), atau seperti ga C5 (Aku telah 
membeli seribu buku), atau seperti J5 5 al css (Di hadapanku 
ada sejuta orang laki-laki), atau seperti contoh 44 3 3 Sd (Aku 

h mempunyai satu milyar rupiah). 

| . Tambahan: 

Idhdfat lafazh &, kepada jama' itu langka sekali, seperti girda'ah 


an 


La 
Adad - “Adda 


Hamzah dan Kisa'i pada ayat: iv ZSYE 8 G gd, (Dan mereka 
tinggal dalam gua mereka selama tiga ratus tahun). 

Begitu juga tamyiz lafazh #, dengan mufrad serta dibaca nashab, 
seperti ungkapan penyair: | 


SA cad RU ga He Gi) 
Apabila pemuda hidup selama dua ratus tahun, maka hilanglah 
kelezatan dan binasa. 


Pada zaman klasik, lafazh mi'ah sering kali ditulis dengan mem- 
bubuhkan alif padanya (24) untuk membedakan dari lafazh minhu 
(&.). Adapun kini, penulisan lafazh mi'ah telah dapat dihindari 
dari adanya iltibas (kerancuan), karena telah berlaku pemakaian 
kaidah-kaidah penulisan. Untuk itu, hal yang penting adalah 
senantiasa melestarikan kaidah tulisan dengan menggunakan 
lafazh: &. 

“Adad “ugud, yaitu hitungan puluhan, yakni dari dua puluh sampai 
sembilan puluhan. Macam “adad ini merupakan mulhag jama' 
mudzakkar salim dalam segi irab-nya. Untuk itu, ia dibaca rafa 
dengan tanda wawu, dan dibaca nashab danjarr dengan y@' serta 
tamyiz (ma'dud) “adad 'ugud harus mufrad (tunggal) serta dibaca 


, 


nashab, seperti ia V5 1s ats (Di hadapanku ada dua puluh 
orang laki-laki atau perempuan). Dalam hal ini Ibnu Malik 
mengungkapkan dalam Alfiyah-nya: 

Hn di tel MP Jins da 5 
Dan jadikanlah tamyiz pada hitungan dua puluh sampai sembilan 


puluh dengan mufrad (tunggal), seperti ucapan: empat puluh 
masa. 


“Adda (52) 
Lafazh “adda terdiri dari dua bagian, yaitu: 


Fiil guliib, yaitu salah satu ff'il yang menunjukkan makna rijhan 
(dugaan). Untuk itu, ia ber-'amal me-nashab-kan pada dua miaf"al 


KA 
((D:: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


bih sebagaimana 'amal-nya lafazh zhanna, di mana asal keduanya 
adalah mubtada' dan khabar, seperti bat 3 Jadi KTA (Pak guru 
menduga Zaid lulus ujian), atau seperti ungkapan penyair Nu'man 
bin Basyir: 

Pa KA JA 5 0 Ga BA Jala 
Janganlah kamu menduga kekasih adalah teman kamu dalam 
kelapangan. Tetapi kekasih adalah teman kamu dalam 


kesusahan. 

2. Fiil yang mengandung makna 'menghitung'. Untuk itu, ia me- 
nashab-kan kepada satu maf'l bih, seperti ar 5532 (Aku 
menghitung beberapa dirham). 


“Adl menurut bahasa adalah adil, lawan arti zhalim, atau belok dari 
jalan, sementara “adl menurut istilah pakar nahwu adalah memin- 
dahkan kalimah isim dari shighat asli kepada shighat lainnya tanpa 
berubah makna. Perubahan shighat ini bukan karena 'illat atau ilhag. 


“Adl terbagai dua bagian, yaitu: 


1. 


“Adl hagigi, yaitu “adl yang ditunjukkan keberadaannya oleh dalil 
(bukti) selain isim ghair munsharif, seperti “adl dalam lafazh 5x | 
dan &xk. Sebab bukti pada “adl tersebut berasal dari ungkapan 
langsung orang Arab (samd'1) dengan menggunakan shighat yang 
berbeda dengan shighat isim ghair munsharif. 


“Adl tagdiri, yaitu “adl perkiraan yang tidak ditemukan oleh dalil 
(bukti) atas ke-'adl-annya. Para pakar nahwu menemukannya 
telah menjadi isim ghair munsharif tanpa ditemukan lagi padanya 
satu 'illat hukum yang lain untuk isim ghair munsharif. Maka 
mereka memperkirakan (tagdiri) “adl padanya agar yang menjadi 
isim ghair munsharif tersebut bukan “alamiyyah saja, seperti lafazh 
£ (Umar). Kemudian para ulama memperkirakannya sebagai 
pindahan dari lafazh sc, agar lengkap ada dua 'illat pada isim ghair 
munsharif, yaitu “alamiyyah dan “adl. 


Adi — “Alam 


Dalam isim “alam (alamiyyah) “adl mempunyai dua bentuk wazan, 
yaitu wazan da alihan dari wazan 'jc6, seperti kalimah ra “3 
dan 'J:. Bentuk wazan kedua adalah Yks, sebagai isim “alam untuk 
jenis perempuan (feminin) alihan dari wazan 4, seperti kalimah 


(3, pindahan dari & 5 


Ajz GD 


“Ajz menurut bahasa adalah “akhir', sedangkan menurut istilah adalah 
juz atau bagian kedua dari rangkaian kalimah, hitungan, atau bait syair 
seperti kalimah -45 dalam rangkaian kalimah -32 ix.z. Bagian pertama 
dari rangkaian bait syair disebut shadar, seperti untaian syair Alfiyah 
Ibnu Malik: 
Mb EA Gal RUU GA Aa Kama IG 

Telah berkata Muhammad bin Malik: aku memuji kepada Tuhanku, 
Allah sebaik-baik Dzat yang menguasai alam. 


“Alaika (31k) 


Lafazh 'alaika terdiri dari beberapa bentuk, di antaranya: 

1. Susunan dari huruf jarr “ala dan kaf dhamir mukhathab. 

2. Satu struktur kalimah, yaitu isim ft'il amr yang bermakna ilzam 
(tetaplah), ia mabni fathah, sementara f@'il-nya dalam bentuk 
dhamir yang wajib disimpan dengan perkiraan: anta (kamu), 
seperti ly Gk (tetaplah pada Zaid). Kadang lafazh “alaika 
bermakna 'jagalah', seperti ayat Alguran sebagai berikut Kak de 
(Jagalah dirimu), atau mengandung makna i'tashim (berpeganglah), 
maka ia muta'addi pada mafal bih dengan huruf jarr, seperti 
ec & seh Ika (Berpeganglah kamu pada kesungguhanmu 


hingga kamu lulus ujian). 


“Alam (3) 


“Alam adalah suatu nama yang menunjukkan zat yang disandanginya. 
“Alam terbagi kepada dua bagian, yaitu: 


KN 
:: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


1. “Alam Syakhsh, yaitu suatu nama yang menyatu maksud pada 
zatnya dengan memakai lafazh yarig menunjukkan padanya, 
seperti nama Ahmad, Zaid, Indonesia dan lainnya. 


2. “Alam jinsi, yaitu setiap nama yang disandangkan untuk mem- 
batasi jenis seluruhnya, yang tidak ada nama satuannya, seperti 
nama Usamah sebagai “alam jenis bagi setiap jenis macan. 


“Alam bila dilihat dari segi asli dan tidak aslinya terbagi tiga bagian, 

yaitu: 

1. Isim, yaitu nama yang menunjukkan zat tertentu tanpa disandang- 
kan sifat tertentu, seperti pujian, celaan. Contoh isim adalah nama 
Zaid, Ahmad, Abdullah, dan lainnya. 


2. Kuniyah, yaitu nama yang diawali oleh lafazh abu, ummu, atau 
ibnu, seperti nama Abu Bakar, Ummu Salmah atau Ibnu Umar. 


3. Lagab, yaitu nama sandang untuk sebuah pujian atau celaan, 
seperti nama Zainul Abidin (perhiasan orang-orang yang ber- 
ibadah), atau Anfunnigah (Si hidung unta). 

Apabila isim dan lagab berkumpul, maka wajib mendahulukan isim, 

seperti Ahmad Anfunnigah. Melainkan langka mendahulukan lagab 

atas isim, seperti ungkapan penyair: 
GAN Ap up aon MP tas P3 GA KB ah 

Bahwa si kalb (anjing) ini, Amr adalah orang yang paling baik 

kedudukannya di lembah Syaryan, yang di daerah sekitarnya 

terdapat macan yang menggeram. 

Adapun bila kuniyah dan lagab berkumpul, maka Anda boleh 

memilihnya: mendahulukan kuniyah atau lagab, seperti Abu Bakar 

Zainul Abidin atau Zainul Abidin Abu Bakr. Demikain pula apabila 

kumpul antara isim dan kuniyah, maka Anda boleh memilihnya. 


“Alimat Ta'nits test Aa) 


“Alamat ta'nits adalah beberapa harakat atau huruf yang mengikat pada 
kalimah. Kemudian ia dialihkan pemakaiannya untuk tanda mu'annats 
(feminin), seperti #5 (pelajar putri). 


---c 
Alamat Ta'nits — “Alima 


Ta'nits mempunyai beberapa alamat (tanda), di antaranya: 

1. T@ marbithah berharakat yang bersambung pada akhir kalimah, 
seperti 3, (pekerja perempuan). 

2. Alif magshirah (pendek) yang mengikat pada sejumlah sifat yang 
sesuai dengan ketentuan wazan J3 sementara mudzakkar-nya 
mengikuti wazan 33k, seperti (sidat (Perempuan yang haus). 

3. Alif mamdiidah (panjang) yang mengikat pada sejumlah sifat yang 
sesuai dengan ketentuan wazan “k53, sementara mudzakkar-nya 
mengikuti wazan jsst, seperti sig (perempuan yang putih). 

4. T@' sukiin (mati) pada akhir kalimah fi'il madhi, seperti &.44 (Dia 
perempuan telah selamat). 

5. T@' di awal kalimah fil mudhari', seperti ge '& (Perempuan itu 
sedang menulis). 

6. Nin jama' mu'annats pada fi'il mddhi dan mudhart?, seperti sxa5 
(Mereka perempuan telah pergi). 

7. Kasrah pada dhamir (kata ganti), seperti AA atau 54. 


“Alamitina (5:76) 

Lafazh “@lamina adalah bentuk isim mulhag jama' mudzakkar salim 
yang dibaca rafa' dengan tanda wdwuj, nashab dan jarr dengan yd'. 
Lafazh “Glamiina juga merupakan bentuk jama' (plural) dari mufrad 
lam (Je, yaitu sebentuk kumpulan satu jenis (spesies) dari makhluk 
hidup, seperti alam hewan atau alam tetumbuhan. “Alam digunakan 
untuk mudzakkar dan mu'annats, berakal dan tidak berakal, seperti 
Sih edi & (Sesungguhnya Allah itu Tuhan semesta alam). 


“Alima ea) | 
Lafazh “alima terdiri dari dua bagian, yaitu: 
1. Fiil gulib yang menunjukkan makna 'yakin'. Alima ber-'amal 
seperti halnya lafazh zhanna, yaitu me-nashab-kan kepada dua 
maful bih, di mana asal keduanya adalah mubtad@' dan khabar, 


Te 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


seperti Je! ng Sale (Aku yakin Zaid saudara kamu). Atau seperti 
ayat otuhs Sartuk 55 (Maka jika kamu sekalian yakin mereka 
perempuan-perempuan mukmin). 

2. Fiilmddhiyang mengandung makna mengetahui atau 'mengerti. 
Maka lafazh “alima tersebut ber-'amal me-nashab-kan kepada 
satu maf'iil, seperti Xx Sule (Aku tahu Zaid). Atau seperti ayat 
K3 3 sala Saut 5 aah Ga Saat a13 (Allah telah mengeluarkan kamu 
sekalian dari perut-perut ibumu, di mana kamu tidak mengerti 
sedikit pun tentang sesuatu). 

Dalam hal ini Ibnu Malik mengungkapkan dalam Alfiyah-nya sebagai 

berikut: 

AA sel ka MP 1 333 ole dal 

Bagi 'alima yang bermakna mengerti atau zhanna bermakna dugaan, 

maka keduanya harus muta'addi kepada satu mafal bih. 


“Alla (2) 
Lafazh “alla adalah lughah la'alla (CD yang mengandung makna sama 
' dengan 'asd: (($#): barangkali, boleh jadi, atau mudah-mudahan. 
Untuk itu, ia ber-amal me-nashab-kan isim dan me-rafa'-kan khabar- 
nya, seperti rel bg S (Mudah-mudahan Zaid lulus ujian). Atau seperti 
ungkapan penyair Al-Adhbath: 


ni HN una RI ee aa 
Janganlah kamu menghina orang fakir. Sebab boleh jadi suatu saat 
kamu berlutut, sementara zaman telah mengangkat derajatnya. 


“Alu (32) 
Lafazh “alu merupakan zharaf makin (keadaan tempat) yang 
mengandung makna 'atas'. Ulama nahwu menetapkan “alu dalam dua 
persoalan: (1) penggunaannya di-jarr-kan oleh huruf min, (2) tidak 
boleh di-idhafat-kan secara lafazh, menurut pendapat yang shahih, 


2 


seperti ztsll Je Ga KiS1 (Aku mengambilnya dari atas lemari). 


“Alla — “Amil 


Lafazh “alu tidak lepas dari dua bentuk, yaitu pertama mabni 
dhammah, bila disertai niat mudhdfilaih, seperti Jz 4- RA jr (Aku turun 
dari atas loteng). Atau seperti ungkapan penyair terkenal Farazdag 
yang mengejek Jarir: 

en ai WB YUb bh 
Sungguh aku telah merintangi kamu di setiap jalan, dan aku telah 
mendatangi Bani Kulaib dari atas mereka. 
Kedua, dibaca jarr secara lafazh oleh huruf min bila ia nakirah. Yakni 
bila mudhdfilaih dibuang dan tidak disertai niat idhdfat, seakan-akan 
ia tidak ada, seperti ungkapan de Ya ep (Aku turun dari tempat yang 
tinggi). 


“Amil (je) 

“Amil adalah sesuatu yang mempengaruhi pada struktur kalimah, 

sehingga ia dapat menjadikannya dibaca nashab, rafa', jarr atau jazm. 

“Amil terbagi tiga bagian, yaitu: 

1. Ashliyyah, seperti huruf nashab, jazm, dan sebagian huruf jarr. 

2. Z@idah, seperti sebagian hurufjarr. 

3. Syibah z@'idah, yaitu huruf-huruf yang khusus pada sebagian huruf 
jarr yang mendatangkan makna-makna baru tanpa membutuhkan 
ta'allug (kaitan) dengan majrur-nya. 

Sementara “Gmil bila dilihat dari sisi nyata dan tidak nyata dalam 

pengucapan (ucapan dan tulisan), terbagi dua bagian, yaitu 

1. Lafzhiyyah, yaitu “imil yang nyata dalam ucapan dan tulisan. 

2. Ma'nawiyyah, yaitu “dmil yang dapat ditangkap melalui simbol 
makna (akal), tanpa dapat diucapkan dan dituliskan, di antaranya 
seperti “Amil ibtida yang me-rafa'-kan mubtada'. “Amil tersebut 
bebas dari mil nashab, dan jazm. 

Jadi yang jelas, “amil-'Amil ini tidaklah me-rafa'-kan, me-nashab-kan 

atau men-jarr-kan. Melainkan yang melakukan hal demikian adalah 

penutur. Tetapi para pakar nahwu biasanya me-nisbah-kan amil-@mil 


TG 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


& 


tersebut kepada rafa', nashab, jazm, dan jarr, karena ia-lah yang 
menunjukkan harakat frab. 


“Amma F3) 
Lafazh “amma @ merupakan rangkaian dari huruf jarr “an (12) dan 
md istifhdmiyyah yang dibuang alif-nya karena dimasuki oleh huruf 
jarr, seperti 4x5 F (Tentang apa yang kamu bahas?). Atau ayat Alguran 
. Surah An-Naba' ayat pertama: 3 lai F (Tentang apakah mereka 
saling bertanya?). 


“An (12) 
'An adalah salah satu huruf jarr yang men-jarr-kan isim zhdhir dan 
isim dhamir, seperti ayat Alguran: ab Ip ab $55 (Sungguh kamu 
hidup melalui tingkatan demi tingkatan (proses)). Atau seperti ayat 
lain PT) (23 (Allah telah ridha mereka). 

“An mempunyai beberapa makna, di antaranya: 

1. Muj@wazah (lewat). Makna ini banyak digunakan dan merupakan 
makna paling penting, hingga ulama Bashrah tidak menyebutnya 
makna selain makna mujawazah ini, seperti les Ka sala (Aku 
akan berangkat lewat tanah airku). 

2. Ba'diyyah (setelah), seperti ayat ag 3 ab 559 (Sungguh kamu 
hidup melalui tingkatan demi tingkatan (proses|). 

3. Isti'1@' (di atas), seperti ayat aus 32 Jag SP JX3 433 (Barang siapa 
yang kikir, maka sungguh ia kikir atas dirinya). 

4. Ta'il (alasan), seperti ayat Ul '£ kdi Ha :# 3 (Dan kami tidak 
akan meninggalkan sembahan kami karena perkataanmu). 

Huruf “an kadang menjadi isim yang mengandung makna janib (di 

samping). Demikian itu bila “an di dahului oleh huruf jarr, seperti 

SA denah GP ag Adi sk (Guru telah datang dan dari samping kanannya 

ada istrinya). Atau seperti ungkapan penyair Oathri bin Fuja'ah: 


tam HT 


JP BE Aa Bp ia blah 
Sungguh dia telah memberitahukan kepadaku bekas tombak-tombak 
pada sebuah tameng dari samping kananku dan kadang dari samping 


“Asa (s£) 

Lafazh “asa terbagi dua bagian, yaitu: 

1. Ffil miadhindgish yang mengandung makna raj@', yaitu ft'il yang 
menunjukkan makna harapan. Lafazh 'asd tersebut ber-'amal 
sebagaimana lafazh kana (56), yaitu me-rafa'-kan mubtada' 
sebagai isim kana, dan me-nashab-kan khabar-nya. Sementara 
itu khabar kana harus jumlah fi'liyyah (mudhari) yang lazim 
(sering) dibarengi oleh an ( 3D, seperti er sap (s6 (Mudah- 
mudahan Zaid berdiri). Demikian merupakan mazhab Sibawaih, 
sementara mazhab jumhur ulama Bashrah berpendapat, bahwa 
khabar “as& wajib dibarengi oleh an, kecuali dalam syair. Dalam 
Alguran, khabar 'asd selalu dibarengi oleh an, seperti ayat 
“ sk SIA (3s (Mudah-mudahan Allah memberi kemenangan 
pada penaklukan Mekah). 

Khabar “asa yang tidak dibarengi oleh an, seperti ungkapan 
penyair: 

bian al 
Mudah-mudahan kesusahan yang aku alami ini dikemudian hari 
ada kemudahan yang dekat masanya. 
Tambahan: 
Boleh membaca fathah atau kasrah pada huruf sin lafazh “asa bila 
disandarkan pada td' dhamir, atau niin jama' mu'annats, seperti 
gira'at “Ashim pada ayat sebagai berikut: Ads K3! Fu Jp (Maka 
apakah berharap jika kamu berkuasa), dengan dibaca kasrah sin- 
nya. Atau seperti ayat lain (Jadi Kia S3 &as Ja (Apakah kamu 
berharap jika kamu nanti diwajibkan berperang), dengan boleh 
dibaca fathah atau kasrah huruf sin lafazh 'asi-aitum. 


D:. Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


2. Huruf yang semakna dengan laalla (y:D. Makaia ber-'amal seperti 
halnya lafazh la'alla, yaitu me-nashab-kan isim dan me-rafa'-kan 
khabar-nya. Demikian itu, bila lafazh as@ bertemu dengan dhamir 
nashab, seperti ungkapan penyair Shahr Al-Hishri: 


beb ug g0 KS Wa sa el 
Maka aku katakan: mudah-mudahan ia itu bagaikan cahaya gelas 


dan mudah-mudahan ia sakit sehingga aku datangkan yang 
sepadan dengannya, lalu ia aku kembalikan. 

3. Fiilmadhitamm, bila lafazh asa disandarkan kepada an ( B) dan 
kalimah fi'il tanpa butuh pada khabar-nya, seperti FA si ae 
(Mudah-mudahan ia berdiri). Maka lafazh an dan feil-nya itu 
mahall rafa', sebagai f@'il lafazh “asd, atau seperti ayat Alguran 
B3 Ya af sigs (Boleh jadi kamu membenci sesuatu). 
Fiilm@Gdhi tamm tersebut nyata bila ia tidak ada isim zhbhir rafa' 
yang berada setelah fi'il dan lafazh an. Apabila memang terdapat 
isim zhdhir marfi' seperti X5 Ai si (s6, maka menurut Abu Ali 
Asy-Syalaubini, isim zhdhir tersebut wajib dibaca rafa' sebagai 
f@'il kalimat yagiima, sementara rangkaian jumlah an dan kalimat 
yang berada sesudahnya menjadi f@'il dari lafazh “asa tammah 
(sempurna) yang tidak mempunyai khabar. 

Sedangkan menurut Al-Mubarrad, As-Sirafi, dan Al-Farisi, mereka 

sependapat dengan Syalaubini di atas, dan mereka juga membolehkan 

memakai metode lain, yaitu kalimah isim yang berada setelah fiil itu 
dibaca rafa' sebagai isim asd, sementara an dan fi'il-nya itu mahall 

nashab sebagai khabar “asa. Kalimah fi'il yang berada setelah an, f@'il- 

nya berupa dhamir yang kembali kepada ff'il lafazh “as. Jadi an dan 

fi'il-nya datang mendahului isim, seperti ungkapan 35 AA 3 aa 

(Mudah-mudahan Zaid itu berdiri). Kalimah zaidun merupakan isim 

“asi, sementara an dan kalimah yagima menjadi khabar 'asa, serta 

f@il kalimah yagiima dalam bentuk dhamir yang kembali kepada 

kalimah zaidun. 


“Asa — Athaf "D 


“Athaf (ke) 
'Athaf menurut bahasa adalah kembali atau bengkok, sedangkan 


menurut istilah, “athaf terbagi dua bagian, yaitu: 


1, 


“Athaf nasag, yaitu tabi' (kalimah yang mengikuti) yang antara ia 
dengan matbi'-nya terdapat salah satu huruf “athaf, seperti 
165 X5 sk (Telah datang Zaid dan Khalid). 

Huruf “athaf nasag seluruhnya berjumlah sepuluh, yang terbagi 

dua bagian, yaitu: 

a. Hurufyang berserikat antara ma'thif dan ma'thff 'alaih secara 
mutlak dalam bentuk lafazh dan hukum. Huruf tersebut 
adalah 3 3 3s, dan ah 

b. Huruf yang berserikatantara ma'thif dan ma'thtif alaih dalam 
bentuk lafazh-nya saja. Huruf tersebut adalah ck, dan S. 
Ketiga huruf tersebut berserikat antara bagian pertama (a) 
dan bagian kedua (b) dalam #r&b-nya, tidak dalam hukum. 

Setelah kita membahas mengenai pembagian huruf athafnasag, 

maka ada baiknya kita mengenal makna-makna sejumlah huruf 

athaf tersebut. Adapun huruf 4 menurut ulama Bashrah makna- 
nya untuk mutlak “menggabungkan' atau mengumpulkan antara 
ma'thaf dan ma'thif 'alaih. 

Sementara menurut mazhab ulama Kufah bahwa makna guntuk 

tartib (berurut) dengan dalil ayat Alguran: kt, A35 Ball Eks Si 4 

(Kehidupan ini tiada lain hanya kehidupan kita di dunia, kita mati 

dan kita hidup). 

Huruf & berfungsi untuk tertib ittishal (datang bersambung), 

sedangkan huruf tsumma untuk tertib inifishal (datang terpisah), 

seperti contoh yang pertama 363 45 s& (Telah datang Zaid lalu 

Khalid), dan contoh kedua seperti ungkapan SEN e Sea F3 

(Telah berdiri dosen kemudian para mahasiswa). 

Huruf 3 disyaratkan ma'thiif-nya harus menjadi “sebagian' dari 

kalimah sebelum huruf hatta, serta menjadi ghayah (seluruh), 


£ $n) 
(174 $P Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


seperti ungkapan: 3 sii SS SL (Manusia telah mati hingga 
'sebagian' para nabi), dan seperti Has S7 aa) pas (Telah tiba para 
jamaah haji hingga orang-orang yang berjalan kaki). 

Huruf A terbagi dua bagian. Pertama, am muttashilah yaitu suatu 
rangkaian kalimah, di mana kalimah sesudah huruf am tersebut 
masih berkaitan dengan kalimah sebelumnya, Huruf am ini berada 


2 
t.n. 


sesudah hamzah taswiyah seperti ayat Alguran ts $ kesat kelas 
(Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau kita bersabar). 
Kedua, am mungathi'ah yaitu huruf am yang berfungsi untuk 
memutus pembicaraan pertama, kemudian mengawali pem- 
bicaraan baru setelah huruf am. Makna am mungathi'ah adalah 
al-idhrab, seperti dalam ayat Alguran berikut ini. 

Kb Alan da SEN Gaasi Ja AS kel FS gps Ja (Apakah 
sama antara orang buta dan orang yang melihat? Atau samakah 
gelap gulita dan terang benderang, tetapi mereka menjadikan 
sekutu-sekutu bagi Allah). 

Huruf :y berfungsi untuk idhrab (membatalkan) dan beralih dari 
satu pembicaraan kepada pembicaraan lain bila ia terjadi setelah 
kalam itsbat: atau untuk istidrik (menyusulkan) yang setingkat 
lafazh lakin :, bilaia terjadi setelah nafi atau nahi, seperti ayat 
AGAN aa Al sud &5 Ie 48 43 (Tidak ada keraguan padanya datang 
dari Tuhan semesta alam. Tetapi mereka berkata: Muhammad 
membuat-buatnya). 

Huruf Pi digunakan sebagai pilihan atas suatu perkara, seperti 
ungkapan pki» 4 Up Jb 5 38 (Ambillah dari hartaku uang dirham 
atau dinar): atau digunakan sebagai ibdihah (kewenangan), seperti 
Sapa SA / gasdl je (Duduklah “boleh” bersama Hasan atau Ibnu 
Sirin). Adapun perbedaan antara makna pilihan dengan ibahah 
adalah bahwa makna ibdhah masih mungkin menggabungkan 
keduanya, sementara makna pilihan tidak boleh menggabungkan 
keduanya. 


“Athaf "2 


Huruf aw juga digunakan ketika terjadi keraguan pada keduanya, 
seperti us 3 35 s& (Telah datang Zaid atau Ali). 

Huruf W/ seperti halnya huruf aw untuk makna pilihan, seperti 
ungkapan 55 Lal, (j3 UI JL Go 3& (Ambillah dari hartaku “boleh 
uang dirham atau dinar), atau untuk makna ibihah (kewenangan), 
seperti Spa 38 bl ssi 3 ck (Duduklah “boleh bersama Hasan 
atau Ibnu Sirin), atau untuk makna ragu-ragu, seperti YE- Ll, 45 Ll sk 
(Telah datang Zaid atau Khalid). 

“Athaf bayan, yaitu tabi' (kalimah yang mengikuti) yang 
menjelaskan pada matbi?'-nya yang jamid serta tidak dapat di- 
tawil oleh musytag. Antara tdbi' dan matbii'-nya harus ada 
kesesuaian dalam irab, ma'rifah, nakirah, mudzakkar, mu'annats, 
mufrad, tatsniyah, dan jama'-nya, seperti :# yak sidik cad 
(Telah bersumpah demi Allah Abu Hafsin, Umar). Kalimah Umar 
adalah “athaf bayan, yang keberadaannya untuk menjelaskan 
yang dimaksud Abu Hafsin. 


Kebanyakan pakar nahwu menolak keadaan ma'thiif dan ma'thaf 
alaih-nya nakirah, sementara kelompok ulama lain memboleh- 
kannya, termasuk Ibnu Malik, dengan mengungkapkan alasan 
dari ayat 3x5 Su en ts 135 (Dinyalakan dari pohon yang 
diberkahi, pohon Zaitun). Kalimah zaitunatin merupakan 'athaf 
bayan dari kalimah syajaratin. 

Untuk itu, setiap kalimah yang boleh dijadikan “athaf baydn, maka 
boleh pula dijadikan badal, seperti Xx Al x£ H 21,5 (Aku telah 
memukul Abu Abdillah, Zaid). Melainkan, bahwa Ibnu Malik 
dalam Alfiyah-nya mengecualikan dalam dua masalah. Pertama, 
keadaan tdibi'-nya itu mufrad, ma'rifah, dan mu'rab, sementara 
matbif'-nya munida, seperti Yix 2g k maka kalimah ya'mura 
kedudukannya sebagai “athaf bayin, dan tidak boleh menjadi 
badal, dengan alasan badal itu harus ada niat mengulang “Gmil. 
Jika demikian, maka kalimah ya'mura harus dibaca mabni 
dhammah. Kedua, keadaan tabi' bebas dari alif Iaim, sementara 


“ta 
(176 kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


matbif'-nya memakai alif lam, seperti X5 Jas! DX W (Aku adalah 
orang yang memukul orang itu, Zaid). Maka jelaslah kalimah 
zaidun kedudukannya sebagai “athaf bayan, tidak boleh menjadi 
badal dari kalimah ar-rajuli, karena badal harus diniatkan 
mengulang “imil. Maka nyata perkiraannya: 3g 4 €. Hal ini 
tidak boleh terjadi. Sebab Anda telah mengetahui dalam bab 
idhafat, bahwa apabila sifat itu memakai alif lam, maka ia harus 
di-idhdfat-kan kepada kalimah yang mempunyai alif lam lagi, 
seperti Je & ne Ga (Ini orang yang memukul orang itu). 


“Audhu (5:2) 

Lafazh “audhu adalah zharaf zamin (keadaan waktu) untuk menun- 
jukkan waktu yang akan terjadi selamanya. Lafazh “audhu khusus 
menggunakan nafi yang semakna dengan abadan (1x). Ia dibaca mabni 
dhammah jika tidak di-idhdfat-kan, seperti 5x Jas 3 (Aku tidak 
akan malas selamanya). 

Kadang lafazh “audhu dibaca nashab jika di-idhdfat-kan, seperti 
Pe yr Akil Y (Aku tidak melakukannya selamanya). 


“Ibarah (2:45) 
“Tbarah adalah dua rangkaian kalimah atau lebih yang saling berkaitan 
sesuai ketentuan kaidah-kaidah bahasa yang menyimpan makna 
tertentu. Atau menurut istilah lain, ibdirah adalah pembicaraan yang 
menjelaskan makna-makna yang tersimpan dalam hati. 


Ilmul “Arabiyyah Gs! Je) 
Ilmul “Arabiyyah menurut istilah adalah ilmu nahwu atau sejumlah 
ilmu pokok bahasa Arab, seperti sharaf, nahwu, isytigag, ma'ani, 
bayin, dan ilmu cabang seperti khat (kaligrafi Arab), insya”, dan 
muhidharah. 


Tlmul “Aridh (234! de) 


Jlmul 'artidh adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai 


“Audhu — “Ilmul Oafiyah Km 


timbangan-timbangan syair untuk mengetahui shahih atau tidak 
Shahih, bahar, petikan-petikan (irama) wazan dan segala hal yang 
berkaitan dengannya. 

Pencipta pertama “lmul 'arddh adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, 
yang menciptakan lima belas wazan atau bahar syair. Kemudian Al- 
Akhfasy menambahkan satu bahar padanya yang disebut bahar 
mutadarik. Jadi jumlah seluruhnya enam belas bahar. Pakar ilmul 
aridh menghimpun seluruhnya dalam dua bait syair dari bahar thawil 
sebagai berikut. 


Nasi Kebii Abal Jeb3 MP A3 asal Tian Jab 
Yi Aa c3 4 25 21 , 2 3 paka Pra #yail aa 
Bahar thawil, madid, basith, lalu wafir, kamil, hazaj, rajaz, ramal, 


sar?', insirdh, khafif, mudhari', mugtadhab, mujtats, dan mutagirib 
agar menjadi sempurna. | 


Tlmul Lughah Gs 4) 


Tlmul lughah adalah ilmu yang membahas tentang bahasa dari berbagai 
sisi: fonetik (bunyi), timbangan wazan, mufradat (kosakata), 
semantik, kamus, dan sosiolinguistik. Ulama bahasa sering menyebut- 
nya sebagai figh lughah, ilmu lisan, lisaniyah, dan alsuniyah. 


Ilmul Gafiyah (s4! de) 
Ilmul g@fiyah adalah ilmu yang membahas tentang batasan-batasan 
ga@fiyah, huruf, harakat, dan segala hal yang berkaitan dengannya. 
Ilmul gafiyah dan “ilmu 'aridh mempunyai kaitan yang erat. 
Melainkan, bahwa sebagian pakar telah melebarkan kajian pada 
disiplin ilmul g@dfiyah sebagai sebuah kajian khusus, seperti yang 
dilakukan oleh Said bin Mas'adah Al-Akhfasy dalam kitabnya, Al- 
Oawi@fi, dan Al-Mubarrad dalam karyanya Al-Gawafi wa m4 Usytuggit 
Algabuhu minhu. 


an, . 
(DD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Inda (5:5) 


Lafazh “inda merupakan kalimah isim yang menjadi zharaf, ia selalu 
dibaca jarr oleh huruf min. Ibnu Hisyam dalam kitab Mughni-nya 
menjelaskan, bahwa lafazh 'inda adalah isim (zharaf makin) untuk 
makna hadir secara nyata, seperti ayat Alguran :112 Yum 313 Iss (Maka 
tatkala Sulaiman melihat singgasana itu berada di hadapannya): juga 
ia untuk makna hadir secara maknawi, seperti ayat Alguran sebagai 
berikut #- Ha Je sate ca J6 (Berkatalah seorang yang mempunyai 
ilmu dari kitab suci). 

Kadang lafazh “inda itu menjadi zharaf zamin (keadaan waktu), seperti 
ungkapan Gaddl ab it Utr (Aku datang kepadamu ketika terbit 
matahari). 

Lafazh 'inda tidak boleh dibaca jarr kecuali oleh huruf min, seperti 
oa ss ip EH (Aku datang dari samping guruku). Untuk itu, keliru 
bila lafazh “inda dibaca jarr oleh ila, seperti ucapan orang awam: 
sate dj EA5. 


Ghada (2) 
Lafazh ghada terbagi dua bagian, yaitu: 


1. 


Fiil midhi ndgish, bila mengandung makna shairurah (menjadi). 
Untuk itu, lafazh ghada beramal me-rafa'-kan mubtadf@' sebagai 
isim-nya dan me-nashab-kan khabar-nya, seperti ys. call 3 
(Cuaca itu menjadi panas). 


2. Ffilt@amm (sempurna), bila tidak mengandung makna shairirah, 
seperti ungkapan J# Jj &y& (Aku pagi-pagi pergi menuju 
pekerjaanku). | 

Ghairu (2) 


Lafazh ghairu terdiri dari beberapa bentuk, di antaranya: 


1. 


Sifat yang dibaca rafa', nashab ataujarr sesuai keadaan maushuf'- 
nya. Hal demikian bila lafazh ghairu didahului oleh nakirah, 
seperti ayat Ale £ JP | (Sesungguhnya ia perbuatan “yang tidak 
baik), atau didahului oleh ma'rifah yang dekat kepada nakirah 
(alif lam jinsiyyah), seperti ayat berikut. 

we wakil £ ap KA sad Lie (Jalan orang-orang yang telah 
Engkau beri nikmat yang tidak dibenci). Maushiif pada contoh 
ayat di atas adalah lafazh alladzina, di mana alif Iam tersebut 


Ka 
(0 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


menunjukkan untuk jenis. Sebab, sekalipun ia ma'rifah secara 
lafazh, tetapi sebenarnya ia berada dalam hukum nakirah secara 
makna, karena ia tidak menunjukkan kepada kaum tertentu (lihat, 
alif lam jinsiyyah pada entri alif lam). 

2. Istitsn@' seperti lafazh illa Gp. Untuk itu, lafazh ghairu tersebut 
mu'rab dengan ketentuan irdb sebagaimana pada kalimah isim 
yang berada setelah lafazh illa, seperti 45 s KA AI e. (Para 
mahasiswa telah lulus ujian kecuali Zaid). Maka kalimah yang 
datang setelah ghairu dibaca jarr selamanya karena idhdfat, atau 
seperti X5 3 (- L (Tidak lulus ujian kecuali Zaid), atau seperti 
5 SEN s L (Para mahasiswa telah lulus ujian kecuali Zaid) 
boleh dibaca nashab sebagai istitsnd” atau dibaca rafa' sebagai 
badal dari lafazh ath-thullab. 

3. Isim yang didahului oleh kalimah laisa (D. Dalam hal ini, lafazh 
ghairu dibaca dhammah tanpa tanwin, sebagai isim laisa yang 
dibuang khabar-nya, dengan perkiraan: Kol s aa. Atau ia 
dibaca fathah tanpa tanwin sebagai khabar laisa, sementara isim- 
nya dibuang, dengan perkiraan sebagai berikut: H5 & Jok ya 
Adapun ucapan orang awam '& Yadalah keliru. 

Tambahan: 

Disifatinya isim ma'rifah oleh lafazh ghairu adalah karena ia menye- 

rupai isim ma'rifah dengan di-idhafat-kannya kepada isim marrifah, 

seperti aa Saba £ Untuk itu, ia diberlakukan seperti halnya isim 
marrifah. 

Maka sebagian pakar nahwu berani membuat ketentuan dengan 

memasukkan alif Idi m pada lafazh ghairu ( “0. Dengan alasan, bahwa 

ketika lafazh ghairu menyerupai isim ma'rifah melalui idhdfat-nya 
kepada isim ma'rifah, maka boleh saja memasukkan padanya sesuatu 
yang biasa mengikuti idhdfat, yaitu alif lam. | 


Fa (D 
Huruf f@' terdiri dari enam bagian, yaitu huruf 'athaf, huruf istindf, 
huruf rabith pada jawab syarath, huruf ta'il, dan huruf z&'idah. Kami 
akan menjelaskannya sebagai berikut: 


1. 


Fa 


F@' athaf. Biasanya ia ber--amal meng-'athaf-kan kalimah isim 
kepada kalimah isim lain, seperti 65 35 sk (telah datang Zaid lalu 
Khalid), atau jumlah kepada jumlah, seperti ayat 
a35 kp ks 3 Ugpsto (Lalu keduanya digelincirkan oleh 
setan dari surga, lalu keduanya dikeluarkan dari keadaan semula). 
Huruf “athaf mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai persekutuan 
antara ma'thif dan ma'thiif alaih dalam hukum, tartib dan ta'gib 
(datang di belakang). Apabila Anda katakan: 365 3g sk, maka Zaid 
dan Khalid datangnya secara bersamaan (bersekutu). Atau Zaid 
datang lebih dahulu, kemudian setelah itu disusul Khalid tanpa 
mahlah (tertunda lama). Hal demikian itu disebut tartib. Atau 
datang di belakang tanpa wujudnya mahlah, tetapi sesuai kadar 
perkiraan. Misalnya, 4 19 39 &$7 (Fulan menikah lalu lahirlah 
anak darinya). Maka lahirnya anak dari fulan tersebut setelah 
adanya pernikahan yang tidak lama masa antara keduanya (nikah 
dan lahir anak) kecuali terselang oleh masa kehamilan. 


“ 
(32 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Tambahan: 


Kadang huruf fa' dibuang beserta ma'thiff-nya, seperti ayat 
ba Ia BER ta Con jas! Blang Co pb Ul dag 503 Jiskal Ss (Danke- 
tika Musa memohon air untuk kaumnya, maka kami berfirman: 
pukullah batu itu dengan tongkatmu. (lalu ia memukulnya |, maka 
memancarlah darinya dua belas mata air). Yakni: &465 274. 
Huruf fa' pada kalimah fadharaba tersebut menurut sebagian 
ulama adalah fa' fashihah, karena ia menerangkan maksud sesuatu 
yang diperkirakan dari pembicaraan yang telah disebutkan 
sebelumnya, yaitu kalimah perintah &,e! (pukullah). 

2. F@' istindfiyyah, yaitu huruf fa' yang mengawali pembicaraan 

pada suatu kalimah yang berada sesudahnya, dengan pembicaraan 
yang tidak ada kaitan dengan pembicaraan sebelumnya. Untuk 
itu, jumlah yang berada sesudahnya itu tidak memiliki mahall 
(kedudukan) irab, seperti ayat: 
IS PAN JS At kg 51 Yus lo WES (Tatkala Allah 
memberi kepada keduanya seorang anak soleh, maka keduanya 
menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dianugerahkan- 
Nya kepada keduanya itu. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka 
persekutukan). Huruf fa' pada kalimah fat@'alalldhu dan kalimah 
sesudahnya merupakan jumlah permulaan yang tidak mempunyai 
mahall irab. 

3. Huruf f@' rabith (pengikat) yang berada pada jawab syarath. 
Untuk itu, jumlah yang ada setelah huruf fa' tersebut berada dalam 
mahall jazm, bila adit (perabot) syarath itu jazm. 

Huruf fa yang berada padajawab syarath itu bila jawab syarath 

tidak pantas dijadikan syarath. Demikian itu terjadi bila jawab 

syarath: 

a. Jumlah ismiyyah, seperti Susu #9 X5 se & (Jika Zaid telah 
datang, maka ia adalah orang yang berbuat baik). 

b. Jumlah yang dibarengi oleh md nafi, seperti aj Ba Gl 
(Jika Zaid telah datang maka aku tidak akan memukulnya). 


ya 
Fa - Fail 


c. Jumlah fi'liyyah yang dibarengi oleh gad, seperti 
us Na 4 # Ga Ia 34 5 (Jika dia mencuri, maka sungguh 
telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu). 

d. Jumlah fi'liyyah yang dibarengi oleh lan, seperti 
PA KN Op ara &! (Jika Khalid telah datang maka aku tidak 
akan memukulnya). 

e. Jumlah filiyyah yang dibarengi oleh sin atau saufa, seperti 
ungkapan p15 5325 5 3) (Jika kamu hijrah maka kamu akan 
menyesal). 

4. Huruf f@' taTliliyyah (alasan) yang semakna dengan lafazh HI 

(karena). Ia tidak mempunyai mahall irab, seperti Ho 3 3 Jela 

(Bantulah Zaid, karena ja temanmu). 


# 


5. Huruf fa' z@'idah (tambahan) yang dipakai untuk memperindah 
lafazh. Ia tidak ber-'amal serta tidak memiliki mahall #rab. Imam 
Sibawaih tidak menetapkan adanya f@' z@'idah tersebut. 


Huruf fa' z@'idah pada lazimnya bersambung dengan lafazh "3 
atau Lela, seperti Ia 4533 jkur ee! (Aku memberinya lima puluh 
rupiah saja). 


Fail 9D) 

F@'iladalah isim marfu' (dibaca rafa”) yang disebutkan fi'il atau syibah 
fi'il-nya terlebih dahulu, seperti 16 s& (Khalid telah datang), atau 
seperti is, "ws Xj (Zaid itu orang yang bersinar wajahnya). Yang dimak- 
sud syibah fi'il yang me-rafa'-kan f@'il-nya adalah isim fa'il, mashdar, 
isim maf'ul, shifah musyabbahah, isim tafdhil, dan isim lainnya. 

Menurut mazhab Bashrah, f@'il tidak boleh didahulukan atas ff'il dan 
syibah-nya, seperti #6 35, di mana kalimah zaidun kedudukannya 
menjadi f@'il. Tetapi seharusnya menjadikan kalimah zaidun tersebut 
di atas sebagai mubtadG@', sedangkan kalimah yang berada sesudahnya 
sebagai khabar-nya, dengan perkiraan: za #5 15. Sementara mazhab 
Kufah membolehkan f@'il didahulukan atas fi'il dan syibah-nya, seperti 
Fs oki (Dua Zaid telah berdiri). Namun pendapat yang benar adalah 


TA 
4 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


menurut ketentuan kaidah yang digunakan oleh mazhab Bashrah. 

F@'il terbagi kepada dua bagian, yaitu: 

1. Isimzhdhir, yaitu kalimah yang menunjukkan pada dzat (personal) 
yang disebutkan secara langsung, seperti kalimah zaid pada 
contoh 35 Ua: 

2. Isim dhamir, yaitu fa'il dalam bentuk kata ganti (dhamir) yang 
menunjukkan untuk mutakallim, mukhdthab, dan gh@'ib, seperti 
&375 (Aku telah memukul), £575 (Kamu telah memukul), atau 272 
(Dia telah memukul). 


Mazhab jumhur Arab (ulama nahwu) telah sepakat, bahwa apabila 
kalimah fi'il disandarkan kepada f@'il isim zhdhir dalam bentuk 
tatsniyah atau jama', maka kalimah ff'il tersebut wajib dikosongkan 
dari tanda yang menunjukkan kepada tatsniyah atau jama'. Oleh 
karenanya, ia seperti halnya ketika disandarkan kepada f@'il mufrad 
(tunggal), seperti ylx3l FB (Dua Zaid itu telah berdiri), atau seperti 
Ka #5 (Zaid-Zaid itu telah berdiri). 

Perlu diketahui, bahwa dalam gramatika dikenal bentuk struktur 
bahasa yang berpola S#P4O atau Subjek4#Predikat-Objek. Namun, 
dalam gramatika Arab hal demikian pada lazimnya mendahulukan 
predikat atas subjeknya, seperti WE 45 2,5 (Zaid telah memukul 
Khalid). Demikian itu, karena pada dasarnya f@'il (subjek) mengikat 
pada fi'il (predikat) dan tidak dapat dilepaskan dari fi'il-nya, serta f@'il 
masih merupakan satu bagian dari fi'il-nya. Maka akhir kalimah fiil 
dibaca sukun (mati) ketika ia bertemu dengan dengan f@'il dhamir 
mutakallim, atau mukhithab, seperti £3,5. Para pakar nahwu ber- 
alasan karena mereka tidak suka menggabungkan empat huruf yang 
berharakat pada satu kalimah. Maka dengan demikian alasan itu 
menunjukkan, bahwa f@'il beserta fi'il-nya menyatu bagaikan satu 
kalimah. 

Dan juga pada dasarnya maful bih (objek) itu diakhirkan dari fi'il dan 
JF@'il-nya. Namun, kadang maf'il bih didahulukan atas f@'il-nya ketika 
tidak dikhawatirkan terjadinya iltibas (kekeliruan) antara keduanya, 
seperti kesamaran dalam #rdb-nya dan tidak dijumpai pula garinah 


Eau 


(indikasi) yang menjelaskan bahwa maful bih harus diakhirkan dari 
fa@'il-nya. Apabila memang dikhawatirkan iltibas, maka f@'il harus 
didahulukan atas mafil-nya, seperti ce ga Vo. Pendapat tersebut 
merupakan mazhab jumhur (kebanyakan). Tetapi sebagian mereka 
membolehkan mendahulukan mafil bih pada kasus ini. Mereka ber- 
alasan bahwa orang Arab itu telah punya maksud dari pembicaraannya 
dalam kondisi iltibas, sebagaimana dalam kondisi jelas. Apabila telah 
dijumpai indikasi yang menjelaskan kedudukan ff'il dari maf'l-nya, 
maka boleh mendahulukan mafil bih, seperti Ganga NS Na 3 (Musa 
telah makan buah kumatsra). Dalam hal ini, Ibnu Malik menyatakan 
dalam Alfiyah-nya: 

Kata ji 3 Jali Ap Sen ya 3 J3 
Pada dasarnya kalimah fi'il itu bersambung dengan f@'il-nya, dan 
mafal terpisah dari fiil-nya. 

sesi Pe Je la AP jd ad aj Id ep 

Akhirkan posisi maf'al dari fi'il-nya jika dikhawatirkan terjadi 
kekeliruan, atau f@'il dalam bentuk dhamir yang dibatasi. 
Tambahan: 


Di antara orang Arab ada pakar yang menyesuaikan antara fil dan 
f@'il-nya dalam bentuk tastniyah atau jama'. Artinya, ketika kalimah 
Jftil disandarkan kepada f@'iil tastniyah atau jama', maka kalimah fil 
tersebut tetap disandangkan tanda tatsniyah atau jama'. Kaidah 
tersebut kemudian dikenal dengan sebutan lughah akaliini al- 
bardghits (an S 30, seperti ungkapan: gala 'sas (Dua guru laki- 
laki itu telah hadir). Atau seperti ungkapan 5 salad lapas (Para guru 
laki-laki itu telah hadir). 

Di dalam ungkapan Arab banyak dijumpai bentuk struktur gramatika 
yang mendahulukan maf'l bih yang menyimpan dhamir (kata ganti) 
yang kembali kepad f@'il-nya, seperti va & Sk (Umar takut kepada 
Tuhannya/kepada Tuhannya Umar takut). Demikian itu jika dhamir 
yang berada pada maf'al bih tersebut kembali kepada f@'il yang berada 
di akhir secara lafazh (muta'akhkhir lafzhan). Sebenarnya fd'il 


HN . 
(86 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


tersebut dalam perkiraan harus didahulukan atas maf'l-nya, karena 
pada dasarnya f@'il itu bersambung dengan fi'il-nya. Maka dengan 
demikian, kedudukan f@'il berada di awal (mutagaddim rutbatan), 
sekalipun posisinya berada di akhir secara lafazh. 


Dalam Surah Al-An'im ayat 137 berbunyi: 

Ebi IS 33 id da 351 5 UKS, (Dan demikianlah pemimpin- 
pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang 
musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka). 
Sementara syidz (cacat) dhamir yang berada pada ff@'il di awal kembali 
kepada maf'al bih yang diakhirkan dari f@'il-nya, seperti 441215 5$ 
(Kembangnya telah menghiasi pohon itu). Dhamir hd'-nya yang ada 
pada kalimah niir (f@'il) itu kembali kepada kalimah asy-syajara 
(maful bih). Dikatakan syidz, karena dhamir tesebut kembali kepada 
maful bih yang berada diakhir secara lafazh dan kedudukan 
(muta'akhkhir lafzhan wa rutbatan). Masalah ini ditolak olehjumhur 
ulama nahwu, sekalipun ada sebagian mereka yang membolehkannya, 
di antaranya Abu “Abdillah Ath-Thiwal dari mazhab Kufah dan Abu 
Fath bin Jinni. Ibnu Malik mengungkapkan dalam Alfiyah-nya: 


FE IP ob Ah MG PE Aa 
Telah dikenal ungkapan seperti: kepada Tuhannya Umar takut. 
Tetapi syadz ungkapan: kembangnya telah menghiasi pohon itu. 


Fagath (k35) 
Fagath merupakan bentuk struktur lafazh yang terdiri dari f&' z@'idah 
(tambahan) untuk memperindah lafazh dan gath sebagai isim fYil 
mudhari' yang berarti “cukup', sementara f@'il-nya dalam bentuk 
dhamir yang disimpan, dengan perkiraan: za, seperti Jas 55: sa kb (Dia 
pernah menghadap aku sekali saja). 


Fathah (55) 
Fathah merupakan tanda irdb nashab pada isim mufrad (tunggal), 
jama' taksir dan ft'il mudhari' yang bertemu dengan Gmil nashab, 


va. 
Fagath — Fril 


seperti at o,s1 3 (Aku tidak akan memukul orang). 


Demikian pula fathah menjadi tanda irab jarr pada isim ghair 
munsharif, seperti «43 553 (Aku telah bersua dengan Zainab). 


Fati'a (1:3) 
Lafazh fatt'a adalah fi'il midhi ndgish yang ber-'amal me-rafa'-kan 
mubtada' sebagai isim-nya, dan me-nashab-kan khabar-nya. Makna 
lafazh fati'a sebagaimana akhwat lainnya (J6), yaitu makna 
“meniadakan'. Kemudian setelah dimasuki nafi atau syibah nafi, maka 
ia kembali menjadi makna itsbat (tetap/terus-menerus). 


Dalam hal ini, lafazh fatfa disyaratkan harus didahului oleh nafi atau 
syibah nafi (nahi dan do'a), seperti Ist 4 ya &$ & (Orang sakit itu terus 
menerus tidur): atau seperti Botasa de Oig tu Y (Kamu senantiasa 
mengerjakan dengan konsisten atas kesungguhanmu). 


F1 09 
Fiil adalah kalimah (kata) yang menunjukkan makna mandiri dan 
disertai dengan pengertian zamin (waktu). Dengan kata lain, fi'il itu 
kata kerja, seperti «45. 
Kalimah fi'il mempunyai beberapa tanda atau ciri khas, di antaranya 
menerima huruf gad, saufa, sin, t@' ta'nits mati, dhamir f@'il, atau nin 
taukid, seperti ( 35 (Dia laki-laki telah lulus ujian) 
35 ak 35 (Terkadang Zaid datang) 
Te S2 (Kamu bakal lulus ujian) 
Gia (Kamu akan lulus ujian) 
Yu &s2 (Hindun telah lulus ujian) 
Kai (Aku telah lulus ujian) 
Hasil (Dia benar-benar telah pergi) 
Kalimah fi'il dilihat dari segi pengertian zamin (masa) terbagi tiga 
bagian, yaitu: 


“Gt 
188 y:2 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


1. Fiil midhi, yaitu kalimah yang menunjukkan suatu kejadian 
(perbuatan) yang telah berlalu dan selesai. 


Kalimah fi'il midhi tersebut mempunyai empat kondisi dari segi 

pengertian zamin, yaitu: 

a. Nyata maknanya pada masa telah berlalu dan telah selesai. 
Kondisi ini lazim banyak digunakan. Pengertian madhi dalam 
hal ini adalah midhi (telah) yang ditunjukkan secara lafazh 
dan makna, serta pekerjaan yang telah berlalu itu menun- 
jukkan masa lampau (jauh), seperti ayat eh Cipadd adil de 
(Allah telah menciptakan langit dan bumi), atau masa telah 
terlewat (dekat), bila kalimah tersebut termasuk kelompok 
ftil-ftil mugGrabah atau kalimah ftil yang didahului oleh gad. 

b. Nyata maknanya (bukan lafazh) pada saat penuturan. Artinya, 
m(dhi dalam hal ini adalah pengertian midhi dari segi lafazh- 
nya saja, dan yang dimaksud dengannya adalah kalimah insya 
seperti E444/ (Kamu sedang membeli), atau dalam bentuk fiil 
syuri” yang menunjukkan sedang terjadi, seperti $4 15 di 
(Zaid mulai berdoa). 

c. Nyata maknanya pada masa akan datang, setelah terjadinya 
penuturan. Maka dengan demikian pengertian midhi di sini 
sebatas lafazh-nya saja, tidak dengan maknanya. Kondisi ini 
berlaku bila kalimah tersebut menyimpan makna 'janji', 
seperti ayat Alguran 3 Aesast Gi (Sesungguhnya Kami 
(Allah) akan memberikan telaga al-Kautsar kepadamu), atau 
menunjukkan makna thalab (doa), seperti 4! Or (Semoga 
Allah memberi taufik kepadamu). 

d. Makna midhi yang pantas untuk masa telah berlalu atau akan 
datang, dengan syarat tidak dijumpai garinah (indikasi) yang 
mengecualikan atau mengkhususkan pada keduanya. 

Tambahan: 

Kadang kalimah kana (58) berfungsi sebagai makna dawim 

(berlangsung dan tetap) yang mencakup untuk zamin midhi dan 


ea aa ai ea tA ur aka LN gaN 


Fil 


arnr, seperti ayat Alguran sebagai berikut: kz ha d1 56 (Allah 

itu Maha Pengampun lagi Penyayang). Sifat pengampun dan 

penyayang itu berlangsung terus menerus dan tetap langgeng, 
tidak menunjukkan waktu yang telah berlalu saja. 

Hukumnya ftil midhi adalah mabni fathah selamanya, bila tidak 

bertemu diakhirnya dengan sesuatu hal. 

Fi'il mudhari', yaitu kalimah yang menunjukkan suatu kejadian 

(perbuatan) yang sedang berlangsung dan yang akan datang, 

seperti « & (Dia laki-laki sedang/akan menulis). 

Fi'il mudhari' mempunyai empat kondisi dari segi pengertian 

masa, yaitu: : 

a. Pantas untuk masa yang sedang berlangsung (hal) dan masa 
yang akan datang (istigbal). Demikian itu, apabila dijumpai 
garinah (indikasi) yang menunjukkan padanya. 

b. Nyata untuk masa yang sedang berlangsung, apabila wujud 
garinah seperti ia dibarengi oleh lafazh 31 (sekarang), atau 
berada sebagai khabar dari ff'il syuri, seperti 24 en Aa an 
(Guru itu mulai menjelaskan pelajaran). 

c. Nyata menunjukkan untuk masa yang telah terjadi (midhi), 
apabila didahului oleh @miljazm lam, seperti ayat Az & ik 
(Dia Allah sama sekali tidak pernah beranak dan tidak 
diperanakkan). 

d. Nyata mununjukkan masa yang akan datang, bila ia dibarengi 
oleh zharaf yang menunjukkan makna istigbal, seperti 
Kat B| aset (Aku akan mencukupimu bila kamu lulus ujian), 
atau dibarengi oleh lafazh sin dan saufa, seperti ayat $6 Jasa 
(Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka), atau menetapi 
makna janji dan ancaman, seperti dalam Surah Al-M3'idah 
ayat 40: #lt3 al Jah, 333 Ya Lig (Dia akan menyiksa siapa 
yang dikehendaki-Nya, dan mengampuni bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya). 


TG 
(LD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Fiil mudhari di-musytag dari fil madhi dengan tambahan 
salah satu huruf mudhara'ah. Dan ciri khas yang nyata pada 
fiil mudhari' adalah sah dimasuki huruf lam jazm, seperti 
Grad 
3. Ffil amr, yaitu kalimah yang menunjukkan makna perintah suatu 
perbuatan, seperti kalimah Kai (tulislah). 
Fi'il amr mempunyai ciri khas, yaitu shighah-nya menunjukkan 
pada perintah secara murni, tanpa tambahan lafazh lainnya, 
seperti dalam ayat: silakdl PP Tar al sh sid 2 (Jadilah kamu 
orang pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan serta 
berpalinglah dari orang-orang bodoh). 


Ciri khas lainnya adalah fi'il amr dapat menerima niin taukid, baik 
tsagilah maupun khafifah, seperti 'xye| (pukullah). Jadi ketika suatu 
kalimah yang bentuk shighah-nya menunjukkan pada fi'il amr, tetapi 
ia tidak menerima alamat atau ciri khas fi'il amr, maka ia bukanlah 
bentuk fi'il amr, tetapi disebut isim fi'il amr, seperti kalimah 15, yang 
berarti uskut (diamlah). Jadi, kalimah shah tersebut tidak boleh 
menerima niin taukid tsagilah maupun khafifah. Imam Ibnu Malik 
mengungkapkan dalam Alfiyah-nya: 


Ie Pa R Im ol dah 
Fiil amr itu jika tidak menerima tempat untuk nin taukid, maka ia 
disebut isim ft'il amr, seperti kalimah shah dan hayyahal. 
Fiilamr menunjukkan zamin yang akan datang, karena ia merupakan 


tuntutan (perintah) pada suatu perbuatan yang belum terjadi pada 
saat penuturan. 


Fril Jamid Gel 3m) 


Fiiljamid adalah ft'il yang menyerupai huruf, ia dapat mendatangkan 
makna yang bebas dari pengertian zaman dan perbuatan yang 
dikategorikan pada kalimah fi'il. Untuk itu, ia tidak menerima 
perubahan dari satu bentuk kepada bentuk lain, tetapi wujudnya tetap 
pada satu bentuk. | 


Oh 
Fril Jimid — Ffil Mu'tal 


Apabila fi'il jamid itu tidak terikat dengan pengertian zamin dan 
perbuatan, maka ia tidak butuh pada tashrif fi'il. Penyerupaan fiil 
kepada huruf itu dapat mencegah terjadinya tashrif, dan ia tetap 
menjadi jamid (statis). Jamid dalam kalimah fi'il itu seperti halnya 
mabni dalam isim, keduanya menjadi sebab menyerupai kepada huruf, 
seperti kalimah sx£, Sa @, dan Jas. Mazhab jumhur pakar nahwu 
menyatakan, bahwa kalimah-kalimah tersebut termasuk kalimah fil, 
dengan alasan ia dapat dimasuki oleh t@' ta'nits mati, seperti ungkapan 
Sta Fl cas (Sebaik-baik perempuan itu Hindun). 

Di antara ff'il jamid adalah ungkapan » & Jeis. Kalimah sugitha ini 
merupakan fi'iljamid mabni majhil yang tetap mengikat pada bentuk 
m@dhi. Seperti telah dijelaskan di muka pada entri sugitha, bahwa ia 
merupakan ungkapan kiasan yang ditujukan bagi orang yang menyesal 
atas perbuatan yang telah dilakukan atau ditinggalkan, sedih atau bingung, 
seperti dalam ayat Ida 3G 3» A batsa mal d Las W, (Dan tatkala mereka 
menyesal atas eaaanya dan mengetahui, bahwa mereka telah sesat). 


Fiil Mu'tal (adi 0) 

Fiil mu'tal adalah fi'il yang salah satu huruf aslinya dari huruf Sillat, 

seperti 6. 

FFil mu'tal terbagi kepada empat bagian, yaitu mitsal, ajwaf, ndgish, 

dan lafif. Kami akan jelaskan satu persatu. 

1. Mitsal, yaitu kalimah yang fa fi'il-nya huruf 'illat, seperti xc, 

2. Ajw@f, yaitu kalimah yang 'ain fi'il-nya huruf 'illat, seperti Jb: 
Asalnya: (5. 
Nagish, yaitu kalimah yang lam ft'il-nya huruf 'illat, seperti (425. 
Lafif, yaitu kalimah fil yang dua huruf aslinya terdiri dari huruf 
illat. Lafif ini terdiri dari dua bagian, yaitu: 
a. Lafif magriin, yaitu kalimah fi'il yang dua huruf “llat-nya 

beriringan, seperti (534 dan (s5. 


b. Lafif mafrig, yaitu kalimah ftil yang dua huruf illat-nya 
terpisah, seperti 3, dan 3,. 


TN 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Fil Shahih (7-4 J5) 

Ff'il shahih (sehat) adalah fi'il yang seluruh huruf aslinya itu huruf 

shahih (lawan mu'tal), seperti SS : 

Ff'il shahih terbagi tiga bagian, yaitu salim, mahmiiz, dan mudhdraf. 

1. Salim adalah ftil yang seluruh huruf aslinya bukan huruf Silat, 
hamzah, atau mudharaf, seperti &. 

2. Mahmiz, yaitu fi'il yang salah satu huruf aslinya itu hamzah, 
seperti kalimah Kf . tu, dan ts. 

3. Mudh@iaf, yaitu fi'il yang salah satu huruf aslinya terdiri dari dua 
huruf yang sejenis tanpa tambahan, seperti ak. 


Fil Ta'ajjub (231 M3) 
Ta'ajjub adalah merasa kagum pada suatu perbuatan seseorang yang 
mempunyai keistimewaan padanya. 


Banyak ungkapan yang menyatakan rasa kagum pada sesuatu, seperti 
ayat Sat Foil 483 dil 33286 45 (Bagaimana kamu mengingkari Allah? 
Sementara kamu sekalian awalnya mati, lalu Dia menghidupkan 
kembali kamu sekalian). 


Makna ta'ajjub di atas sesungguhnya hanya dapat dipahami melalui 
sisi indikasi pembicaraan, sementara sesuatu yang dapat memberi 
kepahaman pada makna ta'ajjub (rasa kagum) melalui bentuk shighah 
yang khusus untuk ta'ajjub adalah fi'il ta'ajjub itu sendiri, di mana ia 
mempunyai dua bentuk shighah, yaitu cast Ldanwp Usil, seperti 3 Jalu 
(Alangkah tampannya Zaid), atau seperti J4 A (Alangkah jeleknya 
kebodohan). Adapun pemaknaan secara tekstual di atas adalah sebagai 
berikut: ma adalah huruf nakirah tammah, menurut Sibawaih, yang 
kedudukannya sebagai mubtad@', sementara kalimah ajmala adalah 
il midhi dan f@i'l-nya dalam bentuk dhamir yang disimpan, yang 
kembali kepada ma, dan kalimah zaidan sebagai maful bih kalimah 
ajmala. 


Adapun kalimah agbih adalah bentuk fi'il ar, tetapi maknanya tetap 


BN am kesan Tan. 
Fiil Shahih — Fiil Tsulatsiy 


ta'ajjub (bukan amr/ perintah), sementara f@'il-nya dalam bentuk isim 
yang di-jarr-kan oleh huruf b@' zdidah (tambahan), yaitu kalimah al- 
Jahli. 

Fiil ta'ajjub seperti halnya isim tafdhil, ia tidak dibentuk shighah 
kecuali dari fi'il tsulatsiy, mutasharrif, tamm, tidak di-nafi-kan, bukan 
sifat yang menyerupai wazan afala (39), dan nyata harus memiliki 
keistimewaan. 

Sementara hukum pada muta'ajjab minhu (nama yang dikagumi) itu 
harus isim ma'rifah agar memperoleh maksud (f@idah) darinya, yaitu 
kekaguman pada keadaan seseorang tertentu, seperti 35 Jak 
(Alangkah tampannya seseorang), maka contoh tersebut keliru, 
karena tidak jelas orang yang dikaguminya. Melainkan, bahwa jika 
nakirah tersebut disifati, seperti ra) Jak Ve 5 Jai L (Alangkah tampan- 
nya seseorang yang berbuat kebaikan itu), Maka hal demikian itu boleh 
saja, karena telah memperoleh f@idah (dipahami) darinya. 

Boleh membuang muta'ajjab minhu, jika pembicaraan telah jelas tanpa 
muta'ajjab minhu. Tetapi membuang muta'ajjab minhu setelah shighah 
afilitu disyaratkan harus di-'athaf-kan kepada shighah afil lain yang 
telah disebutkan sebelumnya, seperti ayat sat an Sa) (Alangkah terang 
pendengaran-Nya dan langkah tajam Peng halatNYa) Menurut 
perkiraan: sy sel. Wallahu a'lam. 


Fril Tsulatsiy (B8 J3) 


Fil tsulatsiy adalah ff'il yang tersusun dari tiga huruf asli, seperti ,&. 

Fi'il tsulatsiy terbagi kepada dua bagian, yaitu: 

1. Tsulatsiy mujarrrad, yaitu fi'il yang seluruh huruf madhi-nya adalah 
asli (tanpa tambahan), seperti contoh di atas. Fi'il tsulitsiy 
mujarrrad mempunyai enam wazan, yaitu: 

Jak - Jas seperti jati — 8 


cak - Ja seperti aa 2 
Yak - Ini seperti HA - » 


-, 
(194 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Yak — Ja seperti Alt — ale 
Cek - Jsb seperti Bah Pad 
daa — Ja seperti 2x — Haa 

2. Tsulitsiy mazid, yaitu fi'il yang ditambahi oleh beberapa huruf 
lain pada huruf-huruf aslinya karena menyimpan faedah makna, 
seperti kalimah 3 (memuliakan), di mana ffil tsulatsiy Skl 
nya adalah 8 (mulia). | 
Kadang tambahan pada tsulitsiy tersebut satu huruf (mazid bi 
harfin). Maka dengan demikian fi'il tersebut mempunyai 3 wazan, 
yaitu 49 seperti ke: Pi seperti ai dan wazan jjz seperti 55. Atau 
tambahan dua huruf (mazid bi harfain), maka ia mempunyai 5 
wazan, yaitu 


Jx$ seperti ds 

Jek seperti Ihlis 

Jaa seperti 54 

Jai seperti :&el 

al seperti /igl 

Apabila tsulatsiy mazid tersebut ditambah 3 huruf (tsalatsatu 


asa maka ia terdiri dari 4 wazan, yaitu 


2 esa? 


deal seperti ajaa 
daa seperti sslar! 
Iwi seperti Sial 


Fulu (5 - 
Lafazh fulu merupakan kalimah isim yang digunakan untuk nida' 
(panggilan) dan digunakan sebagai darurat syair, seperti j3 4 (wahai fulan). 
Sementara nida' bagi perempuan adalah 4 4 (wahai fulanah). Sebab 
asal keduanya, menurut mazhab Kufah adalah # KI dan &yg yang dibuang 
alif dan niin-nya sebagai tarkhim (membuang huruf akhir munida). 


ay. 
Fiil Tsulitsiy — Fulu 


Kedua kalimah tersebut di atas mengunggkapkan kindyah (kiasan) 
tentang nama seseorang, menurut Ibnu “Ushfur, Syalaubini, dan Ibnu 
Malik. Melainkan, bahwa membuang alif dan ntin, menurut mereka, 
bukan sebagai tarkhim melainkan takhfif (memudahkan). Sebab jika 
tidak demikian, tentu ungkapan bagi mudzakkar dan mu'annats dapat 
dikatakan: Yg dan 495. 


Oaf 


@ablu (j3) 


Lafazh gablu merupakan zharafzamin dan makin bila keduanya di- 


idhafat-kan kepada zharaf zamin dan makin. Dalam hal ini, lafazh 
gablu mempunyai empat bentuk keadaan. Tiga bentuk untuk mu'rab, 
yaitu: 


1, 


Apabila di-idhdfat-kan secara lafazh, seperti 2 d3 Ja Ez (Aku 
datang sebelum Zaid). 
Dibuang mudhffilaih-nya serta diniati dalam bentuk lafazh-nya, 
seperti ungkapan ds Ibta 35 13 36 eta (Aku akan mencu- 
kupimu dan mencukupi Zaid. Tetapi aku akan mencukupimu 
sebelum mencukupi Zaid). 
Dibuang mudhaf ilaih-nya secara lafazh dan makna. Maka dengan 
demikian ia menjadi nakirah yang dibaca tanwin, seperti 
ungkapan penyair: 

#3 & IS &55 LIA d plus 
Maka minuman itu menjadi segar bagiku dan aku sebelumnya 
hampir tersedak oleh air panas itu. 


Adapun bentuk gablu yang lainnya adalah mabni dhammah, yaitu 
apabila dibuang mudhaAf ilaih-nya dengan disertai niat dalam 


5 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


maknanya, seperti ayat Alguran 44 143 J3 Ia 3 d& (Bagi Allah urusan 
sebelum dan sesudah mereka menang). 


Oad H 

Lafazh gad terdiri dari tiga bagian, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kami 

akan memaparkannya sebagai berikut. 

1. Isim fiil yang semakna dengan & (cukup), seperti ? 3 93 
(Cukup satu dirham untuk Zaid). Kalimah gad tersebut adalah 
isim ftil midhi mabni “ala sukin (mati), sementara kalimah zaidan 
kedudukannya sebagai maful bih, dan kalimah dirhamun sebagai 

f@'il yang dibaca rafa'. Atau seperti $55 255 (Cukup bagimu satu 
dirham). 

2. Ismiyyah yang semakna dengan lafazh &.zs (cukup). Lafazh ini 
pada lazimnya mabni sukiin (mati), seperti Xlgl 35 35 (Cukup bagi 
Zaid sebuah senyuman). Kalimah gad tersebut adalah isim seperti 
hasbu, mabni “ala sukiin (mati), mahall rafa' sebagai mubtadk', 
sementara kalimah zaidin adalah mudh@f ilaih yang dibacajarr, 
dan kalimah ibtisamatun menjadi khabar yang dibaca rafa'. 
Perbedaan antara gad isim fi'il dan gad ismiyyah adalah bahwa 
kalimah yang berada sesudah gad isim fi'il itu dibaca nashab, 
menjadi maf'il bih-nya gad, sementara kalimah yang biasa berada 
sesudah gad ismiyyah itu dibacajarr sebagai mudhdf'ilaih. 

3. Harfiyyah, yaitu huruf gad yang dibaca mabni sukin (mati) serta 
tidak memiliki mahall #rab. dad harfiyyah ini khusus masuk pada 

fiil mutasharrif khabari yang berbentuk itsbdt atau nafi serta 
bebas dari Gmil nashab, jazm, atau huruf tanfis (sin dan saufa). 


Fiil tersebut tidak dipisah kecuali oleh sumpah dan huruf nafi la, 
seperti ungkapan penyair: 

gain ten Ga Gal by Mis SG At 33 NET 
Apakah Khalid demi Allah sungguh kamu telah berjalan di 


kegelapan. Orang yang sedang asyik bercinta lagi hina pada 
golongan kami itu bukanlah pencuri. 


png men 


ad - at 


Oad harfiyyah itu mempunyai beberapa makna, di antaranya: 

a. Tawdgu' (pengharapan). Oad semacam ini berada pada fil 
mudhari', seperti ungkapan X5 Ten 35 (Zaid harap-harap lulus 
ujian). 

b. Taglil (sedikit), seperti LAKI Gia 35 (Kadang pembohong itu 
berkata benar). 

c. Taktsir (banyak). Oad semacam ini menurut pendapat 
Sibawaih, yang dicontohkan dalam ungkapan penyair Al- 
Hudzali: 

Aja Ea KAN IS MP At Was sal Dg 36 
Sering aku meninggalkan yang sepadan dalam keberanian 
yangberwarna kuning jari-jarinya. Jadi seakan-akan 
pakaiannya itu dibuang oleh pohon besaran. 
Syair di atas adalah bentuk kiasan tentang banyaknya darah 
yang keluar hingga menjadi lemas. 

d. Tahgig (pernyataan). Gad makna tahgig ini pada lazimnya 
masuk pada fi'il mddhi, seperti ayat M3 hn A 35 (Sungguh 
telah beruntung orang yang membersihkan dirinya). 

e. Tagrib (dekat), seperti ayat IVAN 246 35 (Shalat telah dekat 
dilaksanakan). 


Gala (JD 
Kalimah gala terdiri dari dua bagian, yaitu: 


1. 


Fiil madhi yang muta'addi kepada satu maf'l, seperti 
H3 gai Sl :35 JB (Zaid berkata: sesungguhnya ujian telah dekat 
waktunya). Jumlah inna al-imtihana garibun berada dalam mahall 
nashab, sebagai magiil gaul (mafial). Kadang kalimah gala itu 
muta'addi melalui huruf ba' bila mengandung makna itagada, 
seperti Iig. Jssl CI (Aku yakin dengan ini). 

Fil madhi yang semakna dengan zhanna (menduga). Untuk itu, 
kalimah gala senantiasa ber-'amal me-nashab-kan dua mafiil bih 
seperti halnya lafazh zhanna. 


TG 
(200 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Ffil gala tersebut harus memenuhi empat syarat, yaitu (1) fi'il 
mudhari', (2) disandarkan kepada mukhathab, (3) didahului oleh 
istifham, (4) tidak dipisah antara istifham dan mudhari tersebut 
kecuali oleh zharaf, jarr majrur, atau ma'mul fi'il, seperti 
lada lag d Pe Kagaal di (Apakah di sekolah itu kamu menduga Zaid 
duduk), atau seperti xl 3 J35 x4 axt (Apakah setelah jauh kamu 
menduga rumah-rumah itu berhimpun). 
Yang menjadi catatan dalam bab ini, bahwa seandainya mudhari' gaul 
tersebut telah memenuhi syarat ber- amal seperti halnya zhanna, maka 
boleh me-rafa'-kan dua maful-nya, kemudian keduanya dijadikan 
mubtad@' dan khabar, sehingga mudhari gaul itu muta'addi kepada 
satu maful saja, yaitu berupa jumlah mubtad@' dan khabar, seperti . 
5 bh yaa ds! (Apakah kamu menduga matahari itu bersinar). 


Oallama (Ji) 
Lafazh gallama merupakan struktur rangkaian kalimah yang terdiri 
dari kalimah fiil galla (05) yang tidak ber-'amal serta tidak mem- 
butuhkan fa'il dan huruf ma kaffah (4). Lafazh gallama selalu diikuti 
oleh kalimah fi'il, seperti ungkapan & 4266 5 (Jarang sekali aku malas). 


P0 Amis (3 

| O@miis atau kamus adalah sebuah kitab referensi yang memuat daftar 
kosa kata yang terdapat dalam sebuah bahasa, yang disusun secara 
alfabetis disertai keterangan bagaimana menggunakan kata itu. 


Kadang-kadang untuk tujuan praktis, disusun sebuah kamus singkat, 
yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk disebut kamus. 


Menurut luas lingkup isinya, kamus dibedakan menjadi kamus umum, 
kamus khusus, dan kamus istilah yang sebenarnya merupakan varian 
dari kamus khusus. Ada juga kamus eka bahasa, dwi bahasa, bahkan 
ada kamus multi bahasa. Melihat sifatnya, ada kamus standar dan ada 
kamus nonstandar. 


Yang dimaksud kamus umum adalah kamus yang memuat segala 
macam topik yang ada dalam sebuah bahasa. Bila kamus itu hanya 


0 ——— ve“ wc 


Ya 
Gallama - Gasam 4 201) 


memuat kata-kata dari suatu bidang tertentu, maka kamus itu disebut 
kamus khusus atau kamus istilah. Kamus standar merupakan kamus 
yang diakui dan memuat kata-kata yang standar dalam suatu bahasa. 
Contoh di Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) adalah 
kamus yang eka bahasa dan bersifat standar. 


Namun, kamus standar yang merupakan sebuah khazanah daftar kata 
yang dipakai dalam sebuah bahasa, belum tentu dapat memuaskan 
semua pemakainya. Selalu ada kata yang yang tidak terdapat dalam 
sebuah kamus atau makna yang diberikan terkadang tidak memuaskan 
pemakainya. Maka hal demikian perlu dipertegas (komentar) agar 
menjadi lebih jelas maknanya. Seperti telah maklum, bahwa dalam 
tradisi intelektual Islam, ada istilah yang disebut syarah (komentar) 
atau hisyiah (catatan pinggir), yang tujuan utamanya adalah untuk 
menjabarkan makna lebih luas pada kitab aslinya (matan). Seperti 
pada kamus Arab terkenal, Al-GGmiis karya Fairuzzabad, ia memuat 
sejumlah kosa kata secara abjadiyyah, kemudian kamus tersebut 
dijabarkan lebih jelas oleh sebuah “kamus besar' Taj Al-'Arus fi Syarh 
Al-Oimis (20jilid), karya Sayid Murtadha Az-Zabidi (1732-1790 M). 
Adanya kekurangan pada kamus pertama (asli) adalah karena setiap 
penyusun kamus (leksikograf) mencatat kata-kata yang dijumipainya 
hanya “sampai saat” sebelum kamus itu dipublikasikan (diterbitkan). 
Sementara itu, kata-kata baru tetap bermunculan dalam bahasa atau 
kata-kata yang ada mengalami perluasan makna. Leksikograf hanya 
mencatat kata-kata secara konservatif, sehingga pada saat kamus itu 
muncul dalam masyarakat, ia sudah ketinggalan zaman. 


Oasam (5) 
@Oasam adalah sumpah atas nama Allah atau lainnya untuk menguatkan 
pembicaran dan membenarkan penuturnya. 


Huruf gasam menurut pendapat masyhur ada tiga, yaitu wiwu, bd', 
dan t@', seperti ungkapan Kan) «1, (Demi Allah, aku sungguh akan 


melakukan begitu). 


EN 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Oasam terbagi kepada dua bagian, yaitu: 


1. 


Oasam isti'thafi, yaitu sumpah dalam bentuk jumlah thalabiyyah 
(kalimat tuntutan), dengan maksud menguatkan makna jumlah 
thalabiyyah lain yang lahir sebagai perasaan empati, sementara 
jawab sumpahnya juga dengan jumlah thalabiyyah, seperti 
ungkapan penyair: x12 5 jl Aa 4 Asia (Demi hidupmu wahai 
Salma, kasihanilah pada orang yang sedang merindu ini). Huruf 
gasam istithafi ini pada lazimnya memakai huruf ba". 

Ghair isti'thdfi, yaitu sumpah yang diungkapkan untuk 
menguatkan makna jumlah khabariyyah (berita). Maka dengan 
demikian jawab sumpah ghair isti'thGfi ini memakai jumlah 
khabariyyah pula, seperti gog » ft Gak HKI dl, (Demi Al- 
lah, aku sungguh akan mecurahkan kekuatanku dalam memperta- 
hankan tanah air). 


Oashr (3) 
Oashr atau hashr dalam ilmu nahwu adalah membatasi suatu perkara 
dengan perkara lain melalui cara tertentu, seperti membatasi (takhshis) 
mubtada' pada khabar dengan perangkat innama (Bp, nafi atau 


istitsn@'”, seperti di dalam ayat 541 Sabah WS) (Sungguh orang-orang 


mukmin itu bersaudara). Jadi sebaliknya, orang yang tidak sanggup 
memelihara persaudaraan itu tidak termasuk orang yang beriman. . 


Atau ayat: SA Fts 3 aan jadi 43 (Dan tiadalah kehidupan dunia ini 


melainkan kesenangan yang menipu). 


Kaf (3) 
Ka@f mempunyai beberapa macam, di antaranya huruf jarr bukan 
z@'idah, huruf jarr zGidah, isim semakna mitslu, huruf khithib, dan 
dhamir mukhithab. Penjelasannya sebagai berikut. 


1. Huruf jarr bukan z@'idah (tambahan). Huruf jarr ini ber-'amal 
men-jarr-kan isim zhdhir. Di antara makna-makna 2 baut) jarr 
bukan z@'idah adalah: 

a. Tasybih (penyerupaan), seperti a56 3G (Zaid itu seperti 
macan). 

b. Ta'lil (sebab/alasan), yaitu kalimah yang tiba setelah huruf 
kAf tersebut menjadi 'illat atau sebab pada kalimah yang 
berada sebelumnya, seperti ayat (2 3 Bagi &, J3, (Dan 
ucapkanlah: ya Tuhanku, sayangilah keduanya, karena me- 
reka berdua telah mendidik aku waktu kecil). Atau seperti di 
dalam ayat lain Sisa € 31331, (Dan berzikirlah kepada-Nya, 
karena Dia telah menunjukkan kamu sekalian). 

Kadang kaf men-jarr-kan isim dhamir, tetapi pendapat ini syidz, 

seperti ungkapan penyair: 


See NY BS Ie Ip Vi ee, 


TG 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Dan kamu tidak melihat seorang suami dan beberapa istri seperti 
dia dan seperti mereka, kecuali orang yang terlalu pelit terhadap 
keluarganya. 


2. Hurufjarr z@'idah (tambahan) untuk menguatkan makna. Huruf 
k@f ini merupakan kaf tambahan, seperti ayat #4 as aa (Tidak 
ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya). Atau seperti yang 
diceritakan oleh Al-Fara, bahwa pertanyaan yang sering diungkap- 
kan kepada sebagian orang Arab: bagaimana cara Anda membuat 
keju? Mereka menjawab: PI (gampang), yakni &4. 

' 3. Ka@f ismiyyah, yaitu isim yang semakna dengan jjx (seperti). Kdf 
tersebut selalu di-idhdfat-kan pada kalimah isim, seperti 
ungkapan penyair: 

La La galak MP A3 Gp aU OI 
Apakah kamu berhenti, sementara tidak akan menghentikan 
terhadap kezaliman, sepadan luka yang hilang padanya minyak 
dan sumbunya. 

KAf tersebut di atas merupakan isim yang semakna mitslu menjadi 
f@'il, sementar Amil-nya adalah kalimah yanha, dengan perkiraan: 
yA Jia M3 1 it Is 

4. Ka@fkhithab, yaitu kaf yang bertemu dengan (1) isim isyarah. Untuk 
itu, ia dibaca fathah untuk mukhdthab mudzakkar, dan dibaca 
kasrah untuk mukhithab mu'annats (2) dhamir munfashil, seperti 
23K) (3) sebagian isim fil, seperti 35343. 

5. Kaf dhamir mukhdthab, yaitu dhamir bdriz (nyata) untuk 
mukhathab mufrad (tunggal). Ia dibaca fathah untuk mudzakkar, 
dan dibaca kasrah untuk mw'annats. Kdf dhamir tersebut berada 
dalam (1) mahall nashab sebagai maf'ul bih, bila ia bertemu 
dengan kalimah fi'il, seperti 54,5 (2) mahalljarr, sebagai mudhif 
ilaih, bila ia bertemu dengan kalimah isim, seperti #48 &s (3) 
mahall jarr oleh huruf jarr. Hal ini bila bertemu dengan huruf 
jarr, seperti Id SI KA (4) mahall nashab, sebagai isim inna 
dan akhwat-nya, bila ia bertemu dengannya, seperti US Oh 


Pe “mmm PEP nmegoke an en atm 


Ka'anna (:| 
Huruf ka'anna adalah salah satu akhivit inna yang ber-'amal me- 
nashab-kan isim dan me-rafa'-kan khabar-nya. Fungsi ka'anna adalah 
sebagai tasybih (penyerupaan), seperti 4-1 Kg s5 (Zaid itu seperti 
macan). 
Apabila ka'anna itu di-takhfif atau dimudahkan tanpa tasydid, maka 
ia boleh dibuang isim-nya serta didatangkan khabar-nya dengan bentuk 
Jumlah ismiyyah, seperti «6 35 s5 (Sepertinya Zaid itu berdiri): atau 
bentuk jumlah ffliyyah yang didahului oleh huruf lam atau gad, seperti 
ayat Ih Ka d s5 (Seolah-olah tanaman itu belum pernah tumbuh 
kemarin). Atau seperti ungkapan penyair: 
BG, ga Gugat saat 
Waktu keberangkatan telah dekat, hanya saja tunggangan kami itu 
tidak bergerak pada muatan kami, dan sepertinya ia telah bergerak. 
Yakni: KA 35 35 Adapun isim ka'anna pada contoh-contoh tersebut 
di atas dibuang, yakni isim-nya dalam bentuk dhamir syan, dengan 
perkiraan: #6 15 263, m3 35 J Z6, dan Sip 35 Z6, 
Namun, kadang juga ditetapkan isim ka'anna, tetapi langka terjadi, 
seperti ungkapan penyair: 
Bias 3S MP dil api ja, 
Berapa banyak dada yang bersinar warnanya, kedua belah dadanya 
itu seperti botol. 
Kalimah tsadyaihi adalah isim ka'anna yang dibaca nashab dengan 
tanda y@', karena isim tatsniyah, sementara kalimah hugg@ni khabar- 
nya. | 
Menurut riwayat lain: 3 3635 s5. Maka isim ka'an tersebut dibuang 
dalam bentuk dhamir sya'n, dengan perkiraan: $ Ha 268, £&. Jumlah 
wa tsadyahu huggGni terdiri dari mubtada' dan khabar, mahall rafa' 
sebagai khabar ka'anna. 


20 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Ka'ayyin (15) 

Lafazh ka'ayyin masih merupakan satu makna dengan kam 
khabariyyah, yang mengandung makna 'banyak'. Ka 'ayyin merupakan 
struktur kalimah yang terdiri dari kdf tasybih dan ayyin yang dibaca 
tanwin. Oleh karena tanwin itu masih satu bagian dari tarkib 
(frase)nya, maka ia ditulis memakai niin, sehingga ia menjadi satu 
kalimah. Hukum mumayyiz (kalimah setelah ka'ayyin) itu harus 
mufrad (tunggal) yang dibaca jarr oleh min, seperti ayat 
3 Bi AG, ME IS tp 45 (Dan berapa banyak binatang yang 
tidak dapat membawa (mengurus) rezekinya sendiri itu, Allah-lah yang 
memberi rezeki kepadanya). 

Kadang kalimah ka'ayyin ditulis dengan 35, seperti ungkapan 
penyair: 


KU gt ay gai Ugal 313 36 
Berapa banyak kamu lihat orang yang enggan bicara serta 
mengagumkan bagimu, itu lebih dan kurangnya ada dalam 
berbicara. | 


Kada G8) 

Lafazh kada merupakan bentuk ftil ndgish mugarabah, yaitu fil yang 
menunjukkan makna dekatnya hal yang terjadi pada khabar. Lafazh 
klida ber-'amal me-rafa'-kan mubtada' sebagai isim-nya dan me- 
nashab-kan khabar-nya. Dan disyaratkan khabar-nya harus bentuk 
jumlah fi'iliyyah (mudhari), sekalipun ada kasus yang tidak menggu- 
nakannya, tetapi langka, serta khabar kada itu langka dibarengi oleh 
an (3D, seperti 3 4536 (Zaid hampir berdiri). Atau seperti ayat 
3 dak 383 Ia:255 (Maka mereka menyembelihnya dan hampir saja 
mereka tidak melaksanakan perintah itu). | 
Namun, ulama nahwu Andalusia menyatakan, bahwa an yang mengi- 
kuti pada khabar kada itu khusus dalam syair saja, seperti ungkapan 
penyair: 


Jaan Aids GE) ale Gam al AN ab 


Ya”, 
Ka'ayyin — Kafiyah 83 207) 


Nyawa itu hampir lepas dari mayat, bila ia menjadi isi mantel dan 
selimut. 

Atau seperti hadis Nabi #8: S6 3 psi 056 Imam dai PAKA ra 
(Aku hampir tidak shalat Ashar sampai matahari itu hampir terbenam). 
Tambahan: 

Apabila lafazh kada disandarkan kepada dhamir rafa' mukhithab 
(fa'iD, baik dhamir mutakallim atau mukhithab, maka alif-nya harus 
dibuang, serta kdf-nya boleh dibaca dhammah atau kasrah, seperti 
1 atau LIS. 


Kaffatan (56) 


Lafazh k@ffatan yang mengandung makna 'semua' atau 'seluruh' itu 
dibaca nashab sebagai hal, seperti BEN & (Para mahasiswa telah 
lulus ujian seluruhnya). Atau seperti ayat Alguran: 

KK He BSE us, pt Isk6, (Dan perangilah kaum musyrikin seluruhnya, 
sebagaimana mereka memerangi kamu sekalian seluruhnya). 
Al-Fara berpendapat, bahwa lafazh kaffatan itu dibaca nashab karena 
menjadi mashdar. Untuk itu, ulama nahwu tidak memasukkan alif 
lam padanya, karena lafazh k@ffatan merupakan akhir sebuah 
pembicaraan yang disertai makna mashdar. Lafazh kaffatan 
menurutnya, masih sepadan dengan ungkapan: tx# t315, maka lafazh 
jamian ini tidak boleh dimasuki oleh alif lam, bila ia memang masih 
semakna dengannya. 


Namun, Umar bin Khathab menggunakannya sebagai mudhaf dalam 
ucapannya: Sui) 625 Jl (te re OKI gladi S6 Ja KE NI &lz2 35 (Aku 
telah tetapkan tanggungan upeti atas seluruh kaum muslimin bagi 


keluarga Bani Kakilah, masing-masing setiap tahun membayar 200 
mitsgal emas murni). 


Kafiyah (456) 


K@fiyah adalah kasidah atau penggalan syair (tafilah), di mana rawi- 


CD, 


Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


nya berupa huruf kaf. Di antara kasidah kafiyah adalah ungkapan 


penyair: 


Ola HB Jie asal Jia A9 SAN Gd oma Je pda 9 dal 


Ilmu pengetahuan yang ada dalam hati itu bagaikan matahari dalam 


orbitnya, sedangkan akal bagi seseorang itu bagaikan mahkota bagi 


seorang raja. 


Kalam (4) 


Kalam menurut ilmu nahwu adalah sebuah istilah mengenai lafazh 


yang tersusun dan bermakna lengkap, di mana ia dapat memberikan 


pemahaman sehingga mitra pendengarnya merasa puas. 


Jadi kalam menurut ilmu nahwu harus memenuhi empat syarat, yaitu: 


1. 


2. 


3. 


Lafazh, yaitu ucapan (bunyi) yang mengandung huruf hijaiyah. 
Jadi suara binatang, bunyi mesin, atau lainnya tidak termasuk 
kalam. 

Murakkab (tersusun), yakni ucapan yang tersusun atau terangkai 
atas dua kalimah atau lebih, seperti Fs 39 (Zaid itu berdiri). 
Ungkapan 'kalimah' dalam penggunaan bahasa Indonesia disebut 
kata. 

Mufid (bermakna), yakni ungkapan berfaedah yang dapat 
memberikan pemahaman, sehingga mitra pendengarnya merasa 
puas, seperti 4 35 35 sk 3| (Jika Zaid telah datang maka aku akan 
memuliakannya). 

Jadi, ungkapan yang kedengarannya janggal (rancu) dalam makna 
karena tidak dipahami maksudnya, maka ia tidak termasuk kalam, 
seperti Fs | Jika dia berdiri). 

Wadh'a, yaitu lafazh yang menunjukkan pada suatu makna 
(pengertian). Artinya, pembicaraan tersebut diungkapkan secara 
sengaja. Jadi, ucapan orang yang mengigau, sekalipun berbahasa 
Arab atau bukan, tidaklah termasuk kalam, menurut pakar 


nahwu. 


5 5 tar 
Kalim - Kina 


Syaikh Imrithi mengungkapkan dalam Nazham-nya: 

Sad Age MAAN KIKI, MP Jend Kes Wal ga 
Kalam menurut pakar nahwu adalah suatu lafazh atau ungkapan 
yang digunakan untuk menunjukkan pada makna, serta ia 
terangkai dari beberapa kalimah. Sementara kalimah itu adalah 
suatu ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna 
yang bersifat mufrad. 


Kalla 4) 


Lafazh kalla dalam linguistik Arab mempunyai beberapa macam, di 


antaranya: 


1. 


Huruf rad dan zajr (larangan), seperti ayat: 

KE ls ala JA Jd ayejl C5 (Ya Tuhanku, kembalikanlah aku 
Ike duniaJ agar aku dapat berbuat amal saleh pada apa yang telah 
aku tinggalkan. Sekali-kali tidak/diamlah (dari ucapan itu)). 
Huruf yang mengandung makna haggan (nyata), seperti ayat 
Had ska 3) s6 (Nyata sesungguhnya manusia itu benar-benar 
melampaui batas). 

Huruf istiftah (pembukaan), seperti dalam Surah Al-Muthaffifin 
ayat 15 sebagai berikut: 53 4s ing Pa (Ketahuilah, 
sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari 
(melihat) Tuhan mereka). 

Huruf yang mengandung makna ayyu tafsiriyyah, yang datang 
sebelum huruf sumpah. Demikian itu diungkapkan oleh An-Nashr 
bin Syumail, dan diikuti oleh jamaah, di antaranya Ibnu Malik 
seperti di dalam ayat Pri (Yakni, demi bulan). 


Kana (55) 
Lafazh kana terdiri dari dua bagian, yaitu (1) fil madhi ndgish yang 
selalu me-rafa'-kan mubtad@' sebagai isim kina dan me-nashab-kan 
khabar-nya, seperti iggu 15 85 (Zaid itu orang yang giat). 


Te 
CD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Lafazh kana dapat ber-'amal dengan menggunakan bentuk midhi-nya, 
seperti contoh di atas, atau dalam bentuk mudhiri, seperti ayat tx Bj Ar 
(Aku bukan seorang pezina), atau ff'il arnr, seperti ayat Jah Sul 83 
(Jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan). 
Para ulama nahwu berbeda pendapat mengenai bentuk mashdar dari 
ktina ndgishah, apakah ia mempunyai mashdar atau tidak. Menurut 
pendapat yang valid, bahwa kana mempunyai bentuk mashdar-nya, 
dengan alasan dari ungkapan penyair: 

Kab nak MA daa jesla 
Dengan kerja keras dan sikap moderat, seorang pemuda dapat 
menjadi pemimpin dalam golongannya. Padahal keadaan kamu 
untuk hal itu adalah mudah. 
Pada asalnya isim k@na itu biasanya selalu berdampingan dengan ff'il 
n@gish-nya sementara khabar berada di akhir, tetapi kadang sebalik- 
nya, khabar kdna didahulukan atas isim-nya, seperti di dalam ayat 
Sisa Omi la (5 36 (Dan itu kewajiban atas kami menolong orang- 
orang beriman). Bahkan, boleh mendahulukan khabar atas fi'il nagish 
kina dan isim-nya bersama-sama, seperti all 3S ye (Deras hujan itu/ 
hujan itu deras). Dan sering terjadi kdna dan isim-nya dibuang bersama- 
sama, sementara khabar-nya tetap berada setelah huruf in (5D dan 
law ( », seperti ungkapan penyair: 
Telah dikatakan ucapan yang selalu dikatakan. Jika memang yang 
diucapkan itu benar, dan jika yang diucapkan itu dusta, maka apa 
alasan ucapan kamu bila dikatakan itu. 
Dengan perkiraan: ti Jadl 55 555 Gie Jail a6 3j- Atau seperti 
bla 35 2 Pe) (Datangkan buatku seekor tunggangan, sekalipun yang 
didatangkan itu himar), dengan perkiraan: 5 « sa 38 sha 
Dalam hal ini, Ibnu Malik telah mengungkapkan dalam Alfiyah-nya: 

KA uin al an ai 

Para ulama nahwu kadang membuang kdna dan isim-nya bersama- 


Kana — Karaba CD 


sama, serta menetapkan khabar-nya. Membuang tersebut banyak 

terjadi setelah in dan law. 

Tambahan: 

Ibnu Ushfur mengungkapkan, bahwa kana itu dapat menjadi z@'idah 

(tambahan) di antara dua perkara yang saling berdampingan. Untuk 

itu, kdna tersebut tidak dapat beramal, di antaranya antara: 

1. Mubtad@' dan khabar, seperti Fs 58 35 (Zaid itu berdiri). 

2. Fiildan f@'il, seperti Ia Ka PA d (Tidak dapat ditemukan orang 
yang seperti kamu). 

3. Shilah dan maushil, seperti Fi ag sk (Telah datang orang 
yang aku muliakan). 

4. Shifah dan maushiif, seperti £ S8 der S5 (Aku telah melewati 
dengan seorang laki-laki yang berdiri). 

(2) Fiil tamm. Oleh karenanya, ia cukup me-rafa'-kan musnad ilaih- 

nya (f@'il) dan ia tidak butuh pada khabar kdna. Kana ftil tamm, 

mengandung makna 'terjadi' atau “ada”, seperti ayat: 

5 ss & dd st EL ki Bj 3zt | (Sesungguhnya perintah-Nya apabila 

Dia menghendaki sesuatu hanya berkata kepadanya: jadilah, maka 

terjadilah ia). Atau seperti ayat: - j4 Sada Jl bapa 5 S$ 5 (Danjika ada 

(orang berutang itu) susah, ita tangguhkanlah sampai dia 

berkelapangan). 


Karaba (25) 

Lafazh karaba merupakan bentuk fi'il madhi ndgish yang menunjukkan 
makna mugarabah (dekat, hampir). Ia ber-'amal seperti halnya kida, 
yaitu me-rafa'-kan mubtad@' sebagai isim karaba, dan me-nashab- 
kan khabar-nya dalam bentuk jumlah fi'liyyah (fil mudhari), 
sekalipun ada pendapat yang membolehkan khabar-nya dengan isim, 
tetapi langka. 

Imam Sibawaih tidak pernah menuturkan mengenai karaba, kecuali 
khabar-nya bebas dari an ( 30. Sementara Ibnu Malik dalam Alfiyah- 
nya menyatakan, bahwa pendapat yang valid adalah sebaliknya, yaitu 


ap Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


lafazh karaba seperti halnya kdida. Maka banyak terjadi ia bebas 
khabar-nya dari an, dan sedikit terjadi ia dibarengi olehnya. Di antara 
contoh yang pertama adalah ungkapan penyair: 
Siak Sen MEA JG Ole RP Li Aa Ja ai OS 

Hati ini hampir saja remuk karena susahnya ketika para pencela itu 
berkata: Hindun itu pemarah. 
Dan contoh kedua seperti ungkapan penyair pula. 

Salat J Gee Ea Say MP UN yA Yin 6 133 lali 
Orang “pintar” itu memberinya minum satu wadah dari rasa haus. 
Sementara lehernya itu hampir saja putus. 


Kasrah 

Kasrah merupakan tanda bagi irab jarr pada tiga tempat, yaitu isim 

mufrad yang menerima tanwin, jama' taksir yang menerima tanwin, 

danjama' mu'annats salim, seperti 5, & 35 (Aku telah melewati Zaid): 

Se da aa | Sist (Aku mengambil ilmu dari beberapa kitab), dan seperti 

Shu S553 (Aku telah bersua dengan muslim perempuan). 

Dan kasrah juga menjadi tanda mabni bagi sebagian huruf dan kalimah 

isim pada: 

1. Isim “alam yang diakhiri oleh lafazh waihi (45), menurut lughah 
ulama yang menganggapnya mabni, seperti jaka Je dgiw 
(Sibawaih itu seorang alim terkenal). 

2. Isim fi'il yang dibentuk oleh wazan Jls, seperti Jlg (turunlah), 
atau seperti ct,2 (pukullah). 

3. Isim “alam untuk mu'annats (perempuan) yang dibentuk oleh 
wazan Jk5, seperti nama pus. 

4. Wazan Jis sebagai panggilan yang digunakan untuk mengejek 
perempuan, seperti &4£ (hai wanita jelek). 


Kay (5) 


Lafazh kay mempunyai beberapa bagian, di antaranya: 


Kasrah — Kay KD 


Huruf jarr. Ia berada pada dua posisi, di antaranya bila ia masuk 
pada md istifhimiyyah, seperti 63 Ss (Kenapa kamu malas?). 
Huruf md tersebut adalah m4 istifhamiyyah yang dibuang alif- 
nya karena dimasuki huruf jarr kay. Kadang ia didatangkan hd” 
sakat, seperti 115. 
Kedua, bila ia masuk pada md mashdariyyah, seperti ungkapan 
penyair Nabighah Ad-Dubyan: 

as Ag 8 Ussjag 
Apabila kamu tidak memberi manfaat maka merugilah. Sesung- 
guhnya seorang pemuda diharapkan pada dua pilihan: untuk 
merugi atau memberi manfaat. 
Huruf nashab dan mashdariyyah yang me-nashab-kan kepada ffil 
mudhari' secara langsung (dengan sendirinya), seperti gas S Uta 
(Aku datang kepadamu agar kamu mengajariku). 
Menurut mazhab Kufah, huruf kay ta'liliyyah seperti halnya 
mashdariyyah, ia dapat me-nashab-kan secara langsung (dengan 
zatnya sendirinya). Berbeda dengan pendapat mazhab Bashrah, 
bahwa kay ta'liliyyah tidak me-nashab-kan secara langsung, tetapi 
ia me-nashab-kan melalui an yang disimpan sesudahnya. 
Catatan: 
Huruf kay nyata sebagai bentuk mashdartyyah dalam satu keadaan, 
yaitu kay apabila didahului oleh lam, seperti ayat: 6 b Ja hat ISI 
(Agar kamu jangan berduka cita atas apa yang luput dari kamu). 
Sementara kay ta'liliyyah mempunyai dua bentuk, yaitu bila ia 
mendahului Im atau an, seperti 33 S St» (Aku datang kepadamu 
karena untuk membaca). Atau seperti Ga KG si S &» (Aku datang 
kepadamu karena kamu memuliakan aku). 
Isim istifham atau kay istifhamiyyah, yaitu kayfa istifhamiyyah 
yang dibuang huruf f&' pada lafazh kayfa. Namun, pemakaian kay 
istifhamiyyah sebagai pengganti dari kayfa tersebut langka sekali, 
kecuali ada dalam syair, seperti ungkapan penyair: 


CD 


Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Sp bg da dl aye S (Bagaimana kamu dapat berpihak kepada 


perdamaian dan segala sesuatu yang dituntut balas). 


Kayfa (435) 
Lafazh kayfa digunakan pada dua bentuk, yaitu: 


1. 


Kayfa istifhamiyyah. Kayfa istifhamiyyah ini lazim digunakan 
sebagai bentuk pertanyaan mengenai suatu keadaan, seperti 
ssi «5 (Bagaimana keadaan kamu?). Namun, kadang ia diguna- 
kan untuk makna ta'ajjub (aneh), seperti dalam Surah Al-Bagarah 
ayat 28: Sh 5 ag (&$ (Bagaimana kamu sekalian bisa menging- 
kari Allah?): atau untuk makna taubikh (celaan), seperti ayat 
As Kap dl ST Sie JS At 386 JS (Bagaimana kamu sekalian 
Isampail menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan 
kepadamu, dan Rasul-Nya juga berada di tengah-tengah kamu?). 


Lafazh kayfa istifhamiyyah mempunyai beberapa kedudukan 

irab, di antaranya: 

a. HGl, bila lafazh sesudahnya berbentuk fi'il tamm yang 
menunjukkan keadaan, seperti 441 4les 45 (Bagaimana 
kamu masuk ke kelas?). 

b. Khabar-mubtad@y, bila lafazh sesudahnya berbentuk kalimah 
isim, seperti $ il, &$ (Bagaimana tentang bapakmu ?). 

c. Mafil bih, bila lafazh sesudah kayfa berbentuk kalimah fi'il 
yang me-nashab-kan pada dua atau tiga maf'l bih, seperti 
S jbwaYi Ka HS (Bagaimana kamu menduga ujian?), atau 
seperti $ sal xy3 Eudet 45 (Bagaimana kamu memberitahukan 
berita kepada Zaid). 

Kayfa syarthiyyah, yaitu isim syarath yang tidak men-jazm-kan 

kepada fi'il dan jawdb-nya. Untuk itu, ia harus dipakai pada dua 

fiil (fCil syarath dan jawab-nya) yang sepadan dalam lafazh dan 
maknanya, serta disyaratkan tidak dibarengi oleh m& zd'idah 

(tambahan). Apabila dibarengi oleh md z@'idah, maka ia fungsinya 

kembali men-jazm-kan kepada dua ff'il itu, menurut jumhur ulama 


Kayfa - Kuniyah "D 


nahwu, seperti za as SS (Bagaimana kamu berbuat maka aku 
juga berbuat). Anda tidak boleh mengatakan: c 45! KP SS. 


Kila (55) 


Lafazh kila merupakan mulhag isim tatsniyah yang selalu di-idhdfat- 
kan kepada isim dhamir dan isim zhdhir. Seperti halnya isim tatsniyah, 
lafazh kila dibaca rafa' dengan membubuhkan alif dan dibaca nashab 
danjarr dengan tanda yd'. 


Padanan dari kild adalah lafazh kilta (ds) untuk mu'annats, yang tidak 
menjadi mulhag tatsniyah kecuali bila ia di-idhdfat-kan kepada isim 
dhamir, seperti: | 


lass dsk (Telah datang kepadaku kedua orang laki-laki itu). 

latk disle (Telah datang kepadaku kedua orang perempuan itu). 

kpk Lah (Aku telah melihat kedua orang laki-laki itu). 

2 Ch (Aku telah melihat kedua orang perempuan itu). 

ka S5 (Aku telah melewati kedua orang laki-laki itu). 

Pai S3 (Aku telah melewati kedua orang perempuan itu). 

Bila lafazh kila dan kilta di-idhdfat-kan kepada isim zhdhir, maka 
keduanya dibaca rafa', nashab, dan jarr dengan tanda alif, seperti 
berikut ini: 

ole X de (Telah datang kepadaku kedua orang laki-laki itu). 
sasa ts gs (Telah datang kepadaku kedua orang perempuan itu). 
aa DN KA (Aku telah melihat kedua orang laki-laki itu). 

gal es ih (Aku telah melihat kedua orang perempuan itu). 


Kuniyah (5) 


Kuniyah adalah suatu konstruksi kalimah yang terangkai melalui 
kaitan satu kalimah dengan kalimah lain yang membentuk satuan frase 
tarkib idhdfi (mudhdf dan mudhff'ilaih), di mana kalimah yang pertama 


G 
C9: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


(mudhaf) menggunakan kalimah ibnu, ibnatu, abu, ummu, dan 
lainnya, seperti nama Ibnu Umar, Ummu Hani, Abu Abdilah, dan 
rangkaian kalimah lainnya. 


Lim 


Ada beberapa macam huruf lam, di antaranya: 


1. 


Lam ibtida', yaitu huruf permulaan kalim yang mempunyai dua 
fungsi: (1) menguatkan kandungan jumlah. Untuk itu, ia disebut 
juga lam taukid. Para pakar nahwu menyebutnya Iim ibtida', 
karena pada asalnya ia masuk pada mubtad@', serta berada di 
permulaan kalam, (2) membebaskan mudhari dari zaman hal 
(sedang terjadi), menurut kebanyakan ulama nahwu. 


Lam ibtid@' tersebut tidak ber-'amal sedikit pun, dan ia sering 


masuk pada: 


a. 


Mubtad@', bila mendahului khabar-nya, seperti ayat 
key ASI 9 (Sungguh kamu sekalian lebih ditakuti). 
Mudhiri', seperti Sima 23 Sai (Sungguh Allah mencintai 
orang-orang yang berbuat baik). 

Fril mudharti'jamid (tidak dapat di-tashrif) selain lafazh laisa, 
seperti ayat agan BE jd (Sungguh sejelek-jelek apa yang 
mereka kerjakan itu). 

Lafazh gad, seperti di dalam Surah Yiisuf ayat 7: 
salad SKT a53, Aa3 G 35 3d (Sungguh pada diri Yusuf dan 
saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah 
bagi orang-orang yang bertanya). 


Ki 


SN 
Cy:: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


2. 


Lam amr, yaitu huruf jazm thalabi yang berada pada fi'il mudhar?. 
Lam amr sering dibaca (mabni) kasrah, sebaliknya kabilah Sulaim 
membaca mabni fathah, seperti ayat wax Iya Jas 3 G4 (Hendaklah 
orang yang mampu memberi nafkah menurut kamampuannya). 

Pada lazimnya lam amr dibaca sukiin (mati) bila berada setelah 
(Maka hendak- 


lah mereka memenuhi (perintahJ-Ku dan hendaklah mereka 


wawu dan fa athaf, seperti ayat 8 keaki, Oia 


beriman kepada-Ku). Boleh membaca fathah atau sukiin pada lam 

ibtid@' bila ia berada setelah tsumma, seperti bkad & (Kemudian 

hendaklah kamu sekalian bekerja). 

Lam jawab, yaitu lam yang berada pada jawab gasam (sumpah). 

Lim tersebut tidak ber-'amal dan tidak pula mempunyai mahall 

irab. Lam jawab berada pada jawab sebagai berikut. 

a. Law (9), seperti ae bea 3 (Seandainya kamu datang, maka 
aku akan memuliakan kamu). 

b. Lawla (Y), seperti sesi PAN #5 Yj (Seandainya tidak ada 
ibu, niscaya hilanglah rasa kasih sayang). 

Cc. Sumpah, seperti del "el &5553 (Demi kemuliaanmu, 
sungguh aku akan membantu orang yang membutuhkan). 

Lam huruf 'jarr, yaitu huruf yang biasa men-jarr-kan pada isim 

zhGhir dan isim dhamir. Lam tersebut dibaca kasrah pada isim 

zhGhir, dan dibaca fathah ketika bertemu pada sebagian isim 

dhamir. Ia mempunyai beberapa makna, di antaranya: 

a. Milik, seperti di dalam ayat AM 3 ol GL di (Dan 
kepunyaan Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi). 

b. Syibah milik, yaitu milik dalam arti majazi (metafora), seperti 
wi Ja (Baju itu milik kuda/baju kuda). 

c. Ta'diyah, seperti Yu 3 bah, (Aku telah memberikan harta 
kepada Zaid). 

d. Ta'lil (alasan), seperti OnnyI Oa (Aku datang kepadamu 
karena untuk memuliakan kamu). 


Lim 


e. Z@'idah (tambahan), seperti 3 Lin (Aku telah memukul 
Zaid). Lafazh Zaidin tersebut dibaca jarr secara lafazh, tetapi 
secara mahall (kedudukan) ia dibaca nashab sebagai maful 
bih. Atau seperti ungkapan penyair Ibnu Mayyadah: 

sala dad Jet KA MP Op abal ot LEX, 
Anda telah mengintai kerajaan antara Irak dan Yatsrib yang 
melindungi orang Islam dan orang yang mengikat perjanjian. 
Asalnya: Walk kli jul. 

f.  Maknafi (di dalam/pada), seperti ayat istall ea Jasa gatal 33 
(Dan Kami akan memasang timbangan-timbangan yang adil 
pada hari kiamat). 

g- Istihgag (hak), seperti 4 3usji (Segala puji itu hak bagi Allah). 
Ikhtishis (khusus), seperti el Seal (Mimbar itu khusus bagi 
khatib). 

Lam ta'Til, yaitu lam yang masuk pada fi'il mudhari' yang ber- 

'amal me-nashab-kan melalui an yang boleh disimpan sesudahnya 

menurut mazhab Bashrah, seperti #6 &4, (Aku datang untuk 

menghadapmu). 

Lam juhid, yaitu Iam yang berada setelah kana manfi (yakni 

setelah kalimah 58 & dan & D yang berfungsi untuk menguatkan 

nafi. Lam juhiid hanya masuk pada ft'il mudhari'. Untuk itu, ia 
ber-'amal me-nashab-kannya melalui an yang wajib disimpan 
sesudahnya, menurut mazhab Bashrah, seperti di dalam ayat 

-a &, Fesad AI) 363 (Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa 

mereka, sementara kamu (Muhammad) berada di antara mereka). 

Atau seperti ayat Pn) ad SK (Allah sekali-kali tidak akan 

mengampuni mereka). 

Tambahan: 

Ada perbedaan pendapat sebagian pakar nahwu mengenai khabar 

kina dan yakun manfi. Mazhab Bashrah berpendapat, bahwa 


TG 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


La (y) 


khabar keduanya dibuang. Lam tersebut merupakan lam huruf 
jarr yang ber-ta'allug kepada khabar yang dibuang tersebut. 
Asalnya: Fa aga 3 lega 2 35 Lp 

Sementara mazhab Kufah berpendapat, bahwa khabar pada kedua 
contoh di atas itu berada pada fi'il mudhari' yang berada setelah 
lam, dan lam tersebut merupakan lam tambahan untuk menguat- 
kan nafi. 

Lim z@'idah, yaitu Iim yang masuk pada khabar-mubtad&', seperti 
ungkapan $ sa cola A (Ibu Hulais itu perempuan yang telah tua 
renta), atau pada khabar anna (sD yang dibaca fathah, seperti 
gird'at-nya Said bin Jubair dalam ayat sda au AN 
(Melainkan, bahwa mereka memakan makanan), atau pada khabar 
lakinna "0, seperti Suk j2 » 3 (Tetapi aku itu amat sedih/ 
sakit hati mencintainya). 


Lafazh IG terdiri dari beberapa macam, di antaranya: 


1. 


L@G ndhi, yaitu huruf thalabi yang menunjukkan makna larangan. 
Ia selalu ber-'amal men-jazm-kan pada satu fi'il (mudhari). 
Keadaan nahi yang menunjukkan makna larangan ini bila ia dalam 
bentuk tuntutan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang 
lebih rendah, seperti ayat d4 3,45 Y (Janganlah kamu menyeku- 
tukan Allah): atau makna doa, bila ia datang dari yang lebih rendah 
kedudukannya kepada yang lebih tinggi, seperti ayat Eis'g y & 
(Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami), atau makna 
iltimis, bila ia datang dari yang sepadan kedudukannya, seperti 
Anda katakan kepada teman Anda: SAN Ka Y (Janganlah kamu 
berteman dengan berbagai kejahatan). 


Boleh membuang mudharf?-nya bila terdapat dalil (alasan) yang 
menunjukkan padanya, seperti vi Tb Giagana pabla Un 86 
(Cukupilah mahasiswamu selama mereka rajin belajar. Jika tidak, 
maka janganlah kamu cukupi mereka). Asalnya: #26 5 Yara 3 Sbs 


2 


La@ 'athaf, yaitu huruf Ia yang bertujuan menafikan hukum ma'thuf 
setelah terjadinya itsbat pada ma'thif alaih. Ma'thif dan ma'thif 
'alaih itu terjadi persekutuan dalam irab saja, tidak dalam 
hukumnya, seperti Je Y X5 s& (Zaid telah datang, tidak/bukan 
Khalid). 

La nafi, yaitu huruf Ia yang masuk pada fi'il mddhi. Untuk itu, ia 

wajib diulang-ulang, seperti 2,5 1, SI Y (Dia tidak makan dan 

tidak minum)) atau pada fi'il mudhar?', yang boleh diulang-ulang 
atau tidak, seperti AN y C “Kk Y X5 (Zaid itu tidak makan dan tidak 
minum). 

L@G nafi merupakan huruf yang tidak ber-'“amal, serta tidak memi- 

liki mahall irab. 

LG nafi yang ber-'amal seperti laisa (0), yaitu huruf yang ber- 

'amal seperti halnya fi'il-fi'il ndgish yang me-rafa'-kan isim dan 

me-nashab-kan khabar-nya. Demikian itu dapat ber-'amal seperti 

laisa menurut ulama Hijaz (disebut Ia Hijaziyah), sementara 
mazhab Bani Tamim tidak meng-'amal-kannya. 

LG nafi dapat ber-'amal seperti laisa itu harus memenuhi beberapa 

syarat, di antaranya: 

a. Isim dan khabar-nya harus nakirah, seperti &, Cast Ng y 
(Tidak ada seorang laki-laki itu lebih utama dari kamu). Atau 
seperti ungkapan penyair: 

buat JI atm EL IE Ce en 
Aku menolong kamu ketika tidak ada seorang yang menemani 
itu selain orang yang lemah. Maka aku ditampung di benteng 
dengan para penjaga benteng yang berani. 

b. Khabar la tidak didahulukan atas isim-nya. Maka Anda tidak 
boleh mengatakan: (js: s6 Y. 

c. Nafi tersebut tidak dibatalkan “amal-nya oleh illa istitsnd', 
seperti ungkapan x5 !, dasi 3 5. Jika demikian, maka 
kalimah afdhala harus dibaca rafa' sebagai khabar-mubtad@' 
kalimah rajulun. 


Di Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


5. LG nafi jinsi, yaitu huruf Ia yang meniadakan seluruh (umum) 
jenis. Ld tersebut ber-'amal seperti halnya inna (&)), yaitu me- 
nashab-kan isim dan me-rafa'-kan khabar-nya, seperti Ja 8d Y 
(Tiada seorang laki-laki pun di dalam rumah). Artinya, tidak ada 
seorang pun atau lebih yang berada di dalam rumah itu. 

LG nafi jinsi dapat ber-'amal dengan syarat isim Ia dan khabar- 
nya harus dalam bentuk isim nakirah. Apabila Id tersebut diulang- 
ulang, maka boleh meng-'amal-kannya, yaitu me-nashab-kan isim 
nakirah, dan boleh pula membiarkannya (tidak me-nashab-kan 
isim nakirah), seperti Hal V3 JW & Jay Yatau Sial Y, JI 3 Jas Y(Di 
dalam rumah itu tidak ada laki-laki dan tidak ada pula perempuan). 
Jadi apabila kalimah rajula itu dibaca rafa', maka ia kedudukannya 
menjadi mubtadG@', sementara kalimah fi ad-dari sebagai khabar- 
nya. 
Tambahan: 
Kadang isim IG ndfi jinsi itu dibuang, jika terdapat dalil (alasan) 
yang menunjukkan padanya, seperti Guk Y (Tidak mengapa bagi 
kamu). Perkiraannya: Uk st Y. Bahkan menurut mazhab Tamimi 
dan Thay khabar IG wajib dibuang, bila ada dalil (alasan) yang 
menunjukkan kepadanya, seperti bila Anda ditanya: ' Fs des Ge Ja 
(Apakah ada seorang laki-laki yang berdiri?), maka Anda katakan: 
5 3 (Tiada seorang laki-laki yang berdiri), yakni FI Y. 
Apabila hamzah istifhim masuk pada huruf Ia, maka ia tidak 
mengubah hukumnya (tetap ber-'amal), seperti $ A0 dd Y 
(Apakah tiada seorang laki-laki pun di rumah ?). Hal demikian itu 
sebagaimana telah diungkapkan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah- 
nya: 

PESAN a33 Gets Uu MP Can yA leh 

Berikanlah hukum yang semestinya pada IG yang disertai hamzah 

istifhamiyah, seperti halnya ia tanpa menggunakannya. 

Apabila huruf IG yang telah memenuhi syarat itu diulang-ulang, maka 

ia boleh dibaca 5 bentuk, yaitu: 


La - Li Budda "D 


a. Meng-'amal-kan Id yang pertama dan kedua bersama-sama, 
seperti dil Pi 38 Y, Is Y (Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan 
pertolongan Allah). 

b. Membatalkan amal keduanya, dengan menjadikan kalimah yang 
berada setelah huruf Id tersebut sebagai mubtad@', atau sebagai 
isim Ia yang menyerupai amal laisa, seperti di 1:8 Ya II 
(Tiada daya dan kekuatan itu kecuali dengan pertolongan Allah). 

Cc.  Meng-'amal-kan IG yang pertama sebagai Ia ndfijenis, dan mem- 
batalkan “amal IG yang kedua, lalu membaca rafa' kalimah sesudah 
la kedua tersebut, baik sebagai mubtad@' atau sebagai isim IG yang 
menyerupai isim laisa, seperti 4 Y) $$ Y, Jss Y (Tiada daya dan 
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). 

d. Membatalkan IG yang pertama, dengan menjadikan kalimah 
sesudahnya sebagai mubtad@' atau isim IG yang menyerupai amal 
laisa, dan meng-'amal-kan IG yang kedua sebagai Id nAfi jinsi, 
seperti 4 PI 38 Y, Jss Y (Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan 
pertolongan Allah). 

e. Meng-'amal-kan IG yang pertama sebagai Ia ndfijinsi, dan mem- 
batalkan “amal IG yang kedua, yang dianggap sebagai IG zd'idah 
(tambahan), lalu membaca nashab kalimah sesudah IG kedua 
tersebut dengan menjadikannya ma'thfif (di-“athaf-kan) kepada 
mahall isim Ia yang pertama, seperti 4 SI 38 Y, Iss Y (Tiada daya 
dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). 


LA Budda (4) 
Ungkapan I& budda dapat diterjemahkan dengan 'harus, mesti, perlu' 
atau yang semakna dengannya. Hal demikian berlaku, baik sesudah 
ungkapan tersebut terdapat isim langsung ataupun terdapat ff'il yang 
didahului kalimah an (st & Y), seperti 12841 1 mall ida sa Si KY (Kamu 
perlu terapi metodologis yang matang). Atau seperti ungkapan 
Ini A33 Sp sad &Y (Pada hari ini juga mesti memenuhi kebutuhan). 
Sebuah peribahasa yang mengungkapkan tentang suatu keperluan yang 


ON: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


mesti tidak bisa ditunda lagi, seperti halnya gadha' al-hdjat (buang 
hajat). 


La'alla COD 


Lafazh la'alla merupakan akhwit inna ($)) yang selalu ber-'amal me- 
nashab-kan isim dan me-rafa'-kan khabar-nya. Ia mengandung makna 
tardji' (harapan) terjadi sesuatu yang disenangi atau dibenci, seperti 
3 MI Ja (Mudah-mudahan pemuda itu kembali), atau seperti 
pak Al Ja (Mudah-mudahan musuh itu datang). 


Kadang lam lafazh la'alla dibuang, tetapi makna dan amal-nya masih 
tetap, seperti kxx 4! (ja (Mudah-mudahan Allah menyayangi kita). 
Lafazh la'alla juga merupakan huruf jarr z@'idah (tambahan) yang 


masuk pada mubtad@', seperti halnya huruf bd' zd'idah yang berada 
pada contoh P 3 Uus, menurut lughah “Ugail, seperti ungkapan: 


Fi Kiu @ ee NAN 
Allah itu telah mengutamakan kamu atas kami dengan sesuatu hal, 
bahwa ibu kamu itu Syarim. 


Labbaika (3:4) 


Lafazh labbaika merupakan kalimah yang selalu di-idhdfat-kan secara 
lafazh kepada dhamir mukhithab. Ia dapat diterjemahkan “dengan 
memenuhi panggilanmwu', yang kedudukannya sebagai maf'al muthlag, 
dibaca nashab dengan tanda y@', karena ia merupakan bentuk isim 
tatsniyah (menurut Sibawaih), yang dimaksud tatsniyah di sini 
maknanya untuk taktsir (banyak). 

Oleh karena itu, ungkapan makna labbaika selalu diulang-ulang, 
sebagaimana memenuhi panggilan yang tidak cukup diungkapkan satu 
kali, seperti yang dilafalkan orang ketika menunaikan ibadah haji: 
ad gjh 2d (Aku penuhi panggilan-Mu Ya Allah, aku penuhi panggilan- 
Mu). 

Syadz (cacat) idhdfat-nya lafazh labbai kepada dhamir ghdib, seperti 
ungkapan penyair Rajiz: 


La'alla — Lada dan Ladun HD 


SPA da II ya P3 Ob sb H3 SA IUP 
Sungguh seandainya kamu memanggilku, dan di dekatku terdapat 
padang luas yang nampak ada gua kosong lagi lebar, maka aku 
katakan: aku penuhi panggilannya bagi orang yang memanggilku. 


Lada dan Ladun (4i- 


Lafazh lada (,s4) merupakan isim yang selalu di-idhdfat-kan secara 
lafazh dan makna. Untuk itu, ia tidak digunakan tanpa idh@dfat kepada 
lafazh sesudahnya, baik isim ataupun dhamir. 
Lafazh lada memiliki dua makna zharaf, yaitu zharaf makin bila ia 
di-idhafat-kan kepada isim yang menunjukkan tempat, seperti 3x7 &.iz 
(Aku duduk di hadapanmu), atau zharafzamin bila ia di-idhdfat-kan 
kepada isim yang menunjukkan waktu, seperti sal sb cd 3 (Aku 
berkunjung kepadamu pada saat matahari terbit). 
Sementara lafazh ladun (51), ia seperti halnya lada yang selalu di- 
idhafat-kan kepada isim zhdhir atau dhamir. Lafazh ladun merupakan 
bentuk isim yang mabni sukin (mati), menurut kebanyakan pakar 
nahwu, karena menyerupai huruf dari segi masih tetap keadaannya 
dalam satu pemakaian, yaitu sebagai zharaf. 
Lafazh ladun kebanyakan selalu di-jarr-kan oleh huruf min. Untuk 
itu, dalam Alguran lafazh ladun selalu diungkapkan menggunakan 
huruf min, seperti pada Surah Al Kahfi ayat 65 sebagai berikut: 
bla GI Ha sda, 
Apabila datang setelah ladun, kalimah ghudwah (3333), maka kalimah 
tersebut boleh dibaca nashab, sebagai tamyiz. Tetapi hal itu langka 
terjadi, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah-nya, 
seperti ungkapan penyair: 

ap 5 Jas Mie 5 ai ar Us 
Anak kudaku itu selalu berada di tempat jaga anjing mereka dari 
saat pagi hari sampai mendekati terbenam matahari. 


Atau menjadikan kalimah ghudwah sebagai khabar dari kana (55) 


Eta . 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


yang dibuang, dengan perkiraan: 452 PANAI RN 3 (Pada saat itu pagi 
hari). 

Kalimah ghudwah juga boleh dibaca jarr, dengan meng-idhafat-kan 
lafazh ladun kepadanya. Sementara mazhab Kufah membaca rafa' 
kalimah ghudwah, sebagi f@'il dari kana tammah yang dibuang, dengan 
perkiraan: #2 &:6 sa (Sejak saat pagi hari). 


Laisa (1) 

Kalimah laisa adalah fi'il midhi ndgish lagi jamid (statis) yang ber- 
'amal me-rafa'-kan mubtad@' sebagai isim-nya, dan me-nashab-kan 
khabar-nya, seperti (56 X5 ya (Zaid itu sedang tidak berdiri). Fungsi 
makna laisa adalah menafikan perkara yang khusus terjadi pada zaman 
hal (sedang terjadi), kecuali apabila terdapat indikasi yang menunjuk- 
kan pada selain zamin hal, seperti cat bala ue aa (Ali tidak jadi 
berangkat kemarin). 

Para pakar nahwu berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya 
mendahulukan khabar laisa atas mubtad@'. Mazhab Kufah, Mubarrad, 
Zajaj, Ibnu Siraj, dan kebanyakan pakar nahwu muta'akkhirin tidak 
membolehkannya. Sementara Abu Ali dan Ibnu Burhan membolehkan 
mendahulukan khabar laisa atas mubtad@', seperti ig, cad Is6 (Tidak 
berdiri Zaid itu). Bahkan ada kelompok yang menisbahkan kepada 
Sibawaih, bahwa ia membolehkannya, tetapi penisbahan itu dibantah oleh 
kelompok lain, bahkan belum ditemukan dari lisan Arab yang meng- 
ungkapkan akan kebolehan mendahulukan khabar laisa atas mubtad@'. 
Namun, keterangan yang ada pada mereka adalah kenyataan adanya 
ma'mil khabar laisa yang datang lebih dahulu atasnya, seperti pada 
Surah Hfid ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut: #5 ba aa zt F3 Y 
(Ingatlah, di waktu azab itu datang kepada mereka tidaklah dapat 
dipalingkan dari mereka). Jadi, lafazh yauma ya'tihim merupakan 
ma'mil-nya khabar laisa, yaitu lafazh mashrifan. Wallahu a'lam. 


Laita (1) 


Laita adalah huruf tamanni (harapan pada sesuatu yang mustahil atau 


Laisa — Lamma "2D 


sulit terjadi), yang ber-“amal me-nashab-kan isim dan me-rafa'-kan 
khabar-nya, seperti ungkapan penyair: 

Kisa IS ln tyeb AP ega ORA ed YI 
Ketahuilah, mudah-mudahan pemuda itu kembali pada suatu saat, 
maka aku akan memberitahukan kepadanya tentang apa yang 
dilakukan oleh orang yang beruban itu. 
Apabila laita bertemu dengan md (14), maka ia boleh tetap ber-'amal 
atau batal ber-“amal, seperti Fa X3 sg 333 kd (Mudah-mudahan Zaid itu 
berdiri). 


Lakinna (KO) 


Huruf lakinna merupakan salah satu akhwit inna ($j) yang ber-'amal 
me-nashab-kan isim dan me-rafa'-kan khabar-nya. Huruf lakinna 
mempunyai dua fungsi, yaitu: 

1. Istidrik (menyusul), seperti ha Fat Hb 35 (Zaid itu pemberani, 
tetapi dia orang yang pelit). 

2. Taukid (menguatkan), seperti Si Dat Oi Ki 3 (Seandai- 
nya kamu lulus ujian, niscaya aku akan memuliakannmu, tetapi 
sungguh kamu tidak lulus). 

Apabila lakinna bertemu dengan huruf m& zG'idah, maka batal “amal- 

nya, seperti saxs jalal WS 353itu (Aku akan berkunjung kepadamu, 

tetapi keadaan cuaca hujan lebat). Atau seperti ungapan penyair 
terkenal Imri'il Oais: 
Jet SBI Saat BK 383 MP Sh sad pal US 

Tetapi aku bergerak menuju kemuliaan yang asli (hakiki). Namun 

terkadang kutemukan kemuliaan yang asli itu pada sifat-sifatku. 


Lammi (&) 


Lammd adalah huruf nafi yang khusus berada pada fi'il mudhari. Ia 
selalu men-jazm-kan fi'il, dan mengembalikan maknanya menjadi 
midhi (telah terjadi), seperti 45 Pn “ (Zaid sudah tidak berdiri). 


TAN 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Perlu dicatat, bahwa lamma yang masuk pada fi'il midhiitu bukanlah 
huruf nafi jazm, tetapi huruf yang memiliki makna je (ketika), seperti 
ai KA Wi (ketika dia giat, maka aku memuliakannya). Untuk itu, 
merupakan hal yang keliru apabila memasukkan huruf lammd pada 
mudhari? tetapi maksud maknanya adalah jje-seperti 41 154 W (Ketika 
dia giat, maka aku akan memuliakannya). Yang benar adalah Aga He 


Lughah Fushha' dan “Amiyah (kt, tas HD 
Lughah fushh4 adalah bahasa dalam Alguran, Arab klasik, dan bahasa 
yang digunakan dalam pergaulan resmi sehari-hari, dalam diwansy@'ir, 
sastra dan hasil pemikiran secara umum. Sementara lughah amiyah 
adalah bahasa yang digunakan dalam urusan tidak resmi dan dalam 
percakapan umum sehari-hari. 


Istilah “imiyah (pasaran) ini sebenarnya diambil dari beberapa nama 
menurut sebagian pakar bahasa Arab kontemporer, seperti Darij, 
Lahjah “Arabiyyah Al-'Amiyah, Al-'Arabiyyah Al-'Amiyah, Kalam 
Darij, dan nama-nama lainnya. 

Dalam dua bahasa fushha' dan “amiyah tersebut dikenal adanya istilah 
bilingualisme (kedwibahasaan), yaitu penggunaan dua bahasa berbeda 
oleh seorang penutur atau lebih dalam pergaulannya dengan orang 
lain secara bergantian. 


Namun, sebagian peneliti bahasa menolak penggunaan istilah bilingu- 
alisme yang digunakan oleh kebanyakan ahli bahasa, dengan alasan 
lahirnya bentuk bahasa Arab: fushha' dan “imiyah. Bahasa fushha' 
dan “miyah merupakan dua ragam yang berakar dari satu bahasa, 
sementara bilingualisme terdapat pada dua bahasa yang berbeda, 
seperti halnya perbedaan antara bahasa bangsa Perancis dan bangsa 
Arab, atau antara bahasa Jerman dan Turki. 


Untuk itu, persoalannya tidak dapat dikaitkan dengan pemahaman 
bilingualisme. Tetapi ia merupakan sebentuk dari “diglosia”, yang me- 
nurut Ferguson adalah suatu situasi yang di dalamnya ada dua ragam 
dari satu bahasa yang hidup berdampingan dengan peran masing- 
masing dalam masyarakat itu. 


: ng 
Lamm4 - Lughah Fushha' dan “Amiyah $$ 229) 


Ferguson menjelaskan diglosia itu dari sembilan segi: fungsi, prestise, 
warisan tradisi, tulis menulis, pemerolehan, pembakuan, tata bahasa, 
leksikon, dan fonologi. Menurutnya, dalam suatu bahasa ada dua 
ragam yang berbeda. Yang satu disebut dialek tinggi (T), dan yang 
kedua dialek rendah (R). Dalam bahasa Arab, dialek T itu mengacu 
pada bahasa Arab yang dipakai dalam Alguran dan bahasa klasik 
(turdts “arabi), yang lazim disebut bahasa fashih. Sementara dialek R 
mengacu pada berbagai masyaratkat Arab di berbagai negara yang 
lazim disebut bahasa pasaran (“Gmiyah). 


Oleh karenanya, distribusi fungsional dialek T dan dialek Rmempunyai 
arti, bahwa terdapat situasi di mana hanya dialek T yang sesuai untuk 
digunakan, dan dalam situasi lain hanya dialek R yang biasa digunakan. 
Fungsi T hanya pada situasi resmi atau formal, sementara fungsi R 
hanya pada situasi informal dan santai. 


Sebenarnya bangsa Arab telah mengenal adanya diglosia ini sejak masa 
jahiliah. Sebab sudah dapat dijumpai setiap,kabilah memiliki dialek 
masing-masing dan bahasanya yang khusus. Dengan adanya hubungan 
komunikasi antara bangsa Arab dan para penutur kabilah lain, itu akan 
segera membuat sempurna pada bahasa kabilah ini, sehingga bila mereka 
bercakap-cakap, berpidato, membacakan syair, atau mengadakan 
pembicaraan antara satu kabilah dengan kabilah lainnya, mereka 
senantiasa bertumpu pada bahasa umum (musytarakah). Dan diglosia 
inilah masih tetap bertahan setelah datangnya Islam ke negeri Arab. 


Diglosia bahasa fushha' dan Gmiyah pada bangsa Arab itu mulai 
muncul seiring lahirnya bahasa Gmiyah itu sendiri, yaitu pada masa 
penaklukan-penaklukan Islam pertama setelah membaurnya orang 
Arab dengan orang “ajami (asing). 


Ma (4) 
Ma 


1. 


terdiri dari beberapa macam, di antaranya: 

Syarthiyyah, yaitu m4 isim syarath jazm yang butuh pada ftil syarath 
dan jawab-nya. Untuk itu, m4 syarthiyah ini termasuk perabot 
jazm yang ber-'amal men-jazm-kan dua ft'il, yaitu ft'il syarath 
dan jawab syarath, seperti di dalam ayat: 1 4x Pa ba klas 3 (Dan 
kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka Allah mengeta- 
huinya). 

Maushilah, yaitu md isim maushil yang digunakan sama untuk 
bentuk mufrad, tatsniyah, atau jam@', baik mudzakkar ataupun 
muannats. Kebanyakan md maushillah digunakan untuk ghair 
Agil (tidak berakal), seperti Rani in AA (Telah membuat kagum 
bagiku, apa yang aku kendarai). Tetapi kadang ia digunakan untuk 
yang berakal (manusia), seperti ayat: 

rs Tp Ea alam ia s CL KL 2S5 (Maka nikahilah olehmu 
“perempuan yang disenangi dua, tiga, atau empat). Atau bahkan 
ia digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal sekaligus, 
seperti ungkapan penyair Abu Firas Al-Hamdani: 


KP 


Kap ai ad Ku tak gi IG) 


dp 


(Di Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Apabila aku tidak menjumpai di suatu negara sesuatu/orang 
yang aku kehendaki, maka aku masih memiliki keteguhan dan 
modal nekad untuk yang lainnya. 

3. Istifhimiyyah, yaitu md isim yang dipakai untuk suatu pertanyaan 

mengenai sesuatu yang tidak berakal atau hakikat sesuatu atau 
sifatnya, baik sesuatu itu berakal atau tidak berakal, seperti 
sela» (Apa yang kamu lakukan?). 
Biasanya md istifhamiyyah dirangkai dengan dza (43) maushiilah, 
seperti Sela Bu (Apa itu yang kamu lakukan?), maka kedudukan 
md tersebut sebagai mubtad@', sementara dzd isim maushil yang 
sepadan dengan makna alladzi (sid itu kedudukannya sebagai 
khabar md. Kalimah fa'alta menjadi shilah-nya dza, sementara 
dhamir Gid (yang kembali) dibuang, dengan perkiraan sebagai 
berikut: s2l5 (sil 

4. Mashdariyyah, yaitu m4 mashdar yang menjadikan kalimah 
sesudahnya berada dalam ta'wil mashdar. Ma mashdariyyah itu 
terbagi kepada dua bagian, yaitu: 

a. Mashdariyyah zharfiyyah, di mana kalimah yang datang sesu- 
dahnya berada dalam ta'wil mashdar, miahall nashab sebagai 
zharafkarena menempatkannya pada lafazh muddatan (452), 
seperti ayat Alguran & 255 L 69 silalh dlesh (Dan Dia 
memerintahkan kepadaku agar mendirikan shalat dan menu- 
naikan zakat selama aku masih hidup). 
Adapun ta'wil mashdar md dan kalimah sesudahnya tersebut 
adalah dengan rangkaian: 45. (153 355. 
| b. Mashdariyyah ghair zharfiyyah, yaitu ma dan kalimah sesu- 
dahnya berada dalam ta'wil mashdar, bukan sebagai zharaf, 
| seperti Sl r Fe Ka Kar 2 (Aku heran dari ucapanmu yang 
| tidak benar), dengan ta'wil mashdar berikut: Sa POP) Ya 
5. Z@idah, yaitu md huruf tambahan yang tidak ber- amal serta tidak 
memiliki mahall i'rab. MG zGidah biasanya berada setelah: 


an 


Ma - Ma Barita #23) 


a. Idz@, seperti SBI X4 Jaa yes L G| (Apabila dosen telah 
datang maka para mahasiswa diam). 

b. Mata, seperti sukt ct & & (Kapan saja kamu datang, maka 
aku akan mengajarimu). 

c. Huruf jarr, seperti ayat PAI ENI ia Kr ks (Maka sebab 
rahmat dari Allah, kamu (Muhammad) bersikap lemah 
lembut terhadap mereka). 

6. N@fiyah yang tidak ber-'amal, yaitu huruf nafi yang tidak memiliki 
mahall (kedudukan) irab. M& nafi tersebut selalu me-nafi-kan 
Fil madhi, fi'il mudhari', dan jumlah ismiyyah, menurut selain 
mazhab Hijaz, seperti Ja rs 4 (Dosen itu tidak datang): atau 
seperti ayat: jl de3 sil Y) krg L, (Dan kamu sekalian tidak 
membelanjakan sesuatu, melainkan karena mencari ridha Allah), 
atau seperti seperti FB X5 L (Zaid itu tidak berdiri). 

Sementara mazhab Hijaz berpendapat, bahwa md tersebut dapat 

ber-'amal seperti “amal-nya laisa. Untuk itu, ia disebut md 

Hijaziyah, seperti x44)1 32 Jail Sal L (Tiada seorang pun itu lebih 

utama dibanding orang yang mati syahid). 

7. K@ffah, yaitu huruf maz@'idah (tambahan) yang mencegah kalimah 
sesudah md dari ber-'amal. Md kdffah biasanya bertemu dengan: 
a. Inna dan akhwit-nya, seperti (lx yudlali Ws) (Sungguh cuaca 

itu indah/cerah). 

b. Sejumlah kalimah fi'il, seperti 38 sz dan yb. Kalimah- 
kalimah tersebut mencegah dari tidak membutuhkannya 
kepada f@il, seperti s5: 4 & (Sering sekali aku datang 
kepadamu). 


M4 Bariha (71 5) 
Lafazh ma bariha juga terdiri dari dua bagian, yaitu: 
1. Ffil ndgish yang ber-'amal me-rafa'-kan mubtadi@' sebagai isim- 
nya dan me-nashab-kan khabar-nya. Demikian itu bila m4 bariha 


R33 
(234 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


mengandung makna Jt, & (selalu, tetap, atau senantiasa), seperti 
ayat Se ae - 5 (Kami akan selalu menyembah patung anak 
lembu). 


2. Fiiltdimm, bila mengandung makna 43 (pergi, meninggalkan), 
seperti ungkapan (33 TNe: -A'S U (Aku tidak meninggalkan tanah airku). 


Marrifah (5,5) 

Marrifah adalah isim yang menunjukkan benda tertentu, seperti Zaid, 
Indonesia, dan nama-nama lainnya. Lawan ma'rifah adalah nakirah, 
yaitu setiap isim yang jenisnya bersifat umum (tidak tentu). Pakar 
nahwu lainnya memberi definisi nakirah dengan setiap isim yang layak 
dimasuki alif dan lam. 

Marrifah terbagi menjadi tujuh bagian, antara lain: isim dhamir, alam, 
isim isyarah, isim maushil, isim yang diawali alif lam, isim yang di- 
idhdfat-kan kepada isim ma'rifah, dan nakirah magsiidah. Seluruhnya 
dihimpun dalam satu bait syair: 

Isa Bea ag Jaka) 
Sesungguhnya isim mar'rifah itu ada tujuh bagian, di mana padanya 
mudah (dihafal). Aku bernama Shdlih, pemuda yang itu adalah 
anakku, wahai lelaki ini. 


Mazhab Andalusia (.- sai canda) 


Islam pertama masuk ke negara Andalusia langsung mendapat tempat 
di hati penduduknya, dan mereka menerima pengajaran bahasa Arab 
dari para ulamanya. Demikian itu terjadi, ketika metodologi nahwu 
sudah tetap di negara Timur, Bashrah, Kufah, dan Baghdad. Keba- 
nyakan ulama Andalusia pergi mengembara ke negeri Timur untuk 
belajar gird'ah dan pengetahuan linguistik Arab, kemudian mereka 
kembali ke negaranya untuk mengajarrkan ilmu yang telah didapatkan 
dari ulama Masyrig (Timur). 

Ulama Andalusia lebih banyak menerima ilmu nahwu mazhab Kufah 
dibanding nahwu mazhab Bashrah. Dan Judi bin Abi Utsman Al- 
Mauruwi yang berangkat ke negara Timur dan belajar kepada Imam 


Ma'rifah — Mazhab Bashrah KD 


Al-Kisa'i dan Al-Fara, merupakan pakar nahwu Andalusia pertama 
yang memahami makna kalimat nahwu secara mendalam, dan dia pula 
orang pertama yang memasukkan kitab-kitab ulama Kufah ke negaranya. 


Sekalipun Andalusia telah memperoleh ilmu nahwu pertama dari 
mazhab Kufah, tetapi mereka tetap menerima nahwu mazhab Bashrah, 
dan Kitab Sibawaih (ulama Bashrah) telah menempati di hati mereka, 
dari mulai kajian, hafalan, komentar, dan catatan pinggirnya. 


Di antara pakar nahwu Andalusia terkenal adalah Muhammad bin 
Yahya Ar-Ribahi, Abu Bakar Muhammad Az-Zubaidi (penulis kitab 
Thabagit An-Nahwiyyin wa Al-Kifiyyin), Ibnu Kharuf, Ibnu Hisyam 
Al-Khadhrawi, dan Ibnu Malik, seorang penulis kitab Alftyah yang 
sampai kini masih menjadi kitab referensi penting dalam metodologi 
pengajaran nahwu. 


Mazhab Bashrah Gs-a c5i:) 
Berbicara tentang mazhab Bashrah, berarti berbicara tentang gramatika 
Arab sejak berkembangnya hingga masa sekarang ini. Tidak ragu, 
gramatika Arab tumbuh dan berkembang di Bashrah. Sebab, ketika 
mazhab Bashrah mendasari kaidah-kaidah nahwu, Kufah masih 
terlupakan. Sampai datang pertengahan abad dua Hijriah dengan 
adanya pembacaan-pembacaan orasi, riwayat syair, dan cerita. 


Mazhab Bashrah semakin meluas pengaruhnya sampai pada puncak- 
nya pada saat beberapa kaidah mulai dibakukan dan menjadi standar 
dalam kajian nahwu. Dalam hal ini, mazhab Bashrah cenderung 
membuang riwayat-riwayat yang syadz (ganjil) tanpa menjadikannya 
sebagai asas untuk meletakkan hukum-hukum nahwu, menolak syahid 
(bukti kutipan) hadis Nabi karena adanya pernyataan sebagian ulama 
hadis yang membolehkan meriwayatkannya dengan makna, serta 
masuknya orang-orang non-Arab dalam periwayatannya. Sebagai 
gambaran, jika mereka menemukan sejumlah teks Arab yang tidak 
sesuai dengan kaidah yang telah mereka tetapkan, mereka mengikuti 
dua jalan: mentakwilnya hingga terpakai menjadi kaidah: atau mene- 
tapkan hukumnya dengan penilaian syidz atau sami'i. 


2 
(236 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Di antara pakar nahwu mazhab Bashrah terkenal adalah Ibnu Ishag 
Al-Hadhrawi, Abu Amr bin Al-Ala, Yunus bin Habib, Abu Utsman Al- 
Mazini, Al-Mubarad, Az-Zajaj, As-Sirafi, Khalil bin Ahmad, dan Sibawaih. 


Mazhab Baghdad Gosix 25) 

Ilmu nahwu tumbuh dari racikan pemikiran mazhab Bashrah dan 
Kufah, dan ia berkembang luas di kedua kota itu hingga memperoleh 
kedudukan yang tinggi. Mazhab Bashrah lebih dikenal dan maju 
melalui rivalitas yang kuat di lapangan ketimbang mazhab Kufah. 
Ketika Abu Abbas Ahmad bin Yahya Tsa'lab mengepalai ulama Kufah, 

sementara Muhammad bin Yazid Al-Mubarad di Baghdad, pada 
keduanya sering terjadi perseteruan dan perdebatan yang sengit. Para 
pelajar menerima dan mengambil keduanya, kemudian memilah dan 
memilih pendapat dari ini dan itu yang sesuai untuk dijadikan kajian 
dan metode. Maka dengan demikian, mazhab Baghdad dibangun di 
atas prinsip hasil pilihan dari dua mazhab Bashrah dan Kufah secara 
bersama-sama, sampai akhirnya mazhab Baghdad memiliki metode- 
nya tersendiri. Metode ini bukan hal baru dari sisi asas atau cara 
deduktif, tetapi ia merupakan metode yang dibangun hasil seleksi dari 
dua mazhab beserta kecenderungan kepada mazhab Kufah dalam satu 
sisi dan juga kepada mazhab Bashrah dari sisi lain. 


Mazhab Baghdad mengambil metode ta'lilat (penjelasan, justifikasi). 
Sebab, nyata ketika ulama Baghdad menemukan asas nahwu, istilah, 
dan kaidah-kaidahnya yang diambil bangunan akhirnya dari racikan 
ulama Bashrah dan Kufah, ulama Baghdad memandang, bahwa tidak 
ada yang harus ditambah dalam nahwu selain taTilat. Sebagai contoh, 
mereka bertanya: apa “illat atau alasan dibaca rafa' lafazh 3x54 dalam 
ungkapan: UJE 345 75, kemudian mereka menjawab: karenaia menjadi 
F@il (subjek). Mereka bertanya lagi: fa'il dibaca rafa' dan maf'ul dibaca 
nashab, kenapa tidak sebaliknya? Mereka menjawab: demikian, demikian. 
Di antara pakar nahwu mazhab Baghdad terkenal adalah Abu Ali Al- 
Farisi, Ibnu Jinni, Az-Zamakhsyari, Ibnu Syajari, Ibnu Al-Anbari, Ar- 
Radhi Istirabadzi, dan Al-Ukbari. 


Mazhab Baghdad — Maf'l lahu "2D 
Mazhab Kufah (15 24) 


Menyebut mazhab Kufah tidak terlepas dari nama mazhab Bashrah, 
sekalipun mazhab Bashrah memiliki keutamaan dibanding Kufah 
sebagai pendiri dan pengajar pertama ilmu nahwu. Namun, kegemi- 
langan nahwu tidak terlepas pula dari persaingan ketat antara kedua- 
nya, sehingga dari keduanya lahir sejumlah perbedaan mendasar di 
seputar linguistik Arab. 


Mazhab ulama Kufah belajar nahwu dari mazhab Bashrah, tetapi Kufah 
tetap memiliki metode tersendiri. Nyaris tidak ditemukan satu masa- 
lah dari sekian masalah nahwu, melainkan di dalamnya terdapat dua 
pendapat mazhab: Bashrah dan Kufah. Demikian pula, Kufah mem- 
bentuk mazhab tersendiri yang dapat dibedakan dari mazhab lainnya 
dari sisi perluasan dalam periwayatan syair dan ungkapan-ungkapan 
bahasa dari seluruh Arab Badawi (pegunungan) dan perkotaan, di saat 
mazhab Bashrah tidak mengambil periwayatan dari orang Arab yang 
bermukim di perkotaan Irak. 


Mazhab Kufah berbeda dengan mazhab Bashrah seputar masalah giyis, 
dan penetapan kaidah-kaidah nahwu. Mazhab Bashrah menetapkan 
syarat dalam sejumlah syahid (bukti kutipan) yang dapat dijadikan 
sebagai giyis, yaitu harus berlaku sesuai lisan Arab (percakapan Arab) 
dan ia banyak dipakai, baik dalam percakapan maupun dalam tulisan, 
di mana bahasa fasih merupakan syarat utamanya. Mazhab Kufah tetap 
mempertimbangkan pendapat-pendapat dan syair Arab perkotaan, 
sebagaimana mereka mempertimbangkan pula sejumlah syair dan 
pendapat yang syadz (ganjil) yang didengar dari orang Arab fasih, 
yang telah disifati oleh ulama Bashrah sebagai pendapat syddz. 

Di antara pakar nahwu terkenal dari Kufah adalah Al-Kisa'i, Al-Fara, 
Abu Bakar Al-Anbari, dan Hisyam bin Mw'awiyah. 


Maf'il lahu (4 NP) 
Maf'l lahu atau mafGl liajlihi atau mafal min ajlihi adalah isim yang 
dinyatakan sebagai penjelasan bagi penyebab terjadinya suatu 
perbuatan yang bersamaan dengan waktu dan pelakunya, seperti 


3 
(233 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


da 8 kz, 11 (Aku mengembara karena senang akan ilmu penge- 
tahuan). 


Lafazh raghbatan merupakan mashdar yang menjelaskan sebab 
terjadinya perbuatan mengembara (ightarabtu). Sebab adanya 
mengembara karena timbulnya-rasa senang akan ilmu pengetahuan. 
Sementara perbuatan mengembara berbarengan dengan rasa senang, 
itu terjadi pada satu waktu dan pelakunya. Karena, masa keduanya 
(perbuatan dan rasa senang) itu satu, yaitu terjadi pada masa yang telah 
lewat, sementara pelakunya juga satu, yaitu dhamir mutakallim (aku). 
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mafiil lahu ini, di 
antaranya: 
1. Mashdar. Jika tidak menggunakan mashdar maka ia tidak boleh 
dibaca nashab, tetapi diganti oleh huruf jarr taflil seperti lam, 


min, fi, atau bG'. Contoh ayat Alguran: ES) Kang Ah (Dan Dia 
telah menghamparkan bumi karena makhluk-Nya). 


2. Mashdar yang menunjukkan perbuatan hati (nonindrawi), seperti 
memuliakan, rasa takut, berani, senang, mengerti, dan lainnya. 


3. Satu kesatuan antara perbuatan dan pelakunya dalam satu waktu, 
seperti telah dijelaskan di atas. Apabila berbeda waktu atau 
pelakunya, maka tidak boleh membaca nashab mashdar, seperti 
Jail Ona) Gzst (Aku menyukai kamu karena kamu mengagung- 
kan ilmu). Pelaku rasa cinta adalah mutakallim (aku), sedangkan 
pelaku yang mengagungkan ilmu adalah mukhithab (kamu). 


4. Adanya mashdar merupakan penyebab terjadinya suatu per- 
buatan, di mana ia sah menjadi jawaban dari pertanyaan, seperti 
Po LSI Ea (Aku datang karena memuliakan kamu). Kalimah 
ikriman sah menjadi jawaban dari pertanyaan: f4 « (Kenapa 
kamu datang?). 


Apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka mafal 
lahu memiliki tiga keadaan, yaitu: (1) bebas dari alif lam dan idhafat. 
(2) dibubuhi alif lam, seperti dag » aed at Y (Aku tidak duduk karena 
takut peperangan). (3) di-idhdfat-kan, seperti dalam Surah Al-Bagarah 


Ka Sr Se Pa en en en 


- KU 
Maful Muthlag — Mahjar 


ayat 18: s4! yis Gea ya Pe d ala ayak (Mereka menyumbat 
telinga dengan jari-jari mereka dari suara petir karena takut mati). 


Maf'il Muthlag (Si: 3542) 

Maful muthlag adalah mashdar manshiib (dibaca nashab) yang 
disebutkan setelah kalimah ffil dari bentuk lafazh-nya sebagai penguat 
atau penjelas jenis dan hitungan Gmil-nya, seperti Wx4 k55 &1,5 (Aku 
telah memukul dengan pukulan yang keras), atau seperti jollall La 
(Aku berjalan dengan macam perjalanan orang-orang saleh). Disebut 
mafil muthlag, karena ia tidak terikat dengan huruf jarr dan lainnya 
dan tanpa disebutkan sesuatu sesudahnya, seperti dengan lafazh 
«3 «& 435, dan 4). Untuk lebih jelas, lihat entri Mashdar. 


Mahjar (524) 
Mahjar adalah sebuah aliran sastra yang diciptakan oleh para sastra- 
wan Arab, terutama mereka dari Syiria dan Lebanon yang hijrah 
meninggalkan negerinya untuk menghindar dari berbagai tekanan 
kondisi penjajahan oleh kekuasaan asing, dan bermaksud untuk 
“mengadu” nasib dengan bermukim di perantauan. 


Sastra mahjar ini memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan sastra 
Arab klasik. Pada mulanya sastra mahjar tidak mendapat pengakuan 
dari para kritisi (kritikus) sastra Arab, karena sebagai kesusastraan 
tidak memenuhi kaidah-kaidah bahasa dan sastra yang berlaku secara 
baku dan tradisional. Namun, lambat laun berkembang mendapat 
apresiatif positif terhadap sastra aliran mahjar itu. Didukung oleh 
terbitnya surat kabar berkala Al-Muhager (Al-Muhajir) , sebuah harian 
berbahasa Arab yang terbit di New York, yang secara teratur mengulas 
karya sastra mahjar. 

Pelopor sastra Arab aliran mahjar adalah Kahlil (Khalil) Gibran. Dia 
merupakan tokoh utama yang menjadikan sastra mahjar sebagai aliran 
sastra modern dalam kesusastraan Arab. 


» 


Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Man (:») 


Lafazh man terdiri dari lima macam, yaitu: 


1. 


Syarthiyyah, yaitu man isim syarath jazm yang ber-'amal men- 
jazm-kan dua ff'il: fil syarath dan jawab syarath. Atau dalam 
mahall jazm, bila keduanya terdiri dari fil midhi. Jadi apabila 
fiil syarath dan jawab-nya itu terdiri dari jumlah fi'liyyah, maka 
strukturnya tidak akan berubah dari empat bentuk, yaitu: 
a. Keduanya berupa fi'il mddhi, seperti hadis: 
A33 Ia pas ui & bladets lah leg #5 £» (Barangsiapa yang me- 
laksanakan ibadah puasa dengan keimanan dan mengharap 
pahala, maka ia diampuni segala dosa yang telah lewat). 
Keduanya berada dalam mahall jazm. 
b. Keduanya terdiri dari fi'il mudhar?, seperti Ht 44 53 (Siapa 
saja yang membaca maka aku juga membaca). 
c. Fiil syarath dalam bentuk fi'il mddhi, sedangkan jawab 
syarath-nya fi'il mudhari', seperti ayat: 
HA cal 33 Hi 35 LAI laa & 4 5S & (Barangsiapa yang meng- 
hendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Kami 
berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia). 
d. FFil syarath dalam bentuk fi'il mudhdri', sementara jawab- 
nya berupa fi'il madhi, seperti hadis: 
433 da pg ud Pe) Pi & &» (Barangsiapa yang melaksana- 
kan ibadah pada malam lailatul gadar, maka ia diampuni 
segala dosa yang telah lewat). 
Istifhimiyyah, yaitu man isim istifham yang dipakai sebagai 
pertanyaan mengenai benda berakal, seperti ayat: s4 NG K0 
(Maka siapakah Tuhanmu wahai Musa). 
Maushiilah, yaitu man isim maushill yang mengandung makna 
alladzi (3) yang kebanyakan digunakan untuk yang berakal, 
sama pemakaiannya untuk mudzakkar, mu'annats, tatsniyah, atau 


jama', seperti ayat P3 3 333 Opatll Gd ja 1 dhan dl si j (Apa- 


. 
Man — Magshir dan Mangish 


kah kamu tidak mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud 
makhluk yang berada di Langit dan di bumi). Kadang man dipakai 
untuk benda yang tidak berakal, seperti ayat: 
ANTA) di Fs JP Gea Ga #3 (Sebagian dari hewan itu ada yang 
berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang 
dikehendaki-Nya). 
Nakirah maushiifah, yaitu man nakirah (umum) yang disifati oleh 
mufrad, seperti Ul Lega Ha C3 (Aku telah bertemu dengan orang 
yang mengagumkan bagi kamu). Atau didahului oleh lafazh rubba 
(&), karena rubba tidak mendahului kecuali pada isim nakirah, 
seperti ungkapan penyair 

Bird & br bana 
Banyak orang yang telah aku uji kemarahan pada hatinya, 
membuat ia ingin aku mati ditundukkan. 
Z@idah (tambahan), seperti & 3 yg V3 ts S (Cukup bagi kami 
cermin keutamaan dari selain kami). 


Manfakka (S8 5) 
Ada dua bagian lafazh manfakka, yaitu: 


1. 


Ffil ndgish yang ber-'amal me-rafa'-kan mubtada sebagai isim- 
nya, dan me-nashab-kan khabar-nya. Demikian itu bila manfakka 
ini mengandung makna Jf 4 (selalu, tetap atau senantiasa), seperti 
Lapas SBI & (Zaid itu selalu giat belajar). 

Friltamm, bila mengandung makna infashala (terputus), seperti 
ash) Gg (Tali itu terputus). 


Magshiir dan Mangish (243, 152110 
Magshiir adalah isim mu'rab, di mana huruf akhirnya berupa alif 
lazimah (tetap), seperti kalimah gas «Jaa, dan (sea. Alif pada isim 
magshiir bukanlah alif asli, tetapi ia merupakan alif pengganti dari 


wawu atau y@d'. Prrab magshiir seluruhnya diperkirakan kepada akhir 
kalimah-nya, karena ta'adzdzur. 


TN 
CD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Sementara isim mangish adalah isim mu'rab, di mana huruf akhirnya 
berupa y@' Iazimah (tetap), serta dibaca kasrah sebelum y@' lazimah 
tersebut, seperti kalimah SA Apabila isim mangiish itu bebas dari 
alif Iam dan idhdfat, maka huruf y@' Iizimah tersebut harus dibuang 
ketika dalam keadaan rafa' dan jarr, seperti SA ve3 5 (Hakim itu 
telah lewat pada tempat yang tinggi). Sementara dalam keadaan 
nashab, maka y@' Iizimah tidak dibuang, seperti tpi Lials (Aku me- 
nyaksikan sebuah lembah). 

Apabila isim mangiish dalam keadaan rafa” dan jarr, maka harakat 
akhirnya diperkirakan pada y@', karena keduanya berat diucapkan 
dalam lisan, seperti ce se (Hakim itu telah datang), maka tanda rafa- 
nya adalah dhammah yang diperkirakan pada y@'. Sementara isim 
mangiish dalam keadaan nashab, maka harakat akhirnya harus zhdhir 
(nyata), seperti ayat 4! @b tel ts: $ (Wahai kaum kami, terimalah 
Iseruan| orang yang mengajak ke jalan Allah). 


Mashdar (7222) 

Mashdar adalah lafazh yang menunjukkan perbuatan yang bebas dari 

makna zaman serta menyimpan huruf-huruf fi'il-nya secara lafazh, 

seperti ke — &, atau secara perkiraan, seperti Ys — Fb 

Mashdar terbagi tiga bagian, yaitu: 

1. Asli, yaitu lafazh yang menunjukkan makna mujarrad, tidak 
diawali oleh min z@'idah, serta tidak diakhiri oleh y@' ber-tasydid 
yang ditambahkan sesudahnya t@' ta'nits marbiithah, seperti 
F6 de dan ja. 

2. Mimi, yaitu mashdar yang diawali oleh mim z@idah (tambahan) 
yang dibaca fathah, bukan termasuk wazan muf@'alah, seperti 

3. Shin@'i, yaitu mashdar yang bertemu dengan yd' nisbat serta di- 
ikuti oleh t&' untuk menunjukkan sifat padanya. Kadang mashdar 


Shin@'iitu berada pada kalimah-kalimah isim jamid, seperti kalus 


(kemanusiaan), atau isim musytag, seperti Pe (kemerdekaan). 


“ 
Mashdar — Mashdar Marrah dan Harah 89243) 


Kalimah insaniyyah merupakan bentuk sifat yang dinisbahkan 
kepada manusia. 


Mashdar terjadi dalam tiga Hana keadaan, yaitu: 

1. Menguatkan, seperti 4,2 C1, (Aku telah memukul dengan 
pukulan sesungguhnya). 

2. Menjelaskan macam atau ragam bentuk, seperti z5 (xx Yu (Aku 
telah berjalan malam dengan Ma yang indah). 


3. Menjelaskan hitungan, seperti »&55 £175 (Aku telah memukul 
dengan dua pukulan). 
Tambahan: 


Kadang mashdar diganti oleh suatu lafazh khusus yang menunjukkan 
padanya, kemudian ia di-idhdfat-kan kepada mashdar-nya. Lafazh 
khusus tersebut adalah kullun MI, seperti ayat Jas " klas “$ (Maka 
janganlah kamu sekalian terlalu condong). Demikian itu diungkapkan 
oleh Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah-nya: 


Sbadl oat Sail SSS S Jak bks Uh A3, 
Kadang mashdar diganti oleh lafazh yang menunjukkan padanya, 


seperti ungkapan: bersungguh-sungguhlah denngan sepenuhnya, dan 
berbahagialah dengan penuh arti. 


Mashdar Marrah dan Hai'ah (iz25 35 3222) 


Mashdar marrah adalah jenis mashdar yang menggambarkan 
perbuatan yang dilakukan sekali. Mashdar jenis ini mempunyai bentuk 
wazan tertentu. Jika ia dibentuk dari mashdar ftil tsulatsiy (iga huruf), 
maka bentuk wazan-nya adalah 4:3, seperti ungkapan 4,5 1,5 (Aku 
telah memukulnya dengan sekali pukulan). Melainkan, jika bangunan 
mashdar secara umum itu mengikuti bentuk wazan 3, maka untuk 
menunjukkan kepada mashdar marrah harus disertai oleh sifat, 
seperti fiet, Zr, «3 (Dia menyayangi dengan sekali sayang). 

Apabila yang dimaksud menjelaskan bentuk marrah dari mashdar fi'iil 
yang tersusun lebih dari tiga huruf, maka bentuk wazan-nya ditambah 


“GS 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


ta ta'nits, seperti Z3 kat (Aku telah memuliakannya dengan sekali 
pemuliaan). 
Bentuk jenis mashdar lain yang menjelaskan keadaan suatu perbuatan 
adalah disebut mashdar hai'ah. Mashdar hai''ah mempunyai bentuk 
wazan “s3 yang hanya boleh dari fi'il tsuldtsiy mujarrad saja, seperti 
kena kalo cpde (Dia duduk dengan keadaan duduk yang baik). Atau 
seperti #slas 4s OL (Dia telah mati dalam keadaan mati jahiliah). 
Melainkan, bahwa ada pendapat lisan Arab yang syadz (ganjil) yang 
menyatakan kebolehan bentuk mashdar hai'ah yang disusun dari fi'il 
, lebih dari tiga huruf, seperti 3:4 #4! gt! (Wanita itu telah menutup 
kepalanya dengan kerudung). 


Mashdar Sharih dan Mw'awwal (J53:3 ad jaan) 

Mashdar sharih (jelas) adalah mashdar yang diungkapkan langsung 

dengan bentuk lafazh-nya dalam pembicaraan, seperti pal (berdiri) 

dari bentuk kalimah fiil F5. Atau seperti lafazh Fla (berkumpul) 

dari bentuk kalimah fiil Tema Untuk lebih jelas, lihat entri Mashdar. 

Sedangkan mashdar mu'awwal adalah mashdar yang tidak diungkap- 

kan langsung dengan bentuk lafazh-nya, tetapi ia dapat dipahami dari 

segi pembicaraan, seperti ayat s IE s5 (Dan puasa kamu sekalian 

itu lebih baik bagimu). 

Mashdar mu'awwal dapat dibentuk dari komponen sebagai berikut: 

1. An (3) dan kalimah fil, seperti Si 3 u (Aku ingin bertemu 
kamu). Jumlah rangkaian kalimah an ugabilaka dapat di-tawil 
kepada mashdar-nya menjadi: Ukts 1, 

2. Ma (x) dan kalimah fi'il, seperti Az 'A d "ag (Pekerjaanmu 
membuat aku senang). Yakni V3 d dag. 

3. Anna ($!) beserta isim dan khabar-nya, seperti aa CE Me 
(Aku senang kamu dapat menjauhi perbuatan yang hina). Yakni 
Isl Akta Capt | 


ga 
Mashdar Sharih dan Mu'awwal - Min #4245) 


Trab mashdar mu'awwal itu sebagaimana i'rab mashdar sharih 
(Gelas). Ia dapat dibaca rafa' sebagai mubtad@', khabar, dan f@'il: atau 
dibaca nashab sebagai maf'il bih. Juga dapat dibaca jarr, sesuai dengan 
kondisi @mil sebelumnya. 


Mata (&) 

Ada tiga macam lafazh mata, yaitu: 

1. Istifhamiyyah, yaitu mat@ isim istifham yang berada dalam mahall 
nashab sebagai maf'il fih (zharaf), seperti &! '»s g (Kapan 
waktunya pertolongan Allah). 

2. Syarthiyyah, yaitu matd isim syarath jazm yang ber- “amal men- 
jazm-kan dua fi'il mudhar'?, yaitu ft'il syarath dan jawab syarath, 
seperti f1 Eta « (Kapan saja kamu makan, maka akupun makan). 

3. Hurufjarr yang mengandung makna min (dari), seperti menurut 
lughah Hudzail, seperti 8 2 "sat (Dia mengeluarkannya dari 
lengan bajunya). Atau seperti Mangan penyair Abu Dzu'aib yang 
melukiskan tentang awan: 


Dia minum air naa kemudian terangkat naik dari lautan biru. Ia 
mempunyai hembusan yang kencang. 


Min (55) 

Min adalah huruf jarr yang selalu men-jarr-kan isim zhdhir dan isim 

dhamir. Ia mempunyai beberapa makna, di antaranya: 

1. Tab'idh (sebagian), seperti Ji Sy Sist basi telah mengambil 
sebagian' harta itu). Atau seperti ayat - aa: lk Ipang 45 «(Sampai kamu 
membelanjakan 'sebagian' harta yang kamu dad 

2. Menjelaskan enis', seperti ayat oB3 3 Sa yak 235-5 (Maka jauhi- 
lah kekejian dari jenis berhala-berhala itu). 


3. Ibtida' ghayah (permulaan) yang menunjukkan makna tempat. 
Makna tersebut banyak digunakan menurut kebanyakan pakar 


TA 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


nahwu. Bahkan mereka menganggap seluruh makna min itu 
merujuk pada makna ini, seperti di dalam Surah Al-Isra' ayat 1: 
Fbali dm sp Yi pat Sat Pat Gw (Maha Suci Zat yang telah 
memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari 'mulai' Masjid 
Al-Haram). 

4. Ibtid@' ghdyah yang menunjukkan makna waktu, menurut mazhab 
Kufah, Akhfasy, Mubarad, dan Durustuwaih, dengan argumentasi 
dari ayat Alguran: SA ra dst Ia Sa de ga Sona (Sesungguhnya 
masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama itu lebih 
patut). Atau seperti hadis Nabi #£ Teteh di Pera Sa Gilas (Maka 
kami dihujani air sejak dari hari Jum'at ke Jum'at lain). 

5. Z@'idah (tambahan). Para ulama mazhab Bashrah mensyaratkan 
min z@'idah ini, yaitu 4) isim yang di-jarr-kan itu harus isim 
nakirah, (2)ia harus didahului oleh nafi dan syibah-nya (nahi dan 
istifham), seperti st hn Sk L (Tidak datang kepadaku seseorang): 


atau seperti st Ia Sri Y (Janganlah kamu memukul seseorang). 


6. Ta'lil (alasan), seperti ayat 13 In cela & (Disebabkan kesalahan- 
kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan). 

7. Badal (pengganti), seperti ayat 34 Ha Ea isl tuo (Apakah 
kamu sekalian rela pada kehidupan dunia pengganti dari kehi- 
dupan akhirat). 


Morfologi dan Sintaksis 


Morfologi adalah ilmu yang membicarakan tentang struktur internal 
kata yang dalam bahasa Arab disebut kalimah. Sedangkan sintaksis 
membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur- 
unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. Dalam kajian linguistik Arab, 
morfologi satu paralel dengan sharaf, sementara sintaksis paralel 
dengan nahwu. 


Hal demikian ini sesuai dengan asal usul kata sintaksis itu sendiri, 
yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti “dengan”, dan 


EM 
Morfologi dan Sintaksis - Mubtada 


kata tattein yang berati ' menempatkan”. Jadi, secara etimologi, istilah 
itu berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok 
kata atau kalimah. 


Dalam pembahasan sintaksis yang biasa dibicarakan adalah (1) struk- 
tur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori, dan peran sintaksis 
serta alat-alat yang digunakan dalam membangun struktur itu: (2) 
satuan-satuan sintaksis yang mencakup frase, klausa, kalimat dan 
wacana, (3) hal-hal lain yang berkaitan dengan sintaksis, seperti 
masalah modus, aspek, dan lain-lain. 


Secara umum, struktur sintaksis terdiri dari susunan subjek (S), 
prediket (P), objek (O), dan keterangan (K). Sementara tataran mor- 
fologi, kata yang dalam bahasa Arab disebut kalimah merupakan 
satuan terbesar: Tetapi dalam tataran sintaksis, kata merupakan 
satuan terkecil, yang secara hirarkial menjadi komponen pembentuk 
satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frase (tarkib), di mana frase 
itu sendiri merupakan gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi 
sintaksis di dalam kalimat (jumlah). 


Dalam pembahasansintaksis Arab, satuan frase dapat dikelompokkan 
menjadi dua macam, yakni tarkib idhafi dan tarkib washfi. Tarkib 
washfi adalah dua kata atau lebih yang membentuk satuan frase 
dengan pola hubungan na'at dan man'it. Sementara makna tarkib 
idhdfi adalah bentuk sandaran yang terdiri dari mudh@f dan mudhaf 
ilaih. 


Mubtada' (51522) 

Mubtad@' adalah kalimah isim yang dibaca rafa' yang biasanya berada 
di awal jumlah yang bebas dari Gmil lafazh. 

Mubtadf@ terbagi kepada dua bagian, yaitu mubtad@' yang butuh atau 
mempunyai khabar, dan mubtada yang tidak butuh atau tidak 
mempunyai khabar, tetapi dalam bentuk f@'il yang menempati pada 
tempatnya khabar. 

Adapun bagian mubtad@' yang pertama (mempunyai khabar) itu (1) 
bentuk isim sharih (nyata), seperti #6 15 (Zaid itu berdiri), atau (2) 


“G 
(2489 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


bentuk mashdar yang di-ta'wil oleh isim sharih, seperti ayat 
s IE A5 st (Dan puasanya kamu sekalian itu lebih baik), dengan 
tawil sebagai berikut: “& Kiko. Jumlah kalimah an tashiimit itu mahall 
rafa' sebagai mubtadi', atau (3) mubtad@' dalam bentuk dhamir 


B3 at 


munfashil, seperti isu &5 (Kamu itu orang yang giat). 

Sementara bagian mubtad@' yang kedua (bentuk f@'il yang menempati 

pada tempatnya khabar) adalah setiap sifat yang bertumpu pada 

istifham atau nafi. Demikian itu menurut pendapat mazhab Bashrah, 
seperti gx! #1 (Apakah yang berdiri itu dua Zaid), atau seperti 

ol ag L (Tiadalah yang berdiri itu dua Zaid). Adapun menurut 

mazhab Akhfasy dan mazhab Kufah, mereka tidak mensyaratkan 

mubtad@' harus bertumpu pada istifhim atau nafi. Mereka mem- 

bolehkan ucapan: gl3| ra dengan sebuah argumentasi dari ungkapan 

penyair: 
IGO pd GUN Bj K5 ot ie AA 

Maka kebaikan itu kita semua menurut orang-orang di antara kamu, 

bila orang yang memberi syarat dengan melambaikan bajunya itu 

berkata: wahai fulan. | 

Pada dasarnya mubtad@' itu harus isim ma'rifah, tetapi ia kadang 

menggunakan isim nakirah dengan syarat harus berfungsi dan 

memperoleh faedah. Imam Ibnu Malik menghitung enam syarat, di 

antaranya: 

1. Mendahulukan khabar atas mubtad@'-nya, baik khabar tersebut 
terdiri dari zharaf atau jarr majrir, seperti J-s AI & (Di rumah 
itu ada seorang laki-laki). 

2. Mubtad@' harus didahului oleh istifhim, seperti sa & Ja(Apakah 
seorang pemuda itu berada di antara kamu sekalian?). 

3. Mubtad@' harus didahului oleh nafi, seperti & Is (Kekasih itu 
bukan milik kami). 

4. Mubtad@ disifati oleh sesuatu hal, seperti tx (Si 3 d3 (Laki- 
laki yang berasal dari orang-orang mulia itu berada di antara kami). 


Ya 
Mubtada' 


Mubtad@' menjadi mil terhadap kalimah sesudahnya, seperti 
pe d ti (Senang pada kebaikan itu baik). | 
Harus di-idhafat-kan, seperti K3 Je (Perbuatan baik itu indah). 


Nun 


Nan (5) 


Niin terdiri dari beberapa macam, di antaranya: 


1. 


Taukid, yaitu niin yang berfungsi menguatkan suatu pembicaraan, 
baik ia dalam bentuk niin tsagilah maupun nun khafifah, di mana 
keduanya masuk pada kalimah fi'il mudhiri dan amr, seperti 
UE Se! (Sungguh pukullah Zaid), atau seperti 155 4:78 Y (Sungguh 
janganlah kamu memukul Zaid). Kadang kumpul nun taukid 
tsagilah dan khafifah sekaligus, seperti ayat & 3, Sal (Niscaya 
dia akan dipenjarakan dan dia termasuk golongan orang-orang 
yang hina). Asalnya: dp kemudian niin yang kedua ditukar 
dengan alif pada saat wadf. 

Wigayah, yaitu huruf niin yang senantiasa menjaga kalimah fiil 
dari bacaan kasrah, bila fi'il tersebut bertemu dengan ya' 
mutakallim, seperti 15 II (Zaid telah memuliakan aku). 

Nun wigayah dibuang ketika bertemu dengan lafazh laisa, tetapi 
bacaan ini syidz, seperti ungkapan penyair: 


seb IN GA CAS) MP oa aa ap Se 
Aku menghitung kaumku seperti hitungan debu, ketika kaum 
yang terhormat itu pergi, bukan aku. 


tp 


Di Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


3. Tanwin, yaitu nfin mati yang diucapkan pada akhir kalimah tidak 
berupa tulisan, seperti lafazh 4g. Ungkapan “dun' pada lafazh 
zaidun tersebut merupakan bunyi niin mati yang tidak digambar- 
kan melalui bentuk tulisan, tetapi sebatas dalam ucapan (lihat entri 
Tanwin). 

4. Niswah, yaitu huruf niin untuk jama' mu'annats (perempuan) 

yang berada pada fi'il midhi, mudhdri', dan arnr. Ia dibaca mabni 

fathah serta mahall rafa' yang kedudukannya sebagai: 

a. F@'il bila bertemu dengan fi'il mabni ma'lim, seperti 
Se 333 G HF (Mereka perempuan giat dalam studinya). 

b. N@ib f@'il, bila bertemu dengan fi'il mabni majhil, seperti 
ungkapan KI Lee (Pelajar-pelajar putri yang lulus ujian 
itu telah dicukupi beanya). 

c. F@il pada fi'il ndgish, seperti slyia ayad SipS & SJ 
(Para pelajar putri itu menjadi malas belajar, lalu mereka kem- 
bali menjadi giat belajar). 


Nabba'a (1s) 
Lafazh nabba'a merupakan salah satu kalimah ft'il yang me-nashab- 


kan kepada tiga mafiil bil, di mana asal struktur maf'il kedua dan 
ketiga adalah mubtad@' dan khabar, seperti (s6 WE Lx KA (Aku telah 
memberitahukan Khalid berdiri kepada Zaid). 


Nahwu (33) 
Nahwu adalah ilmu yang membahas bidang kajian mengenai aturan 
struktur kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur 
lain sebagai suatu satuan ujaran (lihat entri Morfologi dan Sintaksis). 


Na'ib Fa'il Gea DD 
N@'ib f@'il atau mabni majhil adalah isim marfi' (dibaca rafa”) yang 
tidak disebutkan f@'il-nya. Apabila ia ff'il madhi, maka dibaca dhammah 
pada huruf awalnya serta kasrah pada huruf sebelum akhir mddhi 


Nabba'a - N#'ib Fail "DD 


tersebut. Apabila fi'il mudhari', maka ia dibaca dhammah pada huruf 


'awalnya serta fathah huruf sebelum akhir mudhari' tersebut. 


Nariib f@'il adalah fi'il mabni ma'lim yang dibuang f@'il-nya lalu 
kedudukan maf'ul bih ditempatkan pada tempatnya f@'il tersebut, 


serta ditetapkan hukum padanya sebagaimana pada f@'il, yaitu harus 
rafa' dan harus diakhirkan dari amil-nya, seperti Ye 474 (Khalid 
sedang dipukul). Asalnya: He 3S »- (Zaid sedang memukul Khalid). 


F@'il yang dibuang, sebagaimana tersebut di atas, mempunyai tujuan- 


tujuan tertentu, di antaranya: 


1. 


Telah maklum karena tidak perlu lagi disebutkan, seperti SNI Ka 
(Manusia telah diciptakan). 

Tidak dikenal identitas f@'il atau pelakunya. Untuk itu, penutur 
tidak bisa menyebutkannya, seperti esa & yua (Rumah itu telah 
dimasuki pencuri). | 

Lebih suka menyamarkan f@'il, baik karena menutupi identitas 
pelaku atau karena takut mengungkapkannya, seperti (z4 3 
(Lelaki itu telah dibunuh). Si penutur sebenarnya tahu pelakunya, 
tetapi tidak mau mengungkapkannya karena merasa takut ter- 
hadap pelaku pembunuhan tersebut. 


Ada beberapa hal yang bisa dijadikan n@'ib f@'il, di antaranya: 


“1. 


Maf'al bih, seperti LI 4 (Pintu itu telah dibuka). 


2. Isim yang dibaca jarr oleh huruf jarr, seperti AM & 538 (Perkara 


itu telah dipikirkan). Asalnya: AA de 

Kadang isim yang dibaca jarr tersebut di atas dijadikan n@'ib fail, 

padahal di sana masih ada maf'l bih yang sharih (nyata). Namun 

hal demikian langka terjadi, seperti ungkapan penyair: 
PO ja KK 

Tidak dikenakan titel bangsawan kecuali sayyid (pemimpin), dan 


tiada yang dapat menghilangkan terhadap kesesatan kecuali 
pemilik hidayah. 


Ka. 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Kalimah bil ulya merupakan rangkaianjarr majriir sebagai nd'ib 

SF@'il, sementara kalimah sayyidan adalah maf'il bih dari fi'il lam 
yu'na. Padahal seharusnya membaca rafa' kalimah sayyidan: 
Ie Pi sela RR d Atau seperti gird'at Abu Ja'far yang membaca 
ayat: Peng L3 33 (Karena akan dibalas terhadap kaum, apa 
yang mereka lakukan itu). 

3. Zharaf mutasharrif mukhtash, yaitu kalimah-kalimah isim yang 
biasa digunakan untuk zharaf dan selain zharaf, yang memiliki 
ciri khas oleh shifah, idhafat, atau “alamiyyah, seperti 325 ke 
(Bulan Ramadhan telah dilaksanakan puasa). Adapun zharaf 
ghair' mutasharrif, maka ia tidak boleh dijadikan n@'ib fa'il, karena 
ia memang tidak patut untuknya serta ia harus tetap dibaca nashab 
sebagai zharaf lihat entri Zharaf). 


4. Mashdar mutasharrif, yaitu mashdar yang biasa dibaca nashab 
dan selain nashab serta memiliki fungsi (makna), baik oleh shifah, 
idhdfat, atau “alamiyyah, seperti Xa4 V6 L ira (Pukulan yang 
keras itu telah dipukulkan). 

Sementara mashdar ghair mutasharrif itu tidak boleh dijadikan 
nd 'ib f@'il, karena ia memang tidak patut untuknya serta ia harus 
tetap dibaca nashab sebagai mashdar atau maful muthlag, seperti 
kalimah & ju 

Demikian tersebut di atas telah diungkapkan Ibnu Malik dalam 
Alfiyah-nya: 

Gea aah RP aa da obb Ia ia 

Zharaf, mashdar, atau huruf jarr itu pantas dijadikan nd'ib f@'il. 


Nakirah (:52) 
Nakirah adalah setiap isim yang jenisnya bersifat umum (tidak tentu). 
Pakar nahwu lainnya memberi definisi nakirah dengan, setiap isim 
yang layak dimasuki alif Iam, seperi lafazh Yes (seorang laki-laki). 
Singkatnya, tanda nakirah adalah dapat menerima alif dan Iam yang 
berpengaruh menjadikan ma'rifah, atau ia berada pada tempatnya 


Nakirah — Nawasikh "5D 


kalimah yang menerima alif dan Im, seperti dzii ( ro yang mengandung 
makna shdhib (pemilik), seperti dk 3 ds (Telah datang kepadaku 
pemilik harta). Maka dzii pada contoh tersebut adalah nakirah yang 
tidak menerima alif dan lam, tetapi ia berada pada tempatnya lafazh 
shdhib (ss), sementara kalimah sh&hib itu sendiri dapat menerima 
alif dan lam. 

Adapun alif dan lam z@'idah (tambahan) itu tidak menjadikan marrifah 
pada suatu kalimah, baik alif dan Iam tambahan tersebut Iazimah 
(tetap) yang tidak dapat dipisahkan dari kalimah yang dibarengi alif 
dan IGm tersebut, seperti tambahannya pada sejumlah “alamiyyah seperti 
kalimah sexy dan SA (dua nama patung yang dijadikan tuhan sembahan 
pada masa jahiliah), atau pada isim-isim maushul, seperti Pat dan Pun 
karena yang menjadikan mar'rifat pada isim maushiil tersebut adalah 
Shilah, bukan oleh alif dan Iim, menurut pendapat yang shahih. 
Sementara alif dan Iam tambahan yang tidak Iazimah (tidak tetap) itu 
seperti tambahannya pada sebagian “alamiyyah yang dialihkan dari 
makna aslinya, seperti nama '|4iji dan Al Keduanya nama orang 
yang diambil dari makna aslinya: mashdar dan isim f@'il. Untuk itu, 
alif dan lam pada kedua contoh tersebut di atas boleh dibuang. Atau 
tambahannya alif dan lam itu karena kondisi darurat syair, seperti 
ungkapan penyair: 


MP Pes GMN Ea Sao tag Cip Ji Wash 


Aku melihatmu ketika kamu mengenal wajah-wajah kami. Kamu 
berpaling dari Amr pada saat kamu lapang hati, wahai Gais. 


Nawisikh (3) 
Nawasikh adalah kalimah-kalimah tertentu yang masuk pada jumlah 
ismiyyah dan menyalin (mengubah) hukumnya ke dalam makna dan irab. 
Nawisikh terbagi kepada beberapa kelompok, yaitu lafazh s$ dan 
akhwit-nya, 3) dan akhwat-nya, 3g dan akhwat-nya, $5 dan akhwat- 
nya, dan IG nafi li al-jinsi dan akhwat-nya. Untuk lebih jelas, lihat 
entri masing-masing. 


P 
CD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Naif (2D 
Lafazh naif merupakan bentuk kalimah yang digunakan untuk sebuah 
ungkapan hitungan dari satu sampai tiga. Jumhur nahwu berpendapat, 
bahwa kalimah naif tidak digunakan kecuali setelah bilangan puluhan, 
ratusan, atau ribuan, seperti X5, 4s (sepuluh lebih), atau seperti 
Hi, SI (seribu lebih). 


Nida 35) 

Nida@' adalah kalimah isim yang berada setelah huruf-huruf nida', 

seperti dilx 4 (Wahai Abdullah). 

Nid@' itu ada lima macam, yaitu mufrad “alam (marrifah), nakirah 

magshiidah, nakirah ghair magshidah, nidd' mudhaf, dan nid@' serupa 

mudhaf. 

1. Nida' mufrad 'alam adalah lafazh yang bukan bentuk mudhaf dan 
tidak diserupakan dengan mudhaf, seperti 4z1 « (Wahai Ahmad). 


2. Nid@' nakirah magshiidah adalah setiap isim nakirah (umum) 
yang berada setelah huruf nid@' untuk menyatakan seruan yang 
ditentukan, seperti J2: 4 (Wahai laki-laki). Ia menyeru seseorang 
yang tidak dikenal namanya. 


3. Nida' nakirah ghair magshildah adalah setiap isim nakirah 
(umum) yang berada setelah huruf nida' sebagai seruan yang tidak 
ditentukan maksudnya, seperti seruannya seorang tuna netra 
kepada siapa saja yang mau membantu membimbing tangannya: 
daa Yk: 4 (Wahai laki-laki, bimbinglah tanganku ini). 

4. Nida' mudhf@f adalah setiap isim yang di-idhafat-kan (mudhaf) 
yang berada setelah huruf nidG', seperti sdtxz $ (Wahai Abdullah). 

5. Nida' serupa mudhd@f adalah setiap isim yang diserupakan dengan 
mudhaf yang berada setelah huruf nida', seperti Yks. WIL 4 (Wahai 
orang yang mendaki gunung). 

Adapun perincian iridb nid@' tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

irab nid@' yang berbentuk mufrad alam (marrifah) dan nid@' nakirah 

magshildah itu dibaca masani dhammah tanpa memakai tanwin, 


Naif — Nisbah "DD 


sementara nida' nakirah ghair magshiidah, nidd' mudhff, dan nida' 
serupa mudh@f adalah dibaca nashab. 

Tambahan: 

Boleh membuang huruf nid@'jika ia menggunakan huruf ya (4), seperti 
dalam ayat Yasa op DaleaA » (Wahai Yusuf berpalinglah dari ini). 
Namun, sebaliknya tidak boleh membuang huruf nidd' dalam munida 
mandib (ratapan) dan mundda istigatsah (minta bantuan), karena 
maksud seruan dengn menggunakan huruf nid@' tersebut adalah untuk 
memanjangkan suara, seperti sizs Iy (Wahai tuanku). Atau seperti 
Kel Ag k (Wahai Khalid bantulah Bakar). 


Nisbah (4:5) 

Nisbah adalah bertemunya akhir suatu kalimah isim dengan y@' ber- 
tasydid yang dibaca kasrah huruf sebelumnya, untuk menunjukkan 
hubungan sesuatu dengan yang lainnya. Kalimah isim yang bertemu 
dengan y@ nisbah itu disebut mansiib, seperti & rias (yang berkebang- 
saan Mesir). 

Nisbah itu mengandung makna sifat. Sebab, jika Anda katakan: 
aa) J5 (ia, maka Anda telah menyifati lelaki itu dengan nisbah orang 
Indonesia. Apabila kalimah isim itu berbentuk sifat, maka ketika di- 
sifati dengan nisbah, ia mengandung makna mubilaghah (penekanan) 
dalam sifat. Sebab, hal kebiasaan orang Arab ketika mereka ingin 
menekankan dalam sifat tertentu, mereka membubuhkan y@' nisbah 
pada sifat tersebut. Apabila mereka bermaksud menyifati sesuatu 
dengan warna merah, misalnya, maka mereka katakan: “xi (yang 
merah). Kemudian bila mereka ingin menekankan sifat pada warna 
merah, mereka katakan: ds Ia (yang sangat merah). 


Dalam hal ini, pakar nahwu sering membuat sifat dengan musytag dan 
nisbah. Maksud musytag di sini adalah isim-isim yang diambil dari 
mashdar karena menunjukkan pada makna dan empunya, seperti isim 
JG, isim maful, dan shifah musyabbahah. Contoh sifat dengan 
nisbah: Cai dex Si (Aku telah bersua dengan seseorang yang 


TG 
(258 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


berkebangsaan Indonesia). Ibnu Malik telah mengungkapkan dalam 
Alfiyah-nya: 

Ka pa US Apa MP cb se Jah SA 
Buatlah sifat dengan musytag, seperti lafazh sha'bu dan dzarib, dan 
syibahnya seperti dz@, dzi, dan lafazh yang bernisbah. 
Apabila Anda membuat nisbah pada kalimah-kalimah yang diakhiri 
oleh aliflam mamdiidah (dibaca panjang), serta alif tersebut menun- 
jukkan untuk mu'annats (feminin), maka ia harus diganti oleh wawu, 
seperti sL4s menjadi (5,55. 
Apabila kalimah yang akan dijadikan nisbah itu diakhiri oleh alif 
magshiirah, serta alif tersebut menjadi huruf ketiga pada kalimah itu, 
maka ia harus diganti oleh wdwu, seperti L4z menjadi « #sak. Adapun 
isim mangish, yaitu kalimah isim yang diakhiri oleh y@' yang dibaca 
kasrah huruf sebelumnya, ketika dibuat nisbat dan y@' tersebut menjadi 
huruf ketiga, maka ia harus diganti oleh wdwu serta dibaca fathah 
huruf sebelumnya, seperti ia (orang yang sedih) menjadi GP. 
Ketika kalimah isim yang diakhiri oleh t@' ta'nits itu dijadikan nisbat, 
maka t@' ta'nits tersebut harus dibuang, seperti xx menjadi 4ek5. 


Nudbah (42) 

Nudbah atau mundidai mandiib adalah seruan terhadap orang yang 

diratapi, seperti :JJ& |, (Wahai Khalid). : 

Ada beberapa syarat dalam nudbah, di antaranya: 

1. Nid@ nudbah harus menggunakan gabungan huruf wawu dan alif 
(H. 

2. Tidak boleh membuang munidi dan perabot nida'-nya. 

3. Munida jenis ini diakhiri oleh alif z@'idah (tambahan) dan hd? 
sakat. Kebanyakan penggunaan h@' sakat ini ketika dalam kondisi 
wagf (berhenti bacaan). 

4. Munida harus isim marrifah. Ia tidak boleh dibentuk dari isim 
nakirah atau isim mubham, seperti isim isydrah, seperti 23 Tn 


Lag 
Nisbah - Nudbah “6 259) 


atau #43 $. Dan tidak pula dari isim maushiil kecuali jika ia bebas 
dari alif lam dan sudah dikenal masyhiir oleh shilah-nya, seperti 
Blah R35 Ga 1 (Aduh orang yang menggali sumur Zam-zam). 


Wawu 


Wawu &) 


Wawu terdiri dari beberapa bagian, di antaranya: 


1. 


Wawu gasam (sumpah), yaitu wawu huruf jarr yang selalu men- 
Jarr-kan isim zhdhir. Ia mempunyai ta'allug kepada fi'il gasam 
yang dibuang, sementara jawdb gasam tersebut harus dalam 
bentuk jumlah khabariyyah, seperti Apa ss di! (Demi Allah, 
aku benar-benar akan cukupi biaya bagi siswa yang giat belajar). 


Apabila wiwu gasam diikuti oleh wdwu lainnya, maka wiwu 
yang kedua itu disebut wdiwu athaf, seperti 0835 oh (Demi buah 
Tin dan buah Zaitun). Jika bukan wdwu “athaf, tentu kedua isim 
tersebut butuh pada jawab gasam. 


Wawu rubba, yaitu wawu huruf zd'idah (tambahan) yang berada 
di awal kalam, dan ia masuk pada isim nakirah yang dibaca jarr 
secara lafazh oleh rubba yang dibuang, serta dibaca rafa' secara 
mahall sebagai mubtad@', semntara khabar-nya berupa jumlah 
atau syibah jumlah yang berada sesudahnya, seperti ungkapan 
penyair terkenal Imri'il Gais: 


BALA 0 LA AS j5 


Betapa banyak malam itu bagaikan ombak lautan yang mengu- 


TG 
(26288 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


raikan 'tabir-tabirnya' padaku dengan berbagai macam pen- 
deritaan yang menimpa. 

3.  W@wu hdliyah atau wawu ibtiddiyyah, yaitu wawu hal yang masuk 
pada jumlah ismiyyah. Tandanya sah diletakkan lafazh idz 
zharfiyyah (ketika) pada tempatnya w@wu, menurut Sibawaih dan 
ulama nahwu klasik, seperti ungkapan &JIL Gutsd, 35 skr (Zaid telah 
datang ketika matahari itu terbit). Jumlah as-syamsu thali'atun itu 
mahall nashab sebagai hal. Atau seperti ayat s4 Aa, Lal 138 15 
(Janganlah kamu sekalian mendekati shalat ketika kamu sekalian 
dalam keadaan mabuk). 

4. We@wu isti'ndfiyyah, yaitu huruf wiwu yang berasal di awal 

jumlah yang tidak ada kaitan makna dengan jumlah sebelumnya. 
Untuk itu, jumlah isti'ndftyyah tersebut tidak mempunyai mahall 
irab, seperti LAN Jadi 3233 IE sk (Khalid telah datang. Guru telah 
masuk ke dalam kelas). Atau seperti ayat ri G &, s 3 (Untuk 
Kami jelaskan kepadamu. Kami tetapkan dalam rahim). 
Seandainya wdwu pada ayat tersebut adalah wdiwu “athaf, tentu 
kalimah wa nugirru harus dibaca nashab, sebagai 'athaf jumlah 
dari kalimah linubayyina. 

5. Wiwu ma'iyyah, yaitu huruf wiwu yang mengandung makna p 
(bersama). Ia selalu didahului oleh jumlah atau md dan kaifa 
istifhimiyyah, sementara kalimah isim yang berada sesudah 
w@wu itu harus dibaca nashab, sebagai mafil ma'ah, seperti 
AA Fa Ari Lu (Aku berjalan malam bersamaan pinggir sungai). 
“Amil yang me-nashab-kan maf'iil ma'ah adalah kalimah fi'il yang 
berada sebelum wawu ma'iyyah. Atau seperti 47 5: Kutai SS 
(Bagaimana keadaan kamu beserta semangkuk bubur). Para pakar 
nahwu memperkirakan, bahwa isim tersebut di atas dibaca nashab 
oleh fiil yang disimpan yang diambil dari lafazh al-kaun. Jadi 
perkiraannya: x7 H4 ka 4 & AS. 

6. Wawu 'athaf, yaitu huruf “athaf yang berfungsi sebagai makna 
muthlag jama' (menggabungkan), menurut mazhab Bashrah, 


2 : G 
Wawu — Wajada 


seperti YE: 43 se (Zaid dan Khalid telah datang). Artinya, kedua- 
nya datang bersamaan, tidak ada yang dahulu atau belakangan. 
Sementara menurut mazhab Kufah, makna wawu adalah untuk 
tertib (teratur). 

7. Wawu itiradhiyyah, yaitu huruf wawu yang berfungsi sebagai 
penyambung jumlah mu'taradhah (sampiran) antara dua bagian 
pembicaraan. Frase atau kalimah tersebut biasanya tidak berfungsi 
sebagai sifat ataupun tidak memiliki status gramatika lain dalam 
kalimah utama. Karena itu ia disebut mu'taridhah yang berarti 
penghalang, seperti ka 5 KIA dag 33 - Its 35 (Muhammad- 
yakni Rasul yang dipercaya-adalah seorang pemberani). 


Wajada (523) 
Kalimah wajada merupakan salah satu fi'il gultib (hati) yang mengan- 
dung makna 'yakin'. Ia ber-'amal me-nashab-kan kepada dua mafil 
seperti halnya zhanna, seperti (xu: da Sia (Aku yakin ilmu itu ber- 
manfaat). 
Apabila kalimah wajada muta'addi kepada satu maf'iil, maka ia 
mengandung makna ad (menemukan, menjumpai), seperti Aa La 
(Aku menemukan pena). Dan apabila wajada merupakan fiil lazim, 
maka ja mengandung makna 5 (sedih), seperti at a53 J2 IE 323 
(Khalid sedih atas kepergian ibunya). 


Ha' (3) 


Ha 


1. 


Ha 


(3) menurut Ibnu Hisyam memiliki tiga macam, yaitu: 

Isim ftil yang mengandung makna khudz (ambillah). Ia mabni 

sukiin (mati) dan fa'il-nya berupa dhamir yang wajib disimpan, 

dengan perkiraan: anta, anti, antuma, antum, dan dhamir lainnya 

sesuai dengan mitra pembicaranya, seperti SI la (ambillah kitab 

itu). Dan ia boleh dibarengi oleh kdf khithab, baik untuk mufrad, 

tatsniyah, jama', mudzakkar, maupun mu'annats, seperti CI Ja 

(ambillah oleh kamu (perempuan) kitab itu). 

Dhamir muttashil untuk kata ganti mufrad mu'annats ghd'ib, 

seperti dalam ayat lalst, as343 Wib (Maka Allah mengilhamkan 

kepada jiwa itu (jalan) kejelekan dan ketakwaan). 

Tanbih (peringatan). H@' sebagai huruf tanbih ini biasa masuk 

pada kalimah sebagai berikut: 

a. Isim isyarah yang bukan untuk maknajauh, seperti (j4 (Ini). 

b. Dhamir rafa' yang di-khabar-i oleh isim isyarah, seperti ayat 
Alguran ,j Fi A la (Kamu itu seperti mereka). 

c. Ayyu dan ayyatu dalam bentuk nid@' (seruan), seperti deg di k 
(Wahai lelaki itu), atau seperti Al K4 4 (Wahai perempuan 
itu). 


TA 
2s Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Ha' Sakat 

H@' sakat adalah hd” mati yang bertemu dengan kalimah pada saat 
wagf (berhenti bacaan), seperti ayat: Abu Ula du SE & 
(Hartaku benar-benar tidak memberi manfaat bagiku, dan kekuasaan- 
ku telah hilang dariku). Atau seperti $14 (kenapa?). Jika Anda membaca 
kembali washal, maka hd' sakat harus dibuang, seperti «s sA Sirat SS 
(Kenapa kamu menyalahi perintahku ?). 

Boleh wagf dengan memakai h@' sakat pada setiap fi'il mu'tal yang 
dibuang huruf akhirnya karena jazm atau wagf, seperti alas d. Asalnya: 
Teri 


Halla Y) 

Huruf hall& terdiri dari dua macam, yaitu: 

1. Huruf tahdid (anjuran, dorongan), bila ia bertemu dengan fril 
mudhari', seperti sets p 36 ss (Mengapa kamu tidak mengerjakan 
kewajibanmu). Apabila datang sesudahnya, isim yang dibaca rafa', : 
maka ia menjadi f@'il dari fi'il yang dijelaskan oleh kalimah 
sesudahnya, seperti js 35 NI (Mengapa Zaid tidak belajar), 
dengan perkiraan: ig 35 Ja Ya. 

2. Huruf tandim (penyesalan), demikian itu bila ia masuk pada ful 
midhi, seperti Lets S3 sia (Mengapa kamu tidak mengerjakan 


kewajibanmu). 


Halumma Ga) 
Halumma adalah bentuk kalimah yang mengandung makna ta'ala 
(marilah, datanglah), seperti ayat &li43 4s (Datangkanlah para saksi kamu 
sekalian). Menurut lughah Tamim, halumma merupakan fi'il amr 
karena dapat menerima tanda. Untuk itu, halumma dapat bertemu 
dengan sejumlah dhamir, sepertitila. 


Sementara halumma menurut mazhab Hijaz adalah isim f'il amr, ka- 
rena ia hanya memiliki satu bentuk kalimah untuk mufrad, tatsniyah, 


»- 
H2' Sakat — Hamzatu Al-Washli 


jama', mudzakkar atau mu'annats-nya. Untuk itu, ia tidak bertemu 
dengan sejumlah dhamir, seperti contoh ayat tersebut di atas (Surah 
Al-An'am: 150). 


Hamzatu Al-9ath'i ( “ii 252) 

Hamzatu al-gath'i adalah hamzah yang berada di awal kalimah. 

Hamzah ini diucapkan, baik ketika di awal atau di tengah pembicaraan, 

dan dibubuhkan kepala “ain kecil (,) di atas alif'jika ia dibaca fathah 

dan dhammah, dan di bawah alif'jika ia dibaca kasrah. 

Adapun tempat-tempat hamzatu al-gath'i adalah pada: 

1. Fiil midhi, amr atau mashdar rubd'iy (empat huruf), seperti 
mann Ap WI Eta GI ak £ 3 (Muliakanlah bapak kamu dengan 
cara yang baik, sebagaimana ia memuliakanmu di saat kamu kecil). 

2. Setiap fi'il mudhari, seperti ra Kan aah Oa 33 UST Mi (Aku 
sedang mempelajari mata kuliahku dengan baik dan aku memohon 
ampun kepada Tuhanku setiap hari). 

Setiap huruf yang diawali oleh hamzah, seperti 4 .3f .Yf .ut. 

4. Shighah ta'ajjub (kagum) dan isim tafdhil, seperti Vas Ja 
(Alangkah tampannya Khalil), dan seperti xst Se Jelial (Ahmad 
itu lebih tampan dari saudaranya). 


Hamzatu Al-Washli (J23l 52) 

Hamzatu al-washli adalah hamzah permulaan yang ditulis dan dibaca 
bila ia berada di awal pembicaraan: ditulis dan tidak dibaca bila ia ber- 
ada di tengah pembicaraan, seperti yk Ipul, Bad! etil #& (Pemimpin 
pasukan itu menyerbu kota dan ia menguasainya). 

Hamzatu al-washli ini ditulis dengan bentuk alif: atau alif yang di 
atasnya terdapat huruf shad kecil (4). Demikian itu, bila ia berada di 
tengah-tengah kalam. Adapun bila berada di awal, maka ia ditulis 
dengan bentuk (1. 


Ga 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Adapun tempat-tempat hamzatu al-washli adalah pada: 


1. 


4. 


Alif lam marrifah, seperti 1241 menurut Sibawaih. Sementara 
menurut Imam Khalil, hamzah yang berada pada alif lam ma'rifah 
adalah hamzah al-gath'ii. 

Awal fil amr tsulatsiy (tiga huruf), seperti Bap pt Jia, 81 
(Tulislah artikelmu dan pelajarilah mata kuliahmu). 


| Awal fil madhi, amr, dan mashdar khumdisi (lima huruf) dan sudisi 


(enam huruf), seperti txs biksu! 45 jaktal, KS Eli kala bas Bi 
(Pelajar itu memanfaatkan ilmunya dengan pemanfaatan yang 
besar dan ia memohon ampun kepada Tuhannya dengan per- 
mohonan yang baik). 


Kalimah-kalimah isim berikut: #4 dl Sal. 


Hamzatu al-washli dibuang dalam bentuk tulisan dan ucapan pada 
tempat-tempat sebagai berikut. 


1. 


Bila masuk pada Iim kalimah-kalimah isim mar'rifah dengan alif 
lam (Y, seperti AP 3 ebi (Bagi tempat-tempat tinggal mem- 


punyai hak). 
2. Setelah hamzah istifham, seperti Sl. Ax4 (Apakah nama kamu 
Salim?). Asalnya: “la On 
3. Kalimah isim (es) yang hanya berada pada bacaan basmalah saja, 
seperti (3 AA 3. 
Haihita (Lx) 


Lafazh haihdta merupakan isim fi'il madhi yang telah dibentuk sejak 
awalnya sebagai isim fi'il (murtajal). Lafazh haihata mengandung 
makna 344 (jauh), seperti dalam ayat 263 ad Oka Ola (Jauh, jauh 
sekali (dari kebenaranJ apa yang diancamkan kepada kamu sekalian). 


Isim fi'il madhi haihita mempunyai beberapa lughah bacaan, di 
antaranya seperti ct ka cak Ol dan jgla. 


Ya (&) 
Ya' mempunyai beberapa bagian, di antaranya: 

Dhamir (kata ganti) untuk mutakallim mufrad (tunggal), baik 

mudzakkar maupun mu'annats. Ia dibaca mabni dan berada dalam 

mahall (kedudukan) sebagai berikut. 


1. 


Ya 


a. Jarr oleh idhdfat. Demikian itu bila ya? bertemu dengan 
kalimah isim, seperti 48 Us (Ini kitabku). 

b. Jarr oleh hurufjarr, bila ya'bertemu dengan huruf jarr, seperti 
& Jis 16 (Khalid lebih utama dariku). 

c. Nashab sebagai mafil bih, bilaia bertemu dengan fil, seperti 
Jadi ALI (Guru itu telah mencukupi biaya untukku). 

d. Nashab sebagai isim inna dan akhwiat-nya, bila ia bertemu 
dengannya, seperti sd tjsl s (Sesungguhnya aku meng- 
hormati para ulama). 

Dhamir untuk mukhathab mu'annats (perempuan), mabni sukiin 

dan berada dalam mahall sebagai berikut: 

a. Rafa' sebagai/@'l bilaia bertemu dengan ff'il ma Tam, seperti 
He de S3 ai (Kamu perempuan tabah atas pekerjaanmu). 
Kalimah tutsdbirina adalah fi'il madhi yang dibaca rafa' 


TG 
(0 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


dengan tanda tetapnya niin, karena ia termasuk af'al khamsah 
(Fil lima), sementara yd” pada kalimah tersebut adalah 
dhamir muttashil dalam keadaan mahall rafa', sebagai fa'il. 

b. Rafa' sebagai n@'ib f@'il, bila bertemu dengan kalimah fu 
majhiil, seperti sie, i RE (Kamu itu perempuan terhormat). 

c. Rafa' sebagai isim dari fi'il ndgish, bila bertemu dengan fil 
tersebut, seperti #iga G S (Jadilah kamu seorang perempuan 
yang giat belajar). 

d. Tanda jarr pada isim enam (asm@' sittah), seperti Iah Laga 
(Aku telah bersua dengan bapakmu). 


Ulama Nahwu dan Sharaf 


Abu Hatim 
Dia adalah Sahal bin Muhammad As-Sajastan, seorang ahli bahasa, 
nahwu, dan @arfidh. Dia tinggal di Bashrah dan termasuk ulamanya. 
Dia pernah membaca kitab Sibawaih kepada Al-Akhfasy sebanyak dua 
kali, dan banyak meriwayatkan dari Abu Zaid, Abu Ubaidah, dan Al- 
Ushmuii. 
Dia seorang ahli gir@'at serta banyak mengumpulkan berbagai kitab 
karangan, sampai semua kitabnya setelah dia wafat dijual sekitar 
14.000 dinar. Kitab karangannya dalam bidang gira'at menjadi 
kebanggan bagi ulama ahli Bashrah. 
Abu Hatim wafat di Bashrah pada bulan Rajab, menurut riwayat lain 
bulan Muharram tahun 225 Hijriah. 


Abu Hayan 
Dia adalah Atsiruddin Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf, seorang 
imam nahwu dan bahasa, sastra dan gira'at. Dia lahir di Gharnathah 
(Granada), spanyol tahun 654 Hijriah. 
Pernah belajar secara muldzamah kepad Syaikh Bahaudin bin Nahas. 
Dia banyak menulis kitab dan menghafal kitab Minhaj Nawawi dengan 
sempurna, memiliki nazham yang elegan. Pernah ada sebagian amir 


KDI 


ap Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


bertanya kepadanya tentang namanya, kemudian ia menjawab: “Jika 
Anda tidak memuliakannya maka pergilah. Dan jika Anda memuliakan- 
nya, maka janganlah hendak mengambil dari waktu atau kehidupannya 
ini.” 


Abu Hayan wafat di Kairo, Mesir pada bulan Shafar tahun 745 Hijriah. 


Abu “Ala Al-Ma'ari (973—1057 M) 
Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abdullah bin Sulaiman Al-Imam 
Abu “Ala Al-Marari, seorang penyair terkenal. Karena ketenarannya 
dalam syair itu, ia menjadi seorang alim pandai dalam bidang nahwu 
dan bahasa. 


Al-Mar'ari belajar nahwu dan bahasa dari bapaknya langsung dan dari 
Muhammad bin Abdullah bin Sa'ad An-Nahwi di Halab, kemudian ia 
pindah ke kota Baghdad dan di kota ulama nahwu itu ia belajar hadis 
dari Abdussalam bin Husain Al-Bishri. Kemudian pindah ke kota 
Tarablus, dan karena di sana terdapat khazanah (perpustakaan) kitab- 
kitab yang telah diwakafkan, maka ia dapat menyerap segala bidang 
disiplin ilmu pengetahuan darinya. 

Dia pernah melawat ke kota Al-Ladzigiyah dan tinggal sebentar di Dair, 
di mana di kota tersebut ada seorang rahib (pendeta) yang menguasai 
bidang filsafat, kemudian Al-Ma'ari belajar kepadanya, tetapi ia men- 
dapatkan kebimbangan. 

Di antara kitab karangan dalam bidang nahwu adalah Zhahir Al-Adhudi, 
Syarh Ba'dh Abyat Sibawaih, Al-Hagir An-Nafi, dan kitab Luzum ma 
la Yalzamu. 


Abu Faraj Al-Ashbahani (897-968 M) 
Dia adalah Ali bin Hasan bin Muhammad Abu Faraj Al-Ashbahani, 
seorang ahli nahwu, bahasa, sejarah dan hafal syair, lagu-lagu, kisah, 
hadis musnad, nasab kedokteran, perbintangan dan macam-macam 
jenis minuman. 

Ibnu Khalkan pernah berkata: "Kakeknya adalah Marwan bin 
Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah. Dia asli kelahiran 


Abu “Ala Al-Ma'ari — Ibnu Ajurum "CD 


Isfahan dan tumbuh besar di kota Baghdad. Di antara kitab karangan 
terkenalnya adalah Al-Aghani. Menurut cerita, ia menyusun kitab Al- 
Aghani selama 50 tahun, dan membawanya kepada Saifuddaulah bin 
Hamdan, kemudian kitab tersebut diserahkan kepada raja itu, dan 
diganti dengan uang seribu dinar. 


Diriwayatkan dari As-Shahib bin Ibad, bahwa ia selama dalam 
perjalanannya selalu membawa tidak kurang dari 30 kitab sastra untuk 
dibaca. Dan ketika sampai kepadanya kitab Al-Aghani, maka ia 
mengembalikan semua kitab sastra tersebut, dan cukup membawa 
kitab Al-Aghani dalam perjalanannya. Abu Faraj wafat di Baghdad 
tahun 357 hijriyah, dan sebelum wafatnya ia mengalami penyakit 
pikun. ' 

Di antara kitab karangan lainnya adalah Mugatil At-Thalibin: Akhbar 
Al-Ilma As-Syawa'ir Al-Hanat: Ad-Diyarah dan Adab Al-Ghuraba. 


Abu Oasim At-Tanukhi (960—1026 M) 


Nama lengkapnya Muhassin bin Abdullah bin Muhammad bin Amr 
Ibnu Said Abu Gasim At-Tanukhi, seorang ahli bahasa dan sastra yang 
memiliki puisi terkenal: 


Ag Yee KU AM Tiru il ak 33, 
Bagaimana mungkin seseorang dapat bersikap halus terhadap 


pendengki suatu kenikmatan, bila ia tidak menghendakinya kecuali 
hilang kenikmatan itu. 


Ibnu Tughri berkata: "Tanukhi termasuk orang yang cerdas serta 
memiliki banyak kitab karangan.” Ketika lewat kota Damaskus dalam 
rangka menunaikan ibadah haji ke Mekah, ia wafat di tengah per- 
jalanan, kemudian jenazahnya dibawa ke Madinah, dan dikubur di 
tanah Bagi”. 


Ibnu Ajurum 


Dia adalah Muhammad bin Muhammad bin Dawud Abu Abdillah Ash- 
Shanhaji, dikenal dengan nama Ibnu Ajurum, yang artinya menurut 


KAN 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


bahasa Barbar adalah orang yang fakir dan sufi. Dia seorang imam 
dalam bidang nahwu dan bahasa, seorang pengarang kitab Al- 
Mugaddimah, yang selanjutnya dikenal dengan Al-Ajurumiyah. 
Menurut riwayat, selama mengarang kitab ini, ia senantiasa meng- 
hadap kiblat. Ibnu Ajurum adalah kalahiran kota Fas (Fez) yang ahli 
juga dalam bidang ilmu hisab (matematika) dan far@idh. Dilihat dari, 
isi kitab Mugaddimah-nya dapat dipahami, bahwa ia adalah ulama 
nahwu mazhab Kufah. 


Ibnu Ajurum juga memiliki banyak kitab karangan dan nazham dalam 
bentuk bahar rajaz dalam bidang ilmu gird@'at dan disiplin ilmu lainya. 
Dia wafat di negara Maghribi (Fas) dan dikubur di pemakaman Bab Al- 
Jadid. 


Ibnu Jama'ah 


Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Aziz 
Abu Abdillah Izzudin Al-Kanani Al-Hamawi Al-Mishri, dikenal dengan 
hama Ibnu Jama'ah. Dia seorang pakar ilmu bahasa, bayan, jadal, dan 
ushul. Asli keturunan dari Hamah, dan lahir di Yanbu, daerah pesisir 
laut Merah. Kemudian ia pindah ke negara Mesir dan di sana ia menjadi 
murid Ibnu Khaldun. Namun, pada saat itu sedang terjadi wabah pe- 
nyakit Thaun. Ibnu Jama'ah adalah salah satu yang terjangkit penyakit 
mematikan itu dan akhirnya wafat. 

Ibnu Jama'ah juga mahir dalam bidang kedokteran dan semua cabang 
ilmu pengetahuan, sampai dalam urusan keterampilan, seperti per- 
mainan memanah, bermain pedang, dan melempar lembing. 

Dia memiliki banyak kitab karangan, di antaranya Hasyiyah ala At- 
Taudhih: Al-Mutsallats fi Al-Lughah, Hasyiyah 'ala Alfiyah, Hasyiyah 
ala Al-Mughni dan Ghayah Al-Amani fi Ilm Al-Ma'ani. 


Ibnu Jinni 
Dia adalah Utsman bin Jinni Abu Fatah Al-Mushili, seorang ahli sastra, 
nahwu dan sharaf. Ilmunya dalam bidang sharaf lebih kuat dibanding 
bidang nahwu. Sebabnya adalah pada saat ia membacakan ilmu nahwu 


Aa ne“ FEE“ — 


Ibnu Jama'ah — Ibnu Kharuf D 


di masjid Al-Mushili, lewatlah di hadapannya Abu Ali Al-Farisi, dan ia 
sempat menanyakan mengenai suatu masalah dalam bidang ilmu 
tashrif (sharaf), tetapi Ibnu Jinni tidak bisa menjawabnya. Maka Abu . 
Ali berucap padanya: 


Ta at SI Sig (kamu berbicara banyak sampai berbuih sebelum kamu 
matang), sehingga akhirnya ia belajar lagi secara mulazamah kepada 
Abu Ali Al-Farisi selama 40 tahun dan menekuni bidang sharaf. 


Pada saat Abu Ali Al-Farisi wafat, Ibnu Jinni menggantikan kedu- 
dukannya di Baghdad. Dia pernah bertemu Mutanabbi dan berdiskusi 
dengannya dalam suatu masalah bidang nahwu, tanpa membacakan 
syairnya kepada Ibnu Jinni. Pada saat itu Mutanabbi berucap tenang 
Ibnu Jinni: "Orang ini tidak diketahui kedudukannya oleh kebanyakan 
manusia.” 


Di antara kitab karangannya adalah Al-Khashaish dalam bidang nahwu: 
Syarh Diwan Al-Mutanabbi, Syarh TashrifAl-Mazini: Al-Kafi fi Syarh 
Al-Gawafi karya Al-Akhfasy: Mahasin Al-'Arabiyyah, dan Al- 
Mugtadhab min Kalam Al-Arab. Mutanabbi pernah berkata: "Ibnu 
Jinni lebih memahami syairku dibanding aku.” Dia lahir di Mushil dan 
bapaknya adalah seorang budak asal Romawi milik Sulaiman bin Fahd 
Al-Azdi Al-Mushili. Dia wafat di Baghdad dalam usia 65 tahun. 


Ibnu Kharuf 

Nama lengkapnya adalah Ali bin Muhammad bin Ali (menurut Yagut: 

— Ali bin Muhammad bin Yusuf) bin Kharuf Al-Andalusi. Dia seorang 
imam dalam Ilmu Arabiyyah, peneliti yang mahir, dan mumpuni dalam 
ilmu ushul. 
Ibnu Kharuf belajar nahwu dari Ibnu Thahir, yang dikenal dengan 
nama Al-Khidab. Dia pernah membacakan ilmu nahwu di beberapa 
negara, dan pernah tinggal sebentar di kota Halab. Menurut riwayat, 
di akhir hayatnya ia hilang ingatan sehingga berjalan di pasar tidak 
memakai penutup kepala dan terbuka auratnya. 


' Ibnu Kharuf adalah seorang penjahit pakaian. Bila ia memperoleh 


Tel 
CD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


keuntungan dari hasil menjahitnya, ia membagi dua bagian: separuh 
untuk kebutuhan hidupnya dan separuh lain untuk kebutuhan 
gurunya, Ibnu Thahir, seorang pengarang sejumlah hasyiyah kitab 
Sibawaih di kota Persia. 


Di antara kitab karangannya adalah Syarah Sibawaih, di mana kitab 
tersebut pernah dibawa kepada penguasa Maghribi, lalu diberikan 
kepadanya dengan diganti seribu dinar. Kitab karangan lainnya adalah 
Syarh Al-Jumal. 


Ibnu Khalawaih 


Dia adalah Husain bin Ahmad bin Khalawaih Abu Abdilah, seorang 
ahli bahasa dari kelompok ulama nahwu. Dia asli kelahiran Hamadan, 
kemudian berziarah ke Yaman dan mukim sebentar di Dzamar, 
kemudian pindah lagi ke Syam dan mukim di Halab sampai akhirnya 
menjadi orang terkenal di sana. 


Bani Hamadan memberi kedudukan yang tinggi kepadanya. Dia punya 
majlis dan tempat untuk berdiskusi bersama Mutanabbi di hadapan 
Saifuddaulah. Kemudian Saifuddaulah menjanjikan kepadanya agar 
mengajar anak-anaknya. Ibnu Khalawaih wafat di Halab. Di antara 
kitab karangannya adalah Syarh Magshurah Ibnu Duraid: Isytigag: 
Al-Jumal dalam bidang nahwu dan kitab Al-Badi'. 


Ibnu Duraid 


Dia adalah Muhammad bin Hasan bin Duraid Al-Azdi (Kota Azd Oman 
bawahan daerah Gathan Abu Bakar). Dia seorang ulama bahasa dan 
sastra. Di antara ulama berkata tentangnya: "Ibnu Duraid adalah se- 
orang ulama dari kalangan ahli syair, dan seorang ahli syair dari 
kalangan ulama.” Ibnu Duraid mempunyai sebuah kitab terkenal, yaitu 
Al-Magshurah Ad-Duraidiyyah. Dia lahir di kota Bashrah, kemudian 
pindah ke Oman dan bermukim di sana selama 12 tahun. Kemudian ia 
pindah kembali ke Bashrah, dan mengembara lagi ke daerah-daerah . 
yang berada di Persia. Keluarga Mikal pernah mengukuhkan Diwan 
Persia karya Ibnu Duraid, dan mereka memuji kasidahnya, Al- 


Ibnu Khalawaih — Ibnu Sidah D 


Magshurah Ad-Duraidiyyah. Dia kembali ke Baghdad dan bertemu 
dengan Raja Mugtadir Abbasiyah. Duraid digaji setiap bulan oleh raja 
sebesar 50 dinar, dan ia bermukim di sana sampai wafatnya. 

' Diantara kitab karyanya adalah Al-Isytigag, dalam bidang nisbat: Al- 
Magshurah wa Al-Mamdud beserta Syarh-nya: Al-Jamharah dalam 
bidang bahasa sebanyak 3 jilid: Tagwim Al-Lisan dan Adab Al-Katib. 


Ibnu Durustuwaih 

Dia adalah Abdulah bin Ja'far bin Durustuwaih bin Marzaban Al-Farisi, 
seorang alim di bidang nahwu dan sastra. Belajar sastra kepada Ibnu 
Outaibah dan nahwu kepada Ibnu Mubarrad. Dia tinggal di Baghdad 
sampai wafatnya. | 

Di antara kitabnya yang terkenal adalah Tafsir Kitab Al-Jurmi: Al- 
Irsyad dalam bidang nahwu, Kitab Al-Hija: Syarh Al-Fashih: At- 
Tawasuth baina Al-Akhfasy wa Tsa'lab fi Tafsir Al-9ur'an Ar-Rad 
ala Ibnu Khalawaih fi Al-Kull wa Al-Ba'dh: Akhbar An-Nahwiyyin, 
dan Kitab Jawami Al-'Arudh. 


Ibnu Sidi 
Dia adalah Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al- 
Baitlus, tinggal di kota Balnasiyah. Dia seorang yang cerdas dalam 
mengajar dan memiliki banyak kitab hasil karyanya. Di antara kitab 
karyanya adalah Al-Mutsallats sebanyak dua jilid. 
. Ibnu Sidi lahir di Baitlus, bawahan negara Andalusia, Spanyol, dan 
wafat di kota Balnasiyah, Andalusia. 


Ibnu Sidah 
Dia adalah Abu Hasan Ali bin Ismail (456 H/1066 M), seorang imam 
dalam bidang bahasa dan sastra. Di antara kitab karyanya adalah Al- 
Mukhashash, Al-Muhkam wa Al-Muhith Al-A'zham dan Syarh ma 
Asykala min Syi'r Al-Mutanabi. 


TG 
(1 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Ibnu Sikkit 


Dia adalah Ya'gub bin Ishag Abu Yusuf bin Sikkit, seorang imam dalam 
bidang bahasa dan sastra Arab, asli kelahiran Khuzastan (daerah antara 
Bashrah dan Persia). Ibnu Sikkit belajar di Baghdad dan pernah ber- 
temu dengan Raja Mutawakkil Abbasiyah. Raja menj anjikan padanya 
agar mengajarkan anak-anaknya. 


Suatu ketika terjadi perselisihan karena ada kesalahpahaman antara 
raja dan Ibnu Sikkit, lalu raja membunuhnya. Menurut cerita, raja 
bertanya kepadanya tentang ihwal kedua anaknya, Mu'taz dan Muayyad: 
apakah orang yang paling dicintainya adalah kedua anaknya atau 
Hasan dan Husein (cucu Rasul)? Maka Ibnu Sikkit menjawab: "Demi 
Allah, sungguh Oanbar, pelayan saya itu lebih baik dari tuan dan kedua 
anak tuan. Kemudian raja menyuruh orang-orang Turki agar menusuk 
perut Ibnu Sikkit dan memotong lidahnya, kemudian ia dibawa ke 
rumahnya, yang akhirnya meninggal di Baghdad. 


Di antara kitab karyanya adalah Ishlah Al-Mantig. Al-Mubarrad pernah 
berkata: "Aku tidak pernah melihat sebuah kitab ulama di Baghdad 
yang lebih bagus dari Ishlah Al-Manthig.” Kitab Saragat Asy-Syu'ara, 
Tafsir Syair Abu Nuwas, sebanyak 800 lembar, dan Kitab Al-Ibdal. 


Ibnu “Ushfur 


Dia adalah Ali bin Mu'min bin Muhammad Abu Hasan bin “Ushfur, 
seorang ahli nahwu asli kelahiran Isybiliyah (Sevilla) Spanyol, seorang 
pembawa bendera linguistik Arab di Andalusia. Dia pernah belajar 
secara mulazamah kepada Ustadz Syalaubin selama 10 tahun, sampai 
menamatkan Kitab Sibawaih. Ibnu Ushfur dikenal seorang yang 
sangat tekun muthala'ah, sambil mengajar di Sevilla, Syuraisy, Malaga, 
dan Mursiyah. 

Ibnu Ushfur tidak punya ilmu selain bahasa Arab, dan juga tidak ahli 
dalam ilmu-ilmu lainnya. Untuk itu, ia tidak pernah berhubungan 
dengan ilmu gir@iat, fikih, dan periwayatan hadis. Dia lahir di Sevilla 
tahun 597 Hijriah, dan wafat di Tunisia tahun 663 Hijriah. 


yay, 
Ibnu Sikkit — Ibnu Outaibah 


Di antara kitab karyanya adalah Al-Mugarib dalam bidang nahwu, 
tetapi kitab tersebut mendapat kritikan dari ulama Andalusia, di 
antaranya Ibnu Hisyam, Al-Jazari dan Ibnu Dha'i, sampai ia menulis 
kitab sanggahannya dengan nama Al-Manhaj Al-Murrib fi Ar-Rad ala 
Al-Mugarib. Dalam kitab tersebut dijelaskan mengenai kekeliruan- 
kekeliruan dan pengoreksian terhadap kitab Al-Mugarib. 


Ibnu “Agil 

Nama lengkapnya adalah Bahaudin Abdulah bin Abdurrahman bin 
Abdilah bin Muhammad Al-Ourasyi Al-Hasyimi Abu Muhammad bin 
Abu Fatah Zainudin bin Abu Thalib. 

Ibnu Agil belajar gird'at sab'ah dari Syaikh Tagiyuddin Ash-Shaigh, 
dan bahasa Arab dari Syaikh Alaudin Al-Oanuwi. Dia belajar kitab 
Tashil karya Ibnu Malik dan Kitab Sibawaih selama empat tahun 
kepada Syaikh Atsirudin. Kemudian ia belajar kitab Idhah dari awal 
sampai akhir kepada Yadhi Al-Gudhat (hakim agung) Syaikh Jalaludin. 
Di antara kitab karyanya dalam bidang nahwu adalah Syarh Alfiyah 
Ibnu Malik, Al-Musa'id fi Syarh At-Tashil, dan ia menulis juga dalam 
bidang fikih dan tafsir, kitab Al-Jami' An-Nafis dan At-Ta'lig Al-Wajiz 
ala Al-Kitab Al-Aziz. 


Ibnu Faris 

Dia adalah Ahmad bin Faris bin Zikriya Al-Gazwaini Ar-Razi Abu Husain, 
seorang ulama ahli bahasa dan sastra. Dia asli kelahiran Gazwain, dan 
pernah tinggal sebentar di Hamadan, kemudian pindah ke daerah Rai 
sampai wafatnya. 

Di antara kitab karyanya adalah Magayis Al-Lughah sebanyak 6 jilid: 
Al-Myjmal I jilid kecil, Ash-Shahibi dalam bidang ilmu “Arabiyyah, 
Jami' At-Ta'wil dalam bidang tafsir Alguran sebanyak 4 jilid, dan 
Tamam Al-Fashih. 


Ibnu Outaibah 
Dia adalah Abdulah bin Muslim bin Outaibah Abu Muhammad Al-Kufi, 


KY 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


yang lahir di Kufah dan dijuluki Ad-Dainawari, karena pernah menjabat 
gadhi (hakim) di kota Dainawari. Dia seorang ulama yang tsigah dalam 
periwayatan, alim dalam bahasa, nahwu, sastra, gharib al-gur'an, syair, 
fikih serta banyak sekali kitab karangannya. Menurut riwayat ketika 
menjelang wafatnya, ia kaget dan menjerit kencang sampai terdengar 
dari tempat jauh, lalu pingsan dan akhirnya wafat. 

Di antara kitab karangannya adalah Prab Al-Gur'an: Ma'aniAl-Gur'an, 
Jami' An-Nahwi: Diwan Al-Kuttab, Talgin Al-Muta'alim min An- 
Nahwi: Masail wa Al-Ajwibah, Al-Galam dan Jami' An-Nahwi Ash- 
Shagir. 


Ibnu Kaisan 


Dia adalah Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Hasan, dikenal 
dengan nama Ibnu Kaisan, seorang ulama bahasa Arab, mahir bahasa 
dan nahwu dari Baghdad. 


Ibnu Kaisan belajar nahwu kepada Mubarrad dan Tsa'lab, kemudian 
mengikuti mazhab Bashrah dan Kufah dalam bidang nahwu sampai 
menjadi ulama nahwu terkenal. Menurut riwayat, Ibnu Kaisan lebih 
alim dibanding Al-Mubarrad dan Tsa'lab. Ibnu Kaisan dapat meramu 
pendapat-pendapat ahli nahwu, dan mengambil pendapat yang menu- 
rutnya valid, kemudian menganalogikannya, serta ia tidak bersikap 
fanatik terhadap salah satunya. Ya'gut berkata: "Tetapi ia lebih cende- 
rung kepada mazhab Bashrah.” 


Abu Bakar Muhammad bin Mubraman hendak membaca Kitab 
Sibawaih di hadapan Ibnu Kaisan, tetapi ia menolaknya sambil 
berucap: ”Pergilah beserta Kitab Sibawaih kepada ahlinya,” yakni 
Az-Zajaj dan Ibnu Siraj. 

Ibnu Kaisan memiliki banyak kitab karangan, di antaranya Al- 
Muhadzdzab, dalam bidang nahwu, Al-Hagaig, Al-Burhan, Al-Wagf 
wa Al-Ibtida: Al-Hija wa Al-Khat: At-Tasharif: Mukhtashar fi An- 
Nahwi, dan Al-Mukhtar fi TlalAn-Nahwi. 


Menurut riwayat tentang majlis Ibnu Kaisan: “Dia biasa memulai 
pengajiannya dengan bacaan Alguran lalu bacaan-bacaan lainnya, 


ar 
Ibnu Kaisan — Ibnu Malik 


kemudian membacakan hadis-hadis Rasul #8. Di depan pintu masjidnya 
telah berkumpul seratus pelayan kendaraan yang disediakan untuk 
para ulama, penulis dan tokoh yang hendak pergi ke majlis Ibnu Kaisan. 
Dia sangat menghormati para tamunya.” 


Ibnu Mu'thi 


Dia adalah Abu Zakaria Yahya bin Mu'thi Az-Zawawi, asli kabilah 
Maghribi. Ibnu Murthi belajar ilmu Arab kepada Abu Musa Al-Jazuli 
di Maghrib, kemudian kembali ke Damaskus dan bermukim lama di 
sana, kemudian pindah ke Mesir dan tinggal di sana sambil mengajar 
di Masjid Al-Atig sampai wafatnya pada hari Senin bulan Dzul Ga'dah 
tahun 628 Hijriah, dan dikubur dekat makam Imam Syafi'i. 


Di antara kitab karyanya dalam bidang nahwu adalah Alfiyah Ibnu 
Mu 'thi. Kitab tersebut membicarakan mengenai ilmu nahwu dan sharaf, 
sama halnya dengan kitab Alfiyah Ibnu Malik sebanyak seribu bait, 
yang menurutnya dapat mengungguli kitab Alfiyah Ibnu Mu'thi 
tersebut, sebagaimana diungkapkan langsung olehnya dalam bait-nya 
yang kelima: 


KN Ne 
Ia memenuhi keridhaan tanpa ada unsur kebenciaan, serta 
mengungguli Alfiyah Ibnu Mu'thi. 


Ibnu Malik 


Nama lengkapnya Abu Abdilah Muhammad Jamaludin bin Abdilah 
bin Malik Al-Andalusia, seorang ulama ahli nahwu terkenal dari 
Andalusia, Spanyol yang bermazhab Maliki. Ibnu Mugri menulis dalam 
kitab Nafh At-Thayyib, ketika membicarakan orang-orang yang pindah 
dari Andalusia menuju negeri Timur (Masyrig). 

“Ibnu Malik adalah seorang ahli nahwu bermazhab Maliki pada saat 
tinggal di negara Maghribi (Spanyol), kemudian pindah mazhab Syafi'i 
pada saat pindah ke negeri Masyrig, dan mukim di Damaskus.”. Dia 
mendengar hadis dari Mukron, Abu Shadig Hasan, Ibnu Shabah, Abu 
Hasan As-Sakhawi, dan ulama hadis lainnya. Kemudian ia mempelajari 


Tt 
(22 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


bahasa Arab dari sejumlah ulama. Di antara murid-muridnya di Jayan 
(Spanyol) adalah Abu Al-Murhaffar. Menurut riwayat lain, Abu Hasan 
Tsabit bin Khiyar, yang dikenal dengan nama Ibnu Thailisin Abu Razin 
bin Tsabit bin Muhammad bin Yusuf bin Khiyar Al-Kala'i, asli kelahiran 
Liblah. Ibnu Malik belajar ilmu gir@'at dari Abu Abbas Ahmad bin 
Hiwar. Ibnu Malik sempat membacakan Kitab Sibawaih kepada Abu 
Abdilah bin Malik Al-Murgyan, Jais Yaisyi, Tilmidz, Amrun, dan ulama 
gir@'at lainnya. 

Ada banyak kitab yang menjadi syarh (komentar) terhadap Alfiyah 
Ibnu Malik, di antaranya kitab Awdhah Al-Masalik ila Alfiyah Ibnu 
Malik, karya Ibnu Hisyam, Syarh Alfiyah Ibnu Malik karya 
Abdurrahman Al-Makudi yang dikenal dengan Al-Makudi: Manhaj 
As-Salik ila Alfiyah Ibnu Malik karya Al-Asymuni: Syarh Alfiyah Ibnu 
Malik karya Ibnu “Agil, dan kitab syarh lainnya. 


Ibnu Manzhur 


Nama lengkapnya Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Fadhal 
Jamaludin Ibnu Manzhur Al-Anshari Al-lfrigi, penyusun kamus Lisan 
Al-'Arab. Dia seorang imam bahasa keturunan Ruwafigi bin Tsabit Al- 
Anshari. Ibnu Manzhur lahir di Mesir dan mengabdi dalam bidang 
diwan insyd' di Kairo, kemudian menjabat hakim di Tharablus dan 
kembali lagi ke Mesir sampai wafatnya di sana. 


Ibnu Manzhur banyak meninggalkan tulisan tangan sebanyak 500jilid. 
Ibnu Hajar pernah berkata: "Ta seorang yang gemar meringkas kitab 
sastra yang tebal.” Ibnu Shafah juga berkomentar: ”Aku tidak menge- 
tahui sedikit pun kitab-kitab sastra melainkan Ibnu Manzhur telah 
meringkasnya.” 

Kitabnya yang terkenal adalah Lisan Al- 'Arab sebanyak 20 jilid. Dalam 
kamus tersebut, ia menghimpun sejumlah induk kitab bahasa yang 
nyaris telah memenuhi kecukupan semuanya dalam kitab itu. Di antara 
kitab karangan lainnya adalah Mi ukhtar Al-Aghani sebanyak 1jilid, Al- 
Akhbar Abu Nuwas, sebanyak 2jilid kecil, dan kitab M' ukhtashar Akhbar 
Al-Mudzakarah wa Nisywar Al-Muhadharah. 


Up 
Ibnu Manzhur — Ibnu Nazhim 
Ibnu Nahwiyah 


Dia adalah Muhammad bin Ya'gub bin Ilyas Badrudin, dikenal dengan 
Ibnu Nahwiyah, seorang ahli bahasa dari Damaskus dan memiliki 
banyak kitab karangan dalam bidang nahwu, di antaranya Syarh 
Alfiyah Ibnu Mu'thi dalam bidang nahwu: Isfar As-Shabah Ad-Dha'i 
Al-Misbah sebanyak 2 jilid dan Syarh Al-Kafiyah. 


Ibnu Nazhim 


Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Abdilah bin 
Malik Badrudin bin Jamaludin Ath-Thai Ad-Dimasygi As-Syaff'i Ibnu 
Nahwi, seorang imam bidang nahwu, cerdas dan luas pengetahuannya, 
ahli dalam bidang ma'ani, bayan, badi', “arudh, dan manthig (logika), 
serta ahli dalam bidang fikih dan ushul. 

Dia belajar langsung dari bapaknya (Ibnu Malik) dan mukim di Ba'labaka. 
Pada saat bapaknya wafat, ia diundang ke Damaskus untuk meng- 
gantikan ayahnya mengajar, kemudian ia memenuhinya dan bermukim 
di sana serta mulai konsentrasi dalam mengarang. 


Ibnu Nazhim adalah seorang imam dalam berbagai disiplin ilmu, dari 
mulai ilmu 'arudh, nahwu, ma'ani, dan bayan. Melainkan, bahwa ia 
tidak mampu membuat nazham satu bait pun. Berbeda dengan ayahnya 
(Ibnu Malik), ia seorang pengarang besar yang mampu membuat 
nazham dalam segala bidang keilmuan dengan menggunakan bahar 
Rajaz dan mampu memasukkan berbagai persoalan ilmu pengetahuan 
dalam ungkapan kalimat yang ringkas. 

Menurut riwayat, Ibnu Nazhim pernah mendapatkan selembar per- 
tanyaan dari muridnya yang isinya berupa nazham, dan ia hendak 
menjawabnya pula dengan satu nazham. Untuk itu, ia duduk di rumah- 
nya dari mulai pagi sampai malam, tetapi tidak mampu membuat satu 
bait pun, sampai akhirnya ia meminta bantuan temannya di madrasah 
untuk menjawabnya. 

Di antara kitab karyanya adalah Syarh Alfiyah karya ayahnya, yang 
dikenal dengan Al-Khulashah (Alfiyah Ibnu Malik), dengan penjelasan 
yang sempurna dan berbobot, tetapi ayahnya menunjukkan kekeliruan- 


TG 
(24 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


kekeliruan di beberapa tempat, Al-Mugaddimah fi Al-Manthig dan 
Mugaddimah fi Al-'Arudh. 


Ibnu Nazhim wafat di Damaskus, dan dikubur di pemakaman Bab Ash- 
Shagir. 


Ibnu Hisyam 


Nama lengkapnya Jamaludin Abdulah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah 
bin Hisyam Al-Anshari Al-Khazraji. Awalnya ia penganut mazhab 
Syafi'i, tetapi kemudian pindah mazhab Hanbali. Ibnu Hisyam lahir di 
Kairo tahun 708 Hijriah dan wafat pada bulan Dzul Oa'dah tahun 761 
Hijriah. 

Dia pernah mendengar Diwan Zuhair bin Abi Sulma dari Abu Hayan. 
Di antara puisi terkenalnya: 


JA Ja yen ses Gea ay Md Ja jala Ma 15 
Jp Yo badan @ JA Ia 
Siapa yang bersabar dalam mencari ilmu, maka ia akan memperoleh 
apa yang dicitakan. Siapa yang meminang perempuan cantik, maka 
bersabarlah atas pemberian. 
Siapa yang tidak merendahkan hati sebentar saja dalam mencari 
kemuliaan, maka ia hidup dalam waktu lama bersama teman kehinaan. 


Di antara kitabnya yang terkenal adalah Mughni Al-Labib: Awdhah 
Al-Masalik “ala Alfiyah Ibnu Malik: dan Gathr An-Nada”. 


Ahmad bin Muhammad An-Nahas 


Dia adalah Ahmad bin Muhammad bin Ismail Abu Ja'far, dikenal dengan 
nama An-Nahas. Dia seorang penduduk asli Mesir, kemudian pergi ke 
Baghdad dan belajar kepada Al-Akhfasy Shaghir, Mubarrad, Nifthawaih, 
dan Az-Zajaj, kemudian kembali lagi ke Mesir sampai wafatnya di sana. 


Ibnu Nahas adalah ulama yang luas pengetahuannya, alim dalam 
bidang nahwu dan tidak segan bertanya kepada ulama fikih serta 
berdiskusi bersama mereka dalam berbagai masalah yang sulit. Dia 
enggan membeli sendiri kebutuhan hidupnya. 


ya. 
Ibnu Hisyam - Ahmad Ridha $$ 285) 


Di antara kitab karyanya adalah Al-Mugni', dalam bidang ikhtilaf 
antara ulama Kufah dan Bashrah, Syarh Abyat Sibawaih, dan At- 
Tuhafah dalam bidang kajian nahwu. 


Ahmad Faris Syidyag 
Seorang ahli bahasa dan pengarang kamus kelahiran Lebanon (1304 
H/1887 M). Dia mempunyai kitab karangan yang dikenal dengan 
sebutan Al-Jasus “ala Al-9amus, sebuah kitab yang meneliti kesalahan- 
kesalahan dalam Al-9amus Al-Muhith, karya Fairuzzabad. 


Ahmad bin Abdul Oadir 

Nama lengkapnya Ahmad bin Abdul Oadir bin Ahmad Tajudin bin 
Muhammad Al-Hanafi, seorang ahli nahwu dan alim dalam fikih dan 
bahasa. Dia pada mulanya belajar nahwu kepada Bahaudin bin Nahas, 
kemudian belajar secara muldzamah dalam waktu yang lama kepada 
Abu Hayan. 

Di antara kitab karyanya adalah Syarh Kafiyah Ibnu Hajib: Syarh 
Syafiyah Ibnu Al-Hajib: Syarh Al-Fashih, Ad-Dur Al-Lagith min Al- 
Bahr Al-Muhith, dan Al-Jam'u Al-Mutanah fi Akhbar Al-Lughawiyin 
wa An-Nuhat. 


Ahmad Ridha | 

Nama lengkapnya Ahmad Ridha bin Ibrahim bin Husain bin Yusuf bin 
Muhammad Ridha Al-Amili Abu “Ala Bahaudin, seorang ulama bahasa 
dan sastra Arab, dan merupakan anggota Al-Majma' Al-TlmiAl-'Arabi. 

— Dia lahir dan tumbuh besar di daerah Nibthiyah, kemudian belajar di 
daerah tersebut, namun kemudian ia pindah ke sekolah di desa Anshar 
dan bermukim di sana setahun, kemudian pindah lagi ke negaranya. 
Ahmad Ridha termasuk orang yang banyak membaca dan menyerap 
berbagai ilmu pengetahuan dari para Syaikh (guru) di Al-Azhar. Dia 
belajar sambil berdagang dan mempublikasikan sejumlah artikel 
tulisan dan kasidahnya sehingga menjadi ulama terkenal. 


Di antara kitab karyanya adalah Matnu Al-Lughah Al-'Arabiyah, 


TG 
C9: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


sebanyak 5 jilid: Rad Al-'Ami ila Al-Fashih dalam bidang bahasa, 
Hidayatal Muta'alliminj Risalah Al-Khath dalam bidang sejarah tulisan 
Arab (kaligrafi), dan kitab Al-Wafi bi Al-Kifayah wa Al-Umdah. 


Ahmad Syaugi 
Dia adalah Ahmad Syaugi bin Ali bin Ahmad Syaugi, seorang penyair 
terkenal dengan julukan amir syu'ara yang lahir dan wafat di Kairo, 
Mesir. 


Syaugi belajar di madrasah negeri, kemudian bekerja dua tahun pada 
bagian terjemah di madrasah Al-Hugug (hukum). Khedif Taufig 
mengirimnya belajar ke prancis tahun 1887, dan di sana ia masuk 
dalam bidang kajian hukum dan sastra Prancis. Kemudian pulang 
kembali ke Mesir tahun 1891, dan tidak lama kemudian ia langsung 
diangkat sebagai kepala bagian “kalam Eropa” pada dewan Khedif 
Abbas Hilmi. Dia juga pernah berkunjung ke Inggris, Al-Jazair, dan 
Spanyol. Pernah mengikuti Muktamar Orientalis di Jenewa. Di sanaia 
tampil berpidato memaparkan gambaran tentang undang-undang 
Mesir. Dia salah seorang anggota Majlis Asy-Syuyukh sampai wafatnya. 


Seluruh hidupnya ia abdikan pada syair, dan ia juga orang pertama 
yang memperbagus kisah-kisah syair tamtsili dengan menggunakan 
bahasa Arab fasih, karena ia bermaksud menyatukan antara dua unsur 
bayan: syair dan natsar. Di antara ungkapannya: 


Ao ootd TI la dal ya 
Carilah ilmu untuk ilmu itu sendiri, bukan untuk memperoleh ijazah 
dan tujuan-tujuan lain. 


Di antara kitab karyanya adalah Diwan Asy-Syaugiyah. 


Ahmad “Umar Al-Iskandari 


Dia adalah Ahmad bin Ali Umar Al-Iskandari, seorang ahli sastra dan 
ulama Mesir yang lahir di Iskandariyah, kemudian belajar di Al-Azhar 
dan Darul Ulum. 


Al-Iskandari merubah sistem pembelajaran, sehingga sistem tersebut 


Ahmad Syaugi — Azhari &1237) 


banyak digunakan oleh ulama lainnya. Dia salah seorang anggota Al- 
Maktab Al-Fanni di Kementerian Pendidikan Mesir dan termasuk 
anggota Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, Mesir. 

Dia banyak menulis buku pelajaran untuk madrasah, di antaranya 
Tarikh Adab Al-Lughah Al-'Arabiyyah fi Al-Ashr Al-Abbasi: Al-Adab 
Al-'Arabi, dan Nuzhat Al-Gari sebanyak 2 jilid. 


Ahmad Al-Hasyimi 

Dia adalah Ahmad bin Ibrahim bin Mushatafa Al-Hasyimi, seorang 
sastrawan dan mu'allim kelahiran Mesir. Dia lahir dan wafat di kota 
Kairo, Mesir. Pernah menjabat sebagai seorang direktur yang 
membawahi tiga sekolah swasta, yaitu satu untuk sekolah khusus laki- 
laki, dan dua untuk sekolah khusus perempuan. Dia pernah belajar 
kerpada Syaikh Muhammad Abduh, seorang pembaharu. 

Di antara kitab karyanya adalah Uslub Al-Hakim: Jawahir Al-Adab: 
Jawahir Al-Balaghah: Mizan Al-Dzahabj dan kitab Mukhtar Al-Ahadits 
An-Nabawiyah. 


Al-Akhfasy 

Ada tiga orang ulama terkenal ahli nahwu yang dijuluki Al-Akhfasy, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Abdul Hamid bin Abdul Majid (177 H/793M). Dia sering dikenal 
juga dengan nama Akhfasy Kabir. 

2. Said bin Mas'adah (215 H/83oM), dikenal dengan nama Akhfasy 
Awsath. 

3. Ali bin Sulaiman (315H/920M), dikenal dengan Akhfasy Shaghir. 


Azhari 
Nama lengkapnya Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhari Al-Harawi 
Abu Manshur. Dia salah seorang imam bidang bahasa dan sastra yang 
lahir dan wafat di Hirah, Khurasan. Nama Al-Azhari adalah nisbah 
dari kakeknya, Al-Azhar. Sejak dewasa ia mulai mengembara untuk 


2, 
288 9 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


mencari ilmu dan masuk ke berbagai kabilah serta memperluas penge- 
tahuannya dalam bidang cerita-cerita mereka. Setelah sampai di kota 
Oaramithah, ia hidup bersama golongan Hawazin. “Mereka berbicara 
memakai bahasa asli badawi, bahkan dalam percakapannya nyaris 
tidak ditemukan kecacatan dalam bahasa”, kata Al-Azhari, seperti 
diceritakan dalam pendahuluan kitab-nya, Tahdzib Al-Lughah. 

Di antara kitab lainnya adalah Gharib Al-Alfazh allati Ista'malaha Al- 
Fugaha, Tafsir Al-Guran, dan Fawaid Mangulah min Tafsir li Al- 
Muzani. 


Bushiri 


Dia adalah Imam Muhammad bin Said Ash-Shanhaji Al-Bushiri, seorang 
pengarang kasidah Burdah. Dia keturunan Barbar yang dilahirkan di 
Kairo, Mesir, murid sufi besar yang bernama Imam Syadzili dan 
penerusnya bernama Abdul Abbas Al-Mursi. Bushiri pernah menderita 
sakit lumpuh total, dan ia telah berobat ke berbagai thabib (dokter), 
tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Pada suatu ketika ia 
bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad #& dalam mimpinya, di 
mana Nabi melepaskan burdah (mantelnya), lalu mengenakannya pada 
Bushiri. Ketika itu ia kaget terbangun dari tidurnya dan menjumpai 
seluruh tubuhnya merasa sembuh dari penyakit lumpuh itu. 

Atas rasa syukurnya itu, ia membuat syair yang memuji Nabi (madah 
Nabi), selanjutnya gubahan syair itu diberi nama kasidah Burdah, 
sebuah nama yang diambil dari burdah pemberian Nabi. Bait pertama 
dari gubahan syair tersebut: 


. At) 2 Yeah Da. 1- . -“ te Ki 
pk an an Laga je eh ob P3 Il 
Apakah kerena mengingat tetangga dzu Salam, kamu cucurkan air 


mata yang bercampur darah di kelopak mata. 

Kasidah ini disebut juga Al-Kawakib Ad-Durriyyah fi Madh Khair Al- 
Bariyyah, sebanyak 162 bait syair. 

Al-Bushiri juga memiliki kasidah lain, yaitu kasidah Nuniyah yang 
isinya mencela para mustakhdamin (pegawai pemerintahan) bangsa 


ar 
Bushiri — Jalaluddin As-Suyuthi 


Timur di Mesir. Bait pertama berbunyi: 

Ketika aa lh MP tentu Ohh LS 
Aku kritik kelompok para pegawai. Sebab aku tidak lihat seorang 
pun dari mereka yang dapat dipercaya. 


Kasidah lainnya adalah bentuk kasidah Hamziyah tentang pujian ke- 
pada Nabi menurut bentuk puisi Banat Suad, karya Ka'ab bin Zuhair. 


Tsa'lab 
Dia adalah Abu Abbas Ahmad bin Yahya (291/904 M), seorang imam 
ulama Kufah dalam bidang nahwu dan bahasa. Di antara kitab karyanya 
adalah Majalis Tsa'lab dan Gawa'id As-Syirri. 


Tsa'libi 
Dia dalah Abdul Malik bin Muhammad Ismail (429 H/1038 M), salah 
seorang imam bahasa dan sastra. Dia banyak menulis kitab terutama 
dalam bidang ilmu nahwu, di antaranya Yatimah Ad-Dahrj Figh Al- 
Lughah, dan Tsimar Al-Gulub fi Al-Mudhaf wa Al-Manshub. 


Jalaluddin As-Suyuthi 


Dia adalah Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, lahir di Kairo 
Mesir pada bulan Rajab tahun 849 Hijriah. 


As-Suyuthi adalah seorang anak yatim, di mana ketika masa kanaknya 
ja sudah menghafal Alguran dan hadis. Kemudian setelah itu, ia mulai 
menekuni ilmu-ilmu agama. Sebelum menginjak usia 8 tahun, ia sudah 
hafal Alguran dengan sempurna. 


Dalam biografinya, ia mengatakan: “Pada saat masih kecil aku telah 
hafal Alguran sebelum usia 8 tahun, kemudian setelah itu aku meng- 
hafal kitab Al-Umdah, Minhaj Al-Figh, Ushul, dan Alfiyah Ibnu Malik.” 
Di antara guru As-Suyuthi dalam bidang ilmu nahwu adalah Syaikh 
Muhyiddin Al-Kafiyaji. As-Suyuthi belajar secara tekun kepada Al- 
Kafiyaji selama 14 tahun. Gurunya tersebut asli kelahiran Romawi. 
Tentang gurunya, As-Suyuthi mengungkapkan sendiri: “Aku meng- 


Pa 
(290 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


anggap Syaikh Al-Kafiyaji sebagai orang tuaku sendiri, karenaia banyak 
membantu dan sangat menyayangiku. Antara beliau dan bapakku 
terjalin ikatan yang baik.” 

Tidak sedikit guru-guru As-Suyuthi dari kalangan perempuan (syaikhah), 
di antaranya Ummu Hani binti Haurani, Ummu Fadhal binti Muhammad 
Al-Mishriyah, Fatimah binti Ali bin Yasir, Nasywan binti Abdullah Al- 
Kanani, Hajar binti Muhammad Al-Mishriyah, Hajar binti Muhammad 
Al-Mugaddasi dan Ummi Khair. 


As-Suyuthi adalah seorang ulama yang alim dalam berbagai bidang 
kajian ilmu Islam, terutama bidang bahasa, di mana ia mampu 
menjelaskan masalah-masalah yang pelik menjadi mudah dan jelas. 
Bahkan ia adalah satu-satunya ulama Islam yang memiliki banyak kitab 
hasil karyanya. Menurut riwayat, ia telah menghasilkan karya lebih 
dari 500 kitab karangan dalam berbagai bidang studi Islam. Hal 
demikian di samping aktivitas ibadahnya yang tekun dan istigamah, 
ja juga cepat dalam menulis. Resep ini ia peroleh dari nasehat gurunya 
sendiri Al-Kinani dengan diungkapkan langsung melalui syairnya: 


Kis Lela pH GS EL Bis 
AS dia BN ok da Eli 
Guru kami, Al-Kinani menceritakan dari bapaknya seorang orator: 


bersegeralah wahai pelajar dalam tiga hal: makan, berjalan, dan 
menulis. 


Muridnya, Ibnu Imad berkomentar mengenai sifat-sifat baik As-Suyuthi 
dan karya tulisnya: “Karena ketenarannya, sudah cukup untuk tidak 
disebut-sebut. Kenapa? Karena kebanyakan kitab karangan pada masa 
hidupnya telah tersebar luas di seluruh bumi Barat dan Timur. Demi- 
kian itu merupakan salah satu tanda yang luar biasa tentang betapa 
cepatnya syaikh dalam menulis kitab.” 


Banyak kitab karangannya dalam bidang bahasa dan nahwu, di 
antaranya: Al-Muzhir dan Al-Asybah wa An-Nazhair, dalam bidang 
bahasa: Al-Igtirah fi Usdul An-Nahwi,: Jam'u Al-Jawami' dan Ham'u 
Al-Hawamt, dalam bidang nahwu: Al-Barjah Al-Mardhiyah fi Syarah 


Ya 
Jauhari - Haji Khalifah 4.291) 


Alfiyah Ibnu Malik: Syarh At-Tashrif Ibnu Malik, dan Syarh Al- 
Oasidah Al-Kafiyah, dalam bidang ilmu tashrif. 


Jauhari 


Dia adalah Ismail bin Hammad (393 H/1005 M), seorang ahli bahasa 
terkenal, penyusun kamus Mukhtar Ash-Shihah, yang kandungan isi- 
nya disusun berbentuk mufradat (huruf hijaiyyah). Pada masa tuanya 
ia terjangkit penyakit hilang akal (pikun), tak lama kemudian ia wafat. 


Haji Khalifah 


Dia adalah Musthafa bin Abdullah katib Halabi, penulis kitab Kasuf 
Azh-Zhunun yang lahir di kota Astanah (Turki), sementara bapaknya 
adalah seorang tentara perang. Pada saat menginjak dewasa, ia mulai 
menekuni diri sebagai penulis dalam bidang ketentaraan di Anatolia. 
Kemudian ja pindah ke Baghdad, hingga di sana ia menjadi ketua katib 
(penulis). Pada tahun 1038 ia kembali ke kota Astanah dan membakti- 
kan diri dalam kajian ilmu pengetahuan. 


Dia pernah menemani pemimpin besar (sultan) Muhammad Fasya ke 
Halab, dan dari sana ia langsung menunaikan haji ke Baitullah. Oleh 
karenanya, sejak itu ia dijuluki “haji. Kemudian ia mengikuti perang 
Arwan, tetapi akhirnya kembali membaktikan hidupnya dalam bidang 
ilmu. Dia dijuluki juga “khalifah” sejak menjadi pembantu (wakil) bidang 
kesejahteraan bantuan (beasiswa) di Astanah. Wakil menurut bahasa 
mereka (Turki) disebut khalifah. 


Di antara kitab karangan terkenalnya adalah Kasyf Azh-Zhunun fi 
Asma'i Al-Kutub wa Al-Funun, sebuah kitab kamus (ensiklopedia) 
nama-nama kitab berbahasa Arab, yang isinya menghimpun kurang 
lebih 14.500 entri nama kitab yang disusun menurut kosakata huruf 
hijaiyah. Kitab karyanya adalah kitab Tagwim At-Tawarikh, dalam 
bahasa Turki yang membicarakan tentang daftar sejarah silsilah 
keturunan, dan kitab Tuhfah Al-Kibar fi Asfar Al-Bihar, tentang usthul 
(armada) perang Turki Utsmani. Kitab tersebut dicetak pada tahun 
1141 dengan bahasa Turki. 


TA 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Harim 
Dia adalah Ibrahim bin Muhammad bin Al-Hasani Al-ldris Asy-Syafi'i 
Burhanudin Al-Harimi, kelahiran Ar-Rasyid di Mesir. 


Harim mempunyai kitab yang masih berbentuk manuskrip (makhtuth), 
di antaranya Hasyiyah “ala Syudzur Adz-Dzahab fi Marifat Kalam Al- 
'Arab li Ibn Hisyam, dan Syarh Mukhtashar As-Siba'i dalam bidang 
ilmu nahwu. 


Khafaji 
Dia adalah Ahmad bin Muhammad bin Umar Syihabudin Al-Khafaji 
Al-Mishri, seorang hakim agung dan penulis berbagai kitab dalam 


bidang kajian sastra dan bahasa. Nisbah keturunannya bersambung 
kepada kabilah Khafajah. 


Dia lahir dan tumbuh berkembang di Mesir, kemudian pergi ke negara 
Romawi dan di sana ia bertemu dengan Sultan Murad Al-Utsmani. Atas 
perkenalannya itu, ia diberi jabatan sebagai hakim di Salanik, kemudian 
pindah ke Mesir. Tidak lama dari itu, ia dipecat dan akhirnya memutus- 
kan untuk pergi ke negara Syam dan Halab. Kemudian kembali lagi ke 
Romawi, tetapi ia diusir ke Mesir, dan menjadi hakim di sana sampai 
wafatnya. 


Di antara kitab karyanya adalah Syifa Al-'Alil fima fi Kalam Al-'Arab 
min Ad-Dakhil: Nasim Ar-Riyadh fi Syarh Syifa Al-Gadhi Iyadh, 
sebanyak empat jilid, Khashiyah Tafsir Al-Baidhawi sebanyak 8jilid, 
Diwan Al-Adab fi Zikr Syu'ara Al-'Arab dan kitab Galaid An-Nuhur 
min Jawahir Al-Buhur, dalam bidang kajian ilmu 'arudh. 


Khalid Al-Azhari 
Nama lengkapnya Khalid bin Abdulah bin Abi Bakar bin Muhammad 
Al-Jurjawi Al-Azhari Zainudin, dikenal dengan nama Al-Wagad. Al- 
Azhari adalah seorang ahli nahwu dari Mesir yang lahir di Jurjawi. 
Hidupnya di kota Mesir dan wafat dalam perjalanan setelah kembali 
dari menunaikan ibadah haji sebelum masuk kota Mesir. 


La 
Harim -— Khudhari 83293) 


Dia mempunyai banyak kitab dalam bidang ilmu nahwu, di antaranya 
Al-Mugaddimah Al-Azhariyyah fi Ilm Al-'Arabiyyah: Mushil Ath- 
Thulab ila dawaid Al-Prab, Syarah Al-Ajurumiyyah: Syarah Awdhah 
Al-Masalik ila Alfiyah Ibnu Malik, dan Al-Alghaz An-Nahwiyyah, 
dalam bidang ilmu nahwu. 


Khalil bin Ahmad 


Nama lengkapnya Al-Khalil bin Ahmad bin Amr Al-Farahidi Al-Yahmadi 
Al-Azdi, lahir di Bashrah tahun 100 Hijriah. Menurut riwayat lain, ia 
lahir di desa “Amaniyah. 


Khalil adalah ulama nahwu paling awal (salaf) yang membawa ilmu 
nahwu ke Irak. Oleh karena keutamaannya, ilmu nahwu telah mencapai 
puncak kedudukan tinggi yang tidak pernah dicapai pada abad per- 
tama dan kedua Hijriah. Tidak ada seorang gurunya yang mencapai 
kedudukan tinggi dalam bidang nahwu seperti Khalil bin Ahmad ini, 
dan juga tidak ada muridnya yang sampai pada kedudukan tinggi dalam 
bidang nahwu seperti Khalil kecuali Sibawaih seorang. 

Khalil memiliki tanda-tanda kecerdasan, zuhud dan ahli syair. Dalam 
hidupnya, ia menerima dan rela dengan materi yang sedikit. Melainkan, 
bahwa dialah satu-satunya ulama yang menulis ilmu 'arudh dan mem- 
baginya kepada lima dairah (tingkatan), yaitu dairah mukhtalif atau 
disebut bahar thawils dairah wafir, dairah al-hazl, dairah sari' dan 
dairah mutagarib. Dan dari kelima dairah tersebut lahirlah sepuluh bahar. 
Khalil juga ulama pertama penyusun kamus, yang dikenal Mu'jam Al- 
Ain, kitab kamus pertama dalam bidang bahasa yang telah sampai 
kepada kita sekarang. 

Di antara ungkapan Al-Khalil: “Tiga hal yang dapat melupakanku akan 
musibah: lewatnya malam, perempuan (istri) yang cantik jelita, dan 
berbincang-bincang dengan para ulama.” 


Khudhari - 


Nama lengkapnya Muhammad bin Musthafa bin Hasan Al-Khudhari. 
Dia seorang ahli fikih Syafi'i, ulama bahasa Arab yang lahir dan wafat 


“TG 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


di Dimyath (Mesir). Khudhari pernah masuk Universitas Al-Azhar 
Mesir, tetapi karena sakit dan kedua telinganya tidak mendengar (tuli), 
ia lalu kembali ke daerah asalnya dan menekuni ilmu-ilmu agama dan 
filsafat. 

Khudhari mempunyai banyak kitab dalam bidang nahwu, di antaranya 
Hasyiyah 'ala Syarh Ibnu “Agil, dalam bidang nahwu, Ta'ligat “ala Syarh 
Hikmah Al-'Ain: Hasyiyah-nya dalam bidang “ilmu manthig (logika), 
dan Hasyiyah “ala Syarh Al-Malawi 'ala Samargandi, dalam bidang 
balaghah. 


Radhi Istirabadzi 

Dia adalah Muhammad bin Hasan Radhi Al-Istirabadzi Najmudin, se- 
orang ulama ahli bahasa Arab kelahiran Istirabadzi (bawahan negara 
Tibristan). Dia memiliki dua kitab karangan yang terkenal, yaitu Al- 
Wafiyah fi Syarh Al-Kafiyah, karya Ibnu Hajib dalam bidang ilmu 
nahwu sebanyak 2 jilid, dan kitab Syarh Mugaddimah Ibnu Al-Hajib, 
yang dikenal dengan nama Asy-Syafiyah dalam bidang ilmu sharaf. Radhi 
menjadi ulama terkenal lantaran kitab karangannya yang pertama itu, 
dan ia akhirnya mendapat julukan Shahib Syarh Al-Kafiyah. 

Imam Suyuthi pernah berkata: “Shahib Syarh Al-Kafiyah karya Ibnu 
Al-Hajib belum pernah ditemukan kitab yang seperti itu, bahkan tidak 
biasanya terdapat pada kitab-kitab nahwu dalam hal ketelitian dan 
bagus argumentasinya. Dia wafat di Mekah antara tahun 684 atau tahun 
686 Hijriah, aku ragu.” 


Raghib Al-Ashbahani 
Dia adalah Abu Oasim Husain bin Muhammad Mufadhal Al-Asbahani 
(502 H/1108 M), seorang ahli sastra dan ulama kota Asfahan (Iran). 
Di antara kitab karyanya adalah Muhadharah Al-Udaba, Adz-Dzariyat 
ila Makarim Asy-Syari'ah dan Al-Mufradat fi Gharib Al-Guran. 


Zabidi 


Nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin 


Ya 
Radhi Istirabadzi — Zabidi 


Abdurrazag Al-Huseini Az-Zabidi Abu Faidh, dijuluki sebagai Murtadha 
Az-Zabidi, karena ia pernah belajar lama di kota Zabid Yaman dan 
Bayt Al-Fagih. Dia seorang ulama ahli bahasa, nahwu, hadis, serta 
mengetahui tentang silsilah (mata rantai) tokoh hadis dan nasabnya. 


Dia asli kelahiran Wasith, India, dan tumbuh berkembang di kota Zabid 
Yaman dalam rangka mencari ilmu, kemudian ia berpindah-pindah 
antara tanah Hijaz dan Mesir. 


Hampir tanpa pengecualian, para ulama dalam periodenya mengang- 
gap pengetahuan mereka tidak lengkap jika mereka tidak belajar di 
tanah Haramain (Mekah dan Madinah). Az-Zabidi tak terkecuali. Maka 
pada masa antara tahun 1750-1753, dia menghabiskan hampir sepan- 
jang waktunya belajar dengan beberapa ulama terkemuka Haramain, 
di antaranya Abu Fadhl Hasan bin Ibrahim Al-Kurani. Tetapi Mekah 
dan Madinah hanya menjadi tempat tinggal sementara baginya. Pada 
tahun 1755, ia pergi ke Kairo, di mana ia memantapkan kariernya 
sebagai ulama besar. Kedatangannya di Kairo merupakan salah satu 
momen terpenting dalam kehidupan intelektual Mesir pada abad ke- 
18 Masehi. Di sana ia belajar kepada ulama terkemuka, Syaikh Ahmad 
Damanhuri (Syaikh Besar Al-Azhar). Guru lainnya di Mesir adalah 
Syaikh Ahmad Dardiri (1715-1786 M). Dardiri adalah seorang murid 
Muhammad bin Salim Al-Hifnawi, Syaikh Besar Al-Azhar. Dia juga 
seorang Syaikh terkemuka tarekat Khalwatiyah dan pendukung gigih 
tajdid (pembaharuan). 

Melainkan, bahwa Az-Zabidi tumbuh besar di India di bawah bimbingan 
guru terkenal, yaitu Syaikh Wali Allah Ad-Dahlawi, seorang ahli hadis 
yang menekankan pentingnya hadis setelah Alguran. Namun dalam 
hadis, dia lebih menyukai kitab Al-Muwaththa dibanding Kutubussitah. 
Bahkan ia menyatakan, bahwa Al-Muwaththa berada di urutan kedua 
setelah Alguran. Ad-Dahlawi juga ulama yang gigih mempertahankan 
akal dan pentingnya ijtihad, sebagaimana dapat dilihat dalam kitab 
karyanya, Hujjatullah Al-Balighah. Az-Zabidi wafat karena terjang- 
kit penyakit thaun (kolera). 

Di antara kitab karyanya adalah Taj Al-'Arus fi Syarh Al-9amus, 


TN 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


'sebanyak 20 jilid besar, Ithaf As-Sadat Al-Muttagin fi Syarh Ihya 
Ulumuddin, karya Imam Ghazali sebanyak 15 jilid tebal, Asanid Al- 
Kutub As-Sittah, Ugud Al-Jawahir Al-Munifah fi Adillah Madzhab 
Imam Abu Hanifah: Alfiyah As-Sanad, dalam bidang ilmu hadis 
sebanyak 1.500 bait, dan kitab Tanbih Al-Arif Al-Bashir “ala Asrar Al- 
Hizb Al-Kabir. Zabidi menguasai dengan baik bahasa Turki, Persia, 
dan sebagian bahasa Kurj. 


Zajaz 
Nama lengkapnya Ibrahim bin Siri bin Sahal Abu Ishag Az-Zajaz, 
seorang ulama ahli nahwu dan bahasa. Dia lahir dan wafat di Baghdad. 
Dari sejak kecil ia sudah cenderung dan suka mempelajari ilmu nahwu. 
Ia pun belajar kepada Al-Mubarrad. 


Ubaidilah bin Sulaiman (Menteri Al-Mu'tadhad Al-Abbasi) pernah me- 
minta Al-Mubarrad agar mengajar anak-anaknya, tetapi Al-Mubarrad 
menunjuk kepada Az-Zajaz. Kemudian menteri memintanya, dan 
akhirnya Az-Zajaz mau mengajar anak-anak menteri itu sampai mereka 
menjabat menteri menggantikan kedudukan ayahnya, sehingga Az- 
Zajaj mendapat gaji setiap bulan sebanyak 300 dinar (100 dinar sebagai 
ahli fikih, 100 dinar sebagai ulama, dan 100 dinar sebagai nudama). 
Pada masa Az-Zajaz terjadi suatu revolusi besar, sementara Az-Zajaz 
sering berdiskusi dengan Tsa'lab dan ulama nahwu lainnya. 


Di antara kitab karyanya adalah Al-Isytigag: Al-Amali dalam bidang 
sastra dan bahasa: Al-Mutsallats dalam bidang bahasa, dan kitab rab 
Al-Gur'an sebanyak tiga jilid. 


Zamakhsyari 
Dia adalah Abu Gasim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Umar 
Az-Zamakhsyari, seorang imam pada masanya dalam bidang bahasa, 
nahwu, bayan, tafsir, dan hadis. Dia suka mengembara dalam rangka 
mencari setiap bidang ilmu pengetahuan. Az-Zamakhsyari memperoleh 
julukan jarullah (tetangga Allah), karena ia pernah tinggal bertetangga 
sebentar di Mekah. 


Zajaz — Zanjani 23297) 


Dia lahir di Zamakhsyar, bawahan daerah Khawarizmi tahun 467 
Hijriah, dan akhirnya pindah ke Baghdad sebagai kota kosmopolitan. 
Ibnu Khalkan bercerita, bahwa Az-Zamakhsyari pernah mendapat 
musibah kedinginan oleh hujan salju di tengah perjalanannya, sehingga 
terpaksa salah satu kakinya harus diamputasi karena membeku, 
kemudian diganti dengan kayu. Dia berideologi Mu'tazilah yang 
menyatakan tentang kemakhlukan Alguran, dan sementara faham 
Mu'tazilah dalam beberapa kurun sangat fanatik berpegang pada 
kebebasan akal. 


Az-Zamakhsyari wafat di kota Jurjaniyah, Khawarizmi. Dia mem- 
punyai banyak kitab dalam bidang sastra dan tafsir, di antaranya: 


1. Al-Kasyaf an Hagigat At-Tanzil, sebuah kitab tafsir Alguran yang 
mempunyai tempat khusus di antara kitab-kitab tafsir lainnya. 
Tidak sedikit kitab tafsir yang memuji dan mengkritiknya, mere- 
sume dan memberi komentar (syarah). Sehingga dalam kitab 
Kasyf Azh-Zhunun, Haji Khalifah meluangkan lima lembar khusus 
mengenai komentar tentang kitab Al-Kasyaf itu. 

2. Al-Mufashshal fi An-Nahwi. Dalam kitab ini, Az-Zamakhsyari 
membagi empat bagian: mengenai isim, ft'il, huruf, dan hal ihwal 
musytag. Kemudian kitab tersebut diringkas lagi menjadi nama 
Al-Anmudzaj (sampel). Oleh karena besarnya kedudukan kitab 
ini, Raja Isa Al-Ayyubi pernah memberi hadiah sebanyak seratus 
dinar bagi siapa'saja yang dapat menghafalnya. 

3. Asas Al-Balaghah, sebuah kamus dalam bidang bahasa Arab. 
Belum ada metode khusus dalam sebuah kitab kamus seperti 
halnya kitab Asas Al-Balagah tersebut, karena ia mengkaji khusus 
pemakaian lafazh-lafazh serta maksud-maksudnya. 


Zanjani 
Dia adalah Izzudin Abu Fadhil Abdul Wahab bin Ibrahim bin Abu Ma'ali 
Al-Khazraji. Di antara kitab hasil karyanya yang terkenal adalah: 


1. Tashrif Al-Izzi dalam bidang ilmu sharaf. Kitab ini disebut juga 
Tashrif Az-Zanjani yang telah dicetak beserta terjemahan latinnya 


& 
CD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


di Roma tahun 1610 Masehi, di Astanah (Turki) tahun 1233 dan 
di Kairo tahun 1307. Kitab karya Zanjani tersebut telah diberi 
syarah (komentar) oleh beberapa kitab, di antaranya Syarh As- 
Sa'du At-Taftazani tahun 793 dan diberi komentar lagi oleh 
Nashiruddin Al-Laggani tahun 958. 


2. Al-Hadi fi An-Nahwi wa As-Sharfi yang diberi syarh besar oleh 
kitab Al-Kafi sebanyak dua jilid. 

3. Mi'yarAn-Nazhar fi Ulum Al-Asy'ar, sebuah kitab yang meresume : 
atas ilmu “arudh dan dilengkapi pula sejarah perkembangan bahar 
syair. 


As-Susi 


Nama lengkapnya Muhammad bin Ahmad bin Al-Makki bin Ahmad 
Abu Fath As-Susi, seorang ahli bahasa Arab, fikih mazhab Maliki dan 
menguasai pula bidang tafsir dan hadis. Dia asli kelahiran Hasytaukah, 
bawahan profinsi Jazulah. 


As-Susi adalah seorang guru yang rutin bolak-balik antara kota Fas 
dan Ribat selama 60 tahun, sekaligus menjabat hakim agama di Miknas 
(1346 H). Dia mempunyai banyak kitab, di antaranya Syarh 
Muthawwal li Hamziyah, karya Al-Bushiris Hasyiyah ala Syarh Arjuzah 
Musthalah Al-Hadits karya Muhamad bin Abdul Oadir Al-Fasi. 


Sibawaih 

Nama lengkapnya Amr bin Utsman bin Ganbar Abu Bisyr, dijuluki 
nama Sibawaih. Dia asli kelahiran negara Persia, tepatnya di kota 
Baidha. Kemudian ia bersama keluarganya hijrah ke kota Bashrah, 
dan di sana ia tumbuh berkembang dalam lingkungan ilmiah. Ilmu 
pengetahuan pertama yang dia pelajari adalah fikih dan hadis. Sibawaih 
mempelajari hadis dari Hamad bin Sahnah. 

Pada suatu hari, Sibawaih menerima.diktean hadis dari gurunya, 
Hamad yang berbunyi: ss Had ade SKI Cia d 43 3 geet: Ip ad 
Sibawaih langsung menyanggah sambil berkata: ,531) & st gal Dia 


Ya 
As-Susi — Sibawaih H4 299) 


menduga lafazh Abu Darda adalah isim laisa. Gurunya langsung 
menimpali: “Kamu salah wahai Sibawaih. Bukan itu yang kamu mak- 
sudkan, tetapi lafazh laisa di sini adalah istitsna!”. Maka Sibawaih 
langsung berkata: “Tentu aku akan mencari ilmu, di mana aku tidak 
akan salah membaca.” Akhirnya Sibawaih belajar ilmu nahwu kepada 
Khalil sampai menjadi ilmuwan terkenal. 


Cerita lain mengisahkan, bahwa suatu ketika Sibawaih bersama jamaah 
lainnya sedang menulis suatu hadis Nabi #, sementara gurunya, 
Hamad sedang mendiktekan hadis mengenai kisah Shafa: 
Ap) 1 Pan 4x» (Rasulullah $ turun di tanah Shafa). Sibawaih lang- 
sung menyanggahnya dan berkata: ,&4j. Maka gurunya berkata: 
“Wahai orang Persia, jangan katakan “Ash-Shafa'a”, karena kalimah 
Ash-Shafa'a adalah isim magshur.” Ketika pengajian selesai, Sibawaih 
langsung memecahkan penanya, sembari berkata: “Aku tidak akan 
menulis suatu ilmu pengetahuan sampai aku dapat mematangkan 
dahulu dalam bidang bahasa Arab.” Mungkin, hikmah di balik dua 
kejadian itulah yang membuat Sibawaih sangat serius mempelajari 
nahwu, dan akhirnya menjadi pakar nahwu terkenal. 


Guru Sibawaih dalam bidang nahwu adalah Imam Khalil bin Ahmad 
Al-Farahidi. Dia guru besar Sibawaih, sementara Khalil sendiri adalah 
murid Abu Amr bin Al'Ala, seorang ahli gir@'at sab'ah. 


Sibawaih pernah berdebat dengan Imam Kisa'i, tokoh ulama Kufah. 
Pada saat itu Sibawaih hendak pergi ke kota Baghdad pada masa Raja 
Harun Ar-Rasyid dan menteri Yahya bin Khalid Al-Barmaki. Sibawaih 
meminta menteri Yahya agar dapat mempertemukan antara dia dan 
Al-Kisa'i. Maka Yahya menasihatinya agar ia tidak melakukan itu. 
Namun Sibawaih bersikeras ingin bertemu sekaligus mengajak debat 
terbuka. Acara pertemuan itu diadakan di rumah Harun Ar-Rasyid. 
Melainkan, bahwa sebelum Al-Kisa'i menemuinya, Sibawaih sudah 
terlebih dahulu dihadapi oleh murid-murid Al-Kisa'i. Di antara mereka 
ada Al-Ahmar, Hisyam, dan Al-Fara. Kemudian mereka berdebat 
dengannya sebelum Al-Kisa'i bertemu, karena mereka lakukan itu 
untuk menjatuhkan syaukah (kekuatan mental) Sibawaih. Lalu tidak 


TG 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


lama Al-Kisa'i menghadap dan berdebat dengannya dalam masalah 
terkenal pada masa itu, yaitu masalah “umburiyah”. 


Sibawaih memenangkan perdebatan itu. Kemudian Yahya Al-Barmaki 
memberi hadiah kepadanya sebesar sepuluh ribu dirham dari saku 
pribadinya. Maka dari mulai itulah Sibawaih menjadi orang terkenal. 
Kemudian tidak lama ia pindah ke kota Ahwaz dan wafat di sana. 
Menurut Riwayat lain, Sibawaih wafat di Syiraz, Iran. Dia wafat pada 
saat usianya masih muda. Nama Sibawaih berasal dari bahasa asli 
Persia yang berarti semangka yang harum. 


Banyak kitab yang menulis tentang biografi Sibawaih, di antaranya 
kitab karya Ahmad Badawi, yaitu kitab Sibawaih: Hayatuhu wa 
Kitabuhu, dan penulis Ali An-Najedi Nashif, yaitu kitab Sibawaih 
Imam An-Nuhat. 


Sirafi 
Dia adalah Hasan bin Abdullah bin Marzuban Abu Said As-Sirafi. Dia 
lahir di kota Siraf dan di sana ia mulai belajar agama, kemudian ia 
pergi ke kota Uman untuk belajar fikih, kemudian mukim sebentar di 
Muaskar, lalu pindah ke Baghdad. 


As-Sirafi adalah seorang ulama ahli nahwu, bahasa, fikih, ilmu Alguran, 
dan ilmu faraidh. As-Sirafi belajar nahwu kepada Ibnu Siraj, dan tidak 
lama dari itu ia diangkat menjadi hakim di Baghdad sambil memberi 
fatwa di masjid Ar-Rusyafah selama 50 tahun menurut fikih madzhab 
Abu Hanifah. Di samping ahli dalam bidang ilmu agama, iajuga seorang 
ahli ilmu 'arudh, gafiyah, syair, hadis, matematika, dan ilmu ukur 
(handasah). Sekalipun menjabat pegawai pemerintahan, ia tidak 
menerima gaji sedikit pun. Ia makan dari usaha tangannya sendiri. 
Sebelum ia pergi ke kantor pengadilan dan majelis pengajaran, ja me- 
nyalin kitab 10 lembar kertas dengan menerima upah 10 dirham, 
sekadar itulah belanjanya dalam sehari. Setelah selesai mengerjakan 
penyalinan, baru ia berangkat ke kantor pengadilan dan majelis 
pengajaran. 

Kehidupan As-Sirafi sangatlah sederhana, zuhud, dan tekun beribadah. 


“u 
Sirafi — Syantarini 


Tidak sedikit para raja mengirim surat kepadanya sebagai peng- 
hormatan dan bertanya perihal fikih, bahasa Arab, dan lughah. Pada 
suatu saat ja diminta agar menetapkan dalil masalah-masalah dalam 
sebuah diwan syair, tetapi ia menolaknya sambil berkata: “Perkara 
ini butuh pengalaman, sementara aku telanjang (tidak paham), dan 
perlu siasat sementara aku asing mengenai siasat.” 


Di antara kitab karyanya adalah Syarh Kitab Sibawaih: Syarh Ad- 
Duraidiyah, Al-Igna' fi An-Nahwi (tetapi tidak selesai kemudian 
diselesaikan oleh anaknya, Yusuf): Syawahid Sibawaih: Al-Madkhal 
ila Kitab Sibawaih: Al-Wagf wa Al-Ibtida', Akhbar An-Nuhat Al- 
Bishriyyin, dan kitab Thabagat An-Nuhat. 


Syalaubin 
Nama lengkapnya Umar bin Muhammad bin Umar bin Abdullah Al- 
Azdi Abu Ali As-Syalaubini atau As-Syalubin. Dia adalah tokoh ulama 
nahwu dan bahasa yang lahir dan wafat di Isybiliyah (Sevilla) Spanyol. 
Di antara kitab karyanya adalah Al-Gawanin, dalam bidang ilmu 
bahasa, dan Syarh Al-Mugaddimah Al-Jazuliyah, dalam bidang nahwu. 


Nama Syalaubin merupakan nisbah kepada benteng Syalubin atau 
Syalaubiniyah yang berada di Selatan Andalusia Spanyol. Orang Spanyol 
menyebutnya Salobrena. Para ahli sejarah memaparkan, bahwa nama 
Syalaubini adalah merupakan bahasa Spanyol yang berarti pirang. 


Syantarini 

Nama lengkapnya Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad Abu 
Bakar bin As-Saraj Al-Andalusi As-Syantarini, seorang ulama bahasa 
di negara Andalusia Spanyol. Dia asli kelahiran daerah Syantarin 
(Kordova Barat), dan mukim di Isybiliyah (Sevilla), kemudian me- 
ngembara ke Mesir, Yaman, dan sempat mukim sebentar di Mekah 
dan akhirnya wafat di Mesir. 

Di antara kitab karyanya adalah Talgih Al-Albab fala FadhailAI-Frab: 
Al-Mi'yar fi Fan Al-Asy'ar, Jawahir Al-Adab wa Dakhair As-Syua'ra 
wa Al-Kuttab, dan kitab Tagwim Al-Bayan li Tahrir Al-Awzan. 


Syanwani 

Nama lengkapnya Abu Bakar bin Ismail bin Syihabuddin Umar bin Ali 
As-Syanwani, seorang ulama ahli nahwu asli keturunan Tunisia. Dia 
lahir di Syanwan (Mesir), belajar di Kairo dan di sana pula ia wafat. 
Dia mempunyai banyak kitab dalam bentuk syarah (komentar) dan 
hasyiah (catatan pinggir), di antaranya Al-Jurumiyah, Syudzur Ad- 
Dzahab: Al-Gathr dalam bidang nahwu, Hidayat Mujib An-Nida 
sebagai syarah terhadap kitab Gathran-Nada karya Ibnu Hisyam, Ad- 
Durah As-Syanwaniyah fi Syarh Al-Jurumiyyah, dan kitab Hidayah 
Ulil Albab ila Mushil Ath-Thulab ila Gawaid Al-Trab. 


Syingithi 
Dia adalah Ahmad bin Ami Asy-Syingithi, seorang ulama sastra dari 
daerah Syingithi. Dia hidup di Kairo sampai wafatnya. 
Di antara kitab karyanya adalah Al-wasith fi Tarajum Udaba - 
Syingithis Ad-Durar Al-Lawami' “ala Ham'i Al-Hawami' Syarh Jam'i 
Al-Jawami', dalam bidang ilmu bahasa Arab sebanyak dua jilid, dan 
kitab Al-Muw'allagat Al-'Asyr wa Ahbar Oailiha. 


Syumuni 

Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan 
bin Ali As-Syumuni Al-Ousanthini Al-Iskandari Abu Abbas Tagiyudin, 
seorang ahli hadis, tafsir, dan nahwu. Dia lahir di Iskandar dan wafat 
di Kairo Mesir. 

Di antara kitab karyanya adalah Syarh Al-Mughni li Ibni Hisyam, M azil 
Khafa 'an Alfazh Asy-Syifa, dan kitab Kamal Ad-Dirayah fi Syarh An- 
Nigayah, dalam bidang kajian fikih Hanafi. 


Shabban 


Dia adalah Muhammad bin Ali Ash-Shabban Abu Irfan, seorang ulama 
ahli nahwu, bahasa dan sastra. Dia lahir, tinggal, dan wafat di Kairo 
Mesir. 


- 
Syanwani — Shagani 


Shabban mempunyai banyak kitab dalam bidang nahwu, di antaranya 
Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fi Tlmi Al-'Arudh wa Al-Gafiyah, Hasyiah 
ala Syarh Al-Asymuni “ala Alfiyah Ibnu Malik dalam bidang nahwu: 
Is'af Ar-Raghibin dalam bidang sirah nabawi, Hasyiah “ala Syarh 
Almalawi “ala As-Sulam dalam bidang manthig (logika), dan Hasyiah 
ala Syarh.Al-Tsham ala As-Samargandi dalam bidang ilmu balaghah. 


Dia tidak diketahui tahun kelahirannya. Menurut riwayat, ia wafat 
pada saat usia muda kurang dari 30 tahun. 


Shabuni 


Dia adalah Ahmad bin Ibrahim Ash-Shabuni Al-Hamawi, seorang ahli 
sastra dari Hamah. Dia lahir, mukim dan wafat di Hamah, serta pernah 
mendirikan koran harian “Lisan Asy-Syarg” tahun 1324 H, tetapi hanya 
berjalan selama dua tahun. 

Ash-Shabuni mempunyai syair yang elegan dan menarik bahasanya. 
Banyak kitab yang telah ditulisnya, di antaranya Tarikh Al-'Ashr Al- 
Hadir wa Tarajum Rijalihi, Tashil Al-Mantig: Bayan dalam bidang 
ilmu bayan, Al-Magashid Al-Lathifah fi Figh Abi Hanifah, tetapi selesai 
sampai bab Syuf'ah: Ahsan Al-Asbab fi Nazhm @awaid Al-Trab, dan 
kitab Syarh Risalah As-Syaikh Yahya Al-Musalikhi dalam bidang 
nahwu. | 


Shaghani 
Nama lengkapnya Hasan bin Muhammad bin Hasan Abu Fadhail Al- 
'Allamah Radhiyudin Al-9Gusasyi Al-Adawi An-Nahwi, seorang ahli 
bahasa mazhab Hanafi, ahli hadis dan fikih asli kelahiran Shaghani. 
Dia lahir di kota Lahur dan tumbuh berkembang di Ghaznah, kemudian 
masuk Baghdad, kota kosmopolitan. Namun, akhirnya ia pergi 
meninggalkan Baghdad untuk bertemu raja India. Di sana ia menetap 
sebentar, kemudian menunaikan ibadah haji dan masuk negara 
Yaman, kemudian kembali lagi ke Baghdad, dan terakhir kembali ke 
India. Dia pernah berucap: “Hafalkanlah Gharib Abu Ubaid Al-Gasim 
bin Salam. Siapa saja yang hafal, maka ia mudah memperoleh seribu 


Ka 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


dinar. Karena aku pernah menghafalnya dan benar ternyata memperoleh 
seribu dinar. Kemudian kepada sebagian temanku agar menghafalnya. 
Mereka mengikuti saranku, dan ternyata mereka memperoleh seribu 
— dinar.” 

Ash-Shaghani adalah orang yang saleh, sedikit bicara, tsigah dalam 
periwayatan hadis, imam bidang ilmu nahwu, fikih, dan hadis. 

Di antara kitab karyanya adalah Majma' Al-Bahrain dalam bidang 
bahasa sebanyak 12 jilid: Al-Ubab Az-Zawajir sebanyak 20 jilid, Asy- 
Syawarid fi Al-Lughah, Tawsyih Ad-Duraidiyyah, Syarh Al-Bukhari 
dan kitab Durr Ash-Shahabah fi Wafayat Ash-Shahabah. Ash-Shaghani 
wafat tahun 605 Hijriah di Baghdad, dan dikubur di rumahnya, 
kemudian jasadnya dipindahkan ke Mekah atas wasiatnya sebelum 
wafat. 


Shawi 

Dia adalah Ahmad bin Muhammad Al-Khalwati, dikenal dengan As- 
Shawi, seorang ahli fikih Maliki. Nama Ash-Shawi diambil dari sebuah 
nisbah Sha'i Al-Hajar di daerah Barat, Mesir. Dia wafat di Madinah Al- 
Munawwarah. 

Di antara kitab karyanya Hasyiah “ala Tafsir Al-Jalalain dan beberapa 
hasyiah terhadap sebagian kitab karya Syaikh Ahmad Ad-Dardiri 
dalam bidang fikih Maliki, kitab Al-Faraidh As-Saniyyah, dan Syarh 
Hamziyah Al-Bushiri. 


Dhahhak 

Dia adalah Dhahhak bin Mukhallad bin Muslim Abu “Ashim An-Nabil 
Asy-Syaibani, seorang ulama ahli nahwu, bahasa, hafizh dan imam 
dalam bidang hadis. Imam Az-Zabidi menghitung Dhahhak sebagai 
thabagat (tingkatan) kelima dari golongan ulama nahwu Bashrah. 
Dhahhak dijuluki An-Nabil, karena cerdas dan jenius. Menurut cerita 
lain, ia dijuluki An-Nabil oleh seorang budak perempuan (Gariyah) 
milik Zufar Al-Fakih. Dia memahami kisah-kisah peperangan jahiliyah 
dan termasuk perawi hadis yang tsigah (tepercaya). 


ag 


Ta 
Shawi - Thahir Al-Jazairi 84305) 


Dhahir Khairullah 

Dia adalah Dhahir (kadang Zhahir) bin Ilyas bin Khairullah, seorang 
ulama nahwu. Dia menulis sejumlah kitab dan risalah mengenai bahasa 
dan ilmu nahwu, di antaranya Al-Amali At-Tamhidiyah fi Mabadi Al- 
Lughah Al-Arabiyah, Rasail Al-Lughawiyyah dalam bidang ilmu 
sharaf, Al-Luma' An-Nahwiyah fi Al-Lughah wa Al-Ma'ajim, Al- 
Lumhat An-Nazhir fi Misk Ad-Dafatir, dan kitab Maidh Al-Laali fi Al- 
Lughah wa Al-Isti'mali. 


Dhiya' bin Sa'd 

Dia adalah Dhiya' bin Sa'ad bin Muhammad Dhiyaudin Al-Oarmi Al- 
“Afifi, salah seorang ulama besar dalam bidang nahwu, dan bahasa 
Arab, ahli tafsir, ma'ani, bayan, dan fikih. Dia belajar fikih di negaranya, 
terutama kepada bapaknya sendiri. Syaikh At-Taftazani pernah belajar 
kepadanya. 
Dalam berfatwa, ia selalu menghadirkan perbandingan dua mazhab, 

. dan menguraikan dengan jelas kitab Al-Kasysyaf dan Al-Hawi, sehingga 
orang menduga ia hafal kedua kitab tersebut. Pada saat datang kota 
Kairo, ia langsung menetap dan mengajar di Masjid Asy-Syaikhuniyyah. 
Nama sebenarnya adalah Ubaidillah, tetapi ia tidak suka dengan nama 
itu dengan alasan tidak mau disamakan dengan Ubaidillah, si pem- 
bunuh Husain (cucu Nabi &). 


Thahir Al-Jazairi 

Dia adalah Thahir bin Shalih bin Ahmad Al-Jazairi. Asli moyangnya 
dari Al-Jazair, sedangkan ia lahir dan wafatnya di Damaskus. Thahir 
adalah seorang ahli peneliti bahasa dan sastra pada masanya, kemudian 
ia diperbantukan pada bidang insya di Maktabah Al-Khalidiyah di 
Ouds. Tidak lama setelah itu, ia pindah ke Kairo tahun 1325 H, dan 
pindah kembali ke Damaskus tahun 1338 H. 

Thahir termasuk anggota Al-Majma 'Al-Ilmi Al-'Arabi (Lembaga Ilmu 
Arab) di Damaskus, dan akhirnya menjadi Direktur Dar Al-Kutub Azh- 
Zhahiriyyah. Dia banyak meneliti bahasa-bahasa Timur: Ibrani, Suryani, 


5 HAN | 
(G06£& Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Habsyi, Turki, dan Persia. Kitab karyanya berjumlah sekitar 20 buah, 
di antaranya Al-Jawahir Al-Kalamiyah fi Al-Agaid Al-Islamiyah, Badi 
At-Talkhis dalam bidang ilmu badi': At-Tibyan li Ba'dh Mabahits Al- 
Muta'allig biAl-Gur'anj kitab Tafsir Al-Gur'an sebanyak 4 jilid, dan At- 
Tagrib li Ushul At-Tarrib. 


Thahir bin Ahmad An-Nahwi 


Dia adalah Thahir bin Ahmad bin Babsyadz (maknanya: senang) Abu 
Hasan An-Nahwi, seorang ulama nahwu dan bahasa Arab. Dia ber- 
bicara dan menulis dengan bahasa yang fasih. Awal kehidupannya 
sebagai pedagang intan di Irak sambil belajar kepada para ulama Irak, 
kemudian kembali ke Mesir, dan di sana ia diangkat menjadi pegawai 
pada bagian Dewan Risalah yang ditugasi untuk mempertimbangkan 
dan menyeleksi tulisan-tulisan yang harus dikeluarkan dari Dewan 
tersebut, sekaligus untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tulisan 
dari segi abjad, nahwu dan bahasa. 

Thahir mempunyai halagah (pengajian) di masjid di kota Mesir, tetapi 
kemudian ia memilih zuhud dan uzlah dari keramaian. Awal sebabnya, 
pada saat ia sedang makan sambil duduk, tiba-tiba datang kepadanya 
kucing jantan. Bila Thahir memberi sesuatu makanan kepadanya, maka 
ja tidak memakannya, tetapi membawanya dan berlalu saja. Demikian 
itu terjadi berulang kali. Akhirnya pada suatu saat, ia penasaran dan 
mengikutinya ke mana kucing itu pergi. Tiba-tiba sampailah ia di suatu 
tempat yang gelap yang dihuni oleh kucing betina buta yang selalu 
mendapat jatah makanan darinya. Thahir merasa kaget, dan akhirnya 
ja berniat menetap di atas sebuah menara masjid di Mesir. 


Thahir mempunyai banyak kitab, di antaranya Syarh Al-Jumal karya 
Az-Zajazi: Syarh An-Nukhbah, At-Ta'lig fiAn-Nahwi sebanyak 15 jilid. 
Murid-murid Thahir menyebutnya Ta'lig Al-Ghurfah, dan kitab Al- 
Muhtasab fi An-Nahwi. 


“Abbas Ar-Riyasyi 
Dia adalah “Abbas bin Faraj bin Ali Abu Fadhal Ar-Riyasyi, Maula 


Thahir bin Ahmad An-Nahwi — “Abbas Mahmud Al-Agad 


Muhammad bin Sulaiman, seorang ulama besar nahwu, bahasa dan 
termasuk murid Al-Ushmu'i. Menurut riwayat, ia hafal sejumlah kitab 
Al-Ushmwr'i dan Abu Zaid Al-Anshari. 

Ar-Riyasyi belajar nahwu dan bahasa kepada Al-Mazini, sampai gurunya 
itu pernah berucap: “Riyasyi pernah belajar Kitab Sibawaih kepadaku, 
dan aku pun dapat memperoleh manfaat ilmu lebih banyak lagi.” Dia 
terbunuh pada peperangan Az-Zanji di Bashrah pada masa raja Al- 
Mu'tamad, di mana pada saat itu usianya sudah menginjak 80 tahun. 


“Abbas Ar-Riyasyi mempunyai banyak kitab karangan dalam bidang 
bahasa Arab dan nahwu, di antaranya sitab Ak Khai, dan Ma Ikhtilafa 
Asma'uhu min Kalam Al-'Arab. 


“Abbas Mahmud Al-“Agad 


Dia adalah “Abbas bin Mahmud bin Ibrahim bin Mushtafa Al-“Agad, 
seorang sastrawan besar Mesir asli kelahiran Aswan. Sejak kecil ia 
sudah cenderung menyukai sastra. Maka, ia banyak membaca dan 
mondar-mandir ke majelis-majelis ilmu dan sastra. Al-'“Agad tidak 
pernah memperoleh ilmu dari barigku sekolah, kecuali sebuah ijazah 
sekolah ibtidaiyyah. Awalnya ia menekuni pekerjaan sebagai pengacara 
hukum, kemudian mulai berkiprah dalam bidang pengajaran sebagai 
seorang guru dan penulis di sejumlah koran. Beberapa tulisan artikel- 
nya ia publikasikan melalui media sehingga memperoleh pujian dari 
para kritikus sastra. 


Al-'Agad pernah bertemu dengan Ibrahim Al-Mazini dan penyair 
Abdurrahman Syukri, yang kemudian mereka mendirikan sebuah 
sekolah sastra, yang intinya mereka bercita-cita memperbarui syair 
sastra. 

Di antara karyanya dalam bentuk Diwan adalah Wahyu Al-Arba'in: 
Hadiyah Al-Karwan, dan “Abir Sabil. Dan kitab karyanya yang terkenal 
adalah: Abgariyyah Muhammad, Abgariyyah Umar, Abgariyyah 
“Ali, Abgariyyah As-Shiddig, dan Abgariyyah Khalid. 


TG 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


“Abdurrahman Ash-Shafadi 


Dia adalah “Abdurrahman bin Jurjas As-Shafadi, ayahnya penganut 
agama Kristen Shafad, seorang ulama ahli bahasa, sastra, dan penyair 
terkenal serta anggota Al-Majma' Al-Tlmi Al-'Arabi (Lembaga Ilmu 
Arab) Damaskus. Dia lahir dan wafat di Beirut. Awalnya seorang hakim 
di kota Palestina, kemudian menjadi kepala Al-Kuttab Asy-Syar'iyyah 
di Beirut. Kemudian tidak lama, ia pindah ke Damaskus, dan di sanaia 
membuka toko kitab dan barang-barang lainnya. Kemudian ia diku- 
kuhkan sebagai dosen sastra di Universitas Wathaniyah di Himsha, 
lalu di Universitas As-Shalahiyah di Ouds (1916-1818 M), serta guru 
' di Madrasah At-Tajhiz wa Al-Mua'llimin (1919-1924 M). 
Dia kembali lagi ke Beirut dan mendirikan koran mingguan “Al-Galam 
Al-Aridh”, kemudian ja dikukuhkan sebagai bendahara pada fatwa 
Republik Lebanon sampai akhir hayatnya. 


Ash-Shafadi memiliki banyak kitab, di antaranya Khazanah Al-Fawoaid, 
dalam bidang bahasa: An-Nazhm Al-Mufid fi Ilm At-Tajwid dan Kitab 
Al-Adzwa', sebagai kitab kritik sastra seputar perbedaan antara syair 
Nasrani dan Muslim. Dia pergi ke kota Beirut dan di sana masuk Islam 
di hadapan keluarga “Salam”, serta menikah dengan seorang pemudi 
dari kalangan keluarga tersebut. Dia memberi nama sendiri Muhammad 
Salim Al-Muhtadi. 


“Abdul Bagir Al-“Umri 
Dia salah seorang sastrawan terkenal Irak dan penyair Arab yang lahir 
dan tumbuh besar di kota Mushil. Pada awalnya ia belajar di beberapa 
kuttab, sejak muda telah tampak tanda-tanda kegeniusan, ditopang 
dengan hidup dalam keluarga ilmiah, sastra, dan politik. Karya syair- 
nya cenderung kepada kajian sejarah, terutama madah Nabi #& dan 
Ahlu Bait yang meresap ke dalam relung hati dan jiwa. 


Al-'Umri pernah bekerja sebagai wali kota Mushil, kemudian beralih 
menjadi wakil wilayah Baghdad. Sejak dikenal kecerdasan dan keah- 
liannya dalam memimpin, ia banyak berhadapan dengan urusan sosial 
dan politik di Irak. 


Ya 
Abdurrahman As-Shafadi — “Abdul Oadir A-Jurjani €4309) 


Di antara kitab karyanya dalam bidang sastra adalah Diwan At-Tiryag 
Al-Farugi min Mansya'ah Al-Farugi, Al-Bagiyat Ash-Shalihah, 
Takhmis Hamziyah Al-Bushiri: Al-Gashidah Al-'Ainiyyah fi Madh 
Imam Ali: dan Gashidah Al-Baz Al-Asyhab fi Madh Abdul Gadir Al- 
Jailani. 


“Abdul “Aziz Al-Bisyri 

Dia seorang guru dari sekian guru besar sastra di Mesir, ulama bayan, 
dan insya modern. Al-Bisyri hidup dalam lingkungan agama yang kuat 
dan keluarga ilmiah, di mana bapaknya adalah Syaikh Salim Bisyri, 
seorang Syaikh Besar Al-Azhar Mesir. Awalnya Abdul Aziz Bisyri belajar 
menghafal Alguran di kuttab dan madrasah I btidaiyyah, kemudian ia 
masuk Universitas Al-Azhar. Di sana ia lebih suka belajar sastra dan 
mendalami perangkat ilmunya. Kemudian setelah mahir, ia mulai 
menulis di sebagian koran, di antaranya koran Al-Liwa' dan Al-Muayyad. 
Tetapi tidak lama, ia dikukuhkan sebagai hakim pada Mahkamah 
Syar'iyyah Mesir serta peneliti pada Kementerian Haganiyah, juga 
peneliti umum pada Al-Majma' Al-Lughawi (Lembaga Bahasa) di 
Mesir. 


Di antara kitab karyanya adalah Al-Mira'at,: Al-Mukhtar, At-Tarbiyah 
Al-Wathaniyah, dan Jami'at Adab wa Ilm wa Lughah. 


“Abdul Oahir Al-Jurjani 

Nama lengkapnya Abdul Oahir bin “Abdurrahman bin Muhammad Abu 
Bakar, seorang Imam terkenal kelahiran Jurjan (kota antara Thibristan 
dan Khurasan). Ia belajar nahwu kepada Abu Husain Muhammad bin 
Hasan bin Ukhtun bin Abu Ali Al-Farisi. Dia tidak pernah sempat belajar 
kepada guru selainnya karena belum pernah keluar dari negaranya. 
Al-Jurjani adalah seorang imam bahasa “Arab, bayan, madzhab Syafi'i 
dan Asy'ari. Dia mempunyai syair yang elegan, dan banyak sekali kitab 
karyanya, di antaranya Asrar Al-Balaghah, Dalail Al-T'jaz, Al-Jumal, 
dalam bidang nahwu, Al-Mughni Syarh Kitab Al-Idhah sebanyak 20 
juz: I'jaz Al-Guran, dan At-Talkhis fi Syarh Al-Miftah. 


“Tt 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Al-Jurjani wafat tahun 471 Hijriah. Kebanyakan dari isi syairnya 
mencela zaman dan kebobrokan ahlinya. Menurut cerita, seorang 
pencuri pernah masuk ke rumahnya ketika ia sedang shalat. Pencuri 
tersebut mengambil semua barang yang dijumpainya, dan Abdul Gahir 
melihat sendiri, tetapi ia tidak membatalkan shalatnya. 


“Abdul Oadir bin Abi Oasim Al-Anshari 
Dia adalah Abdul Oadir bin Abi Oasim bin Ahmad Al-Anshari As-Sa'di 
Al-Ubadi, seorang ulama bahasa Arab, fikih, dan penulis khat mansub 
(kubah). Awalnya seorang mufti di Mekah, mengajar fikih, tafsir, 
bahasa Arab, dan ilmu lainnya, kemudian ia dikenal sebagai orator 
ulung, bahasanya fasih dan lembut, banyak hafal sastra, cerita, syair, 
dan biografi tokoh. 


Al-Anshari pernah masuk ke kota Kairo, Mesir dan berkumpul dengan 
ulama-ulama terkenal di sana, kemudian ia diberikan jabatan hakim 
mazhab Maliki di Mekah. Di antara kitab karyanya adalah Hidayat 
As-Sabil fi Syarh At-Tashil: Hasyiyah “ala Syarh Alfiyah lil Makudi. 


Imam As-Suyuthi menulis dalam kitab Bughyah Al-Wu'at: “Dia seorang 
Hakim Agung Muhyidin, ahli nahwu kota Mekah, amat cerdas dan 
ahli di segala bidang ilmu. Dalam bidang tafsir, ia merupakan Al-Kasyaf 
(pembuka tabir) kesamaran, dalam bidang hadis padanya terdapat 
perjalanan (pengalaman) dalam bidang riwayah dan dirayah, dalam 
bidang fikih, ia Imam Malik pada masanya, dalam bidang nahwu, ia 
seorang Muhyi (penggerak) ilmu yang dipelajari dari tulisan dan 
penerang sesuatu yang masih samar. Seandainya Sibawaih pernah 
bertemu dengannya, ia pasti menyatakannya. Adapun mengenai 
kezuhudannya dalam segala masalah, para pengembara spiritual telah 
berjalan bersamanya ....” 


“Abdullah bin Ahmad bin Khasyab 


Dia adalah “Abdullah bin Ahmad bin Khasyab Abu Muhamad An-Nahwi, 
seorang ulama ahli nahwu pada masanya. Dia banyak mengetahui 


hadis, manthig (logika), filsafat, matematika, ilmu ukur, dan penulis 


Abdul Oadir bin Abi Oasim Al-Anshari - “Aisyah Timuriyah "D 


kaligrafi Arab. Dia banyak mengumpulkan kitab, meriwayatkan hadis, 
tsigah, dan kuat hafalannya. 


' Melainkan, bahwa dalam sikap keagamaannya ia terdapat kekurangan 
dalam dirinya: pelit, mengenakan pakaian kerja dalam kehidupan 
sehari-harinya, sedikit rasa malu, suka bermain catur bersama orang- 
orang awam di pinggir jalan, senang main kartu, dan memukul rebana, 
serta banyak bercanda dan bermain. 


Pada suatu saat pernah seseorang bertanya kepadanya, padahal di 
hadapannya banyak jamaah dari mazhab Hanbali: “Apakah Anda punya 
kitab mengenai gunung?” Dia menjawab: “Hai, apakah kamu tidak 
melihat mereka berada di sampingku?” Dan giliran yang lain bertanya 
kepadanya mengenai kalimah Al-Gafa (H): “Apakah ia dibaca mad 
atau gashar?” lalu ia menjawab: “Dipanjangkan kemudian dipukul.” 
Khasyab tidak menikah, dan senang memakai sorban, tetapi hanya 
sebentar, kemudian ia menghitamkan apa yang ada di sekitar kepalanya. 


Dia banyak menulis dalam bidang nahwu, di antaranya Syarh Al-Luma' 
li Ibni Jinni, tetapi tidak disempurnakan, Ar-Radd “ala Ibni Babsyad 
fiSyarh Al-Jumal Ar-Radd “ala Al-Khathib Tibrizi fi Tahdzib Islah Al- 
Mantigj Ar-Radd “ala Magamat Al-Hariri dan kitab terkenal lainnya. 
Dia wafat tahun 567 Hijriah, sebelumnya ia mewagafkan seluruh 


kitabnya kepada ahli ilmu, kemudian jasadnya dikubur di pekuburan 
Ahmad di depan Harb. 


“Aisyah Timuriyah 


Dia salah seorang perempuan pembela hak-hak jender di negeri Timur 
Arab, sastrawan, dan penyair berbahasa Arab, Persia dan Turki. 
“Aisyah lahir di kota Kairo dari seorang ayah bernama Ismail Basya 
Timur asli kelahiran Kurdi, dan ibunya bernama Jarkisiyah. 


Sejak kecil, ia telah menyukai sastra da.: syair. Awalnya belajar 
Alguran, kemudian ilmu fikih, sharaf, dan bahasa Persia. “Aisyah dapat 
membuat nazham syair yang mengikuti alur bahasa klasik, sehingga 
karyasastr “ya cenderung pada pujian dan syair cinta kasih sufistik. 


CD, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Di antara karyanya adalah Hilyah At-Tiraz: Kusyufah (sebuah Diwan 
bahasa Persia): Nafaiz Al-Ahwal fi Al-Agwal wa Al-Afal, dan Mira'at 
At-Ta'amul fi Al-Umur. | 


“Ali Al-Jarim 

Dia salah seorang ulama sastra dan syair Mesir, penyair besar Arab 
yang melagukan syairnya dengan bahasa yang indah dan elegan. Al- 
Jarim lahir di kota Al-Rusyd dan di sana ia belajar ilmu agama, kemudian 
masuk Universitas Al-Azhar dan Darul Ulum. Dia pernah memperoleh 
beasiswa belajar ke Inggris sebagai utusan pelajar. Di sana ia mengambil 
disiplin ilmu tarbiyah (pendidikan), sastra Inggris, psikologi, dan 
logika. Kemudian sekembalinya dari sana, ia diangkat sebagai dosen di 
Universitas Darul Ulum. Tidak lama, ia dikukuhkan pula sebagai 
peneliti pada kementerian pendidikan, dan Wakil Rektor Darul Ulum, 
serta terpilih menjadi anggota Al-Majma' Al-Lughawi (Lembaga Bahasa) 
Mesir. 

Di antara kitab karyanya dalam bidang sastra adalah Al-'Arab fi 
Asbaniya dan Al-Balaghah Al-Wadhihah. 


'Awamiri 


Dia adalah Muhammad Al-'Awamiri, seorang sastrawan Mesir yang 
menjadi salah seorang anggota Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah (Lem- 
baga Bahasa Arab) Mesir. Dia tumbuh besar di kota Iskandaria sambil 
belajar di Universitas Darul Ulum, Mesir tahun 1903. “Awamiri 
menekuni bidang pengajaran bahasa, sehingga menjadi peneliti bahasa 
Arab. Dia wafat di Kairo Mesir. 

“Awamiri mempunyai beberapa kitab dalam bidang nahwu untuk mata 
pelajaran di madrasah, di antaranya kitab Al-Mutahala'ah Al- 
Mukhtarah, beberapa juz kecil untuk madrasah ibtidaiyyah dan 
tsanawiyah, Al-Mursyidah fi Ad-Din Al-Islami, dan Muhadzab Rihlah 
Ibnu Batutah. 


: 


“Ali Al-Jarim - Fahmi Mudarris "D 
“Imrithi 


Dia adalah Yahya bin Nuruddin Abu Khair bin Musa Al-'Imrithi Asy- 
Syafi'i Al-Azhari Syarafuddin, seorang ulama ahli nahwu. Imrithi banyak 
menulis kitab dalam bidang nahwu dan fikih, di antaranya Ad-Durah 
Al-Bahiyah fi Nazm Al-Jurumiyah, dalam bidang nahwu: Nihayat At- 
Tadrib fi Nazhm Ghayah At- Tagrib, dalam bidang fikih Syafi'i: Tashil 
At-Turugat fa Nazhm Al-Waragat, dalam bidang ushul fikih, dan Nazhm 
At-Tahrir, dalam bidang fikih. 


“Ugbari 
Dia adalah Abdullah bin, Husain bin Abdillah Abu Baga Al-“Ugbari 
Muhyiddin Al-Baghdadi An-Nahwi, seorang ulama nahwu yang meng- 
alami kebutaan sejak kecil. Maka bila ia hendak menulis, ia harus 
dihadirkan dahulu sejumlah kitab dalam bidang yang akan ditulis, dan 
minta dibacakan. Dan bila telah diperoleh ilmu yang ada dalam hatinya, 
ia mendiktekannya. 
“Ugbari seorang penganut mazhab Hanbali. Banyak jama'ah dari 
kalangan mazhab Syafi'i minta agar ia pindah ke mazhabnya, serta 
mengajar ilmu nahwu dan bahasa di Masjid An-Nizhamiyyah. Kemudian 
ia berkata: “Seandainya kamu sekalian menempatkanku dan memberi 
hadiah berupa emas kepadaku, tentu aku tidak akan pindah dari 
mazhabku.” 
“Ugbari mempunyai banyak kitab, di antaranya I'rab Asy-Syawadzat 
min Al-Gira'ah, Al-Mishbah fi Syarh Al-Idhah, Al-Muttaba' fi Syarh 
Al-Luma', Syarh Abyat Kitab Sibawaih, Prab Al-Hamasah: Nuzhat 
Ath-Tharaf fi Idhah Ganun Ash-Sharf: Mugaddimah fi An-Nahwi: 
At-Talkhish fi An-Nahwi: Masa'il fi Al-Khilaf fi An-Nahwi, dan 
Mukhtashar Ushul Ibnu As-Saraj. 


Fahmi Mudarris 
Dia salah seorang kritikus sastra Arab modern di Irak, penyair dan 
sastrawan yang lahir di Baghdad. Ia mula-mula belajar kepada ayahnya 
dan ulama semasanya, di antaranya Ismail Al-Mushili, Nu'man, dan 


TG 
Gg Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Mahmud Al-Alusi. Fahmi menekuni bahasa Persia dan Turki secara 
mendalam. Awalnya ia bekerja sebagai penerjemah di wilayah 
Baghdad, kemudian sebagai asisten Direktur Mathba'ah wilayah, 
sekaligus redaktur surat kabar resmi Az-Zawra. 

Kemudian ia pergi ke Astanah (Turki). Di sana ia dikukuhkan sebagai 
dosen Ushul Kitabah dan Insya di Fakultas Ilahiyat Universitas Dar 
Al-Funun, serta menjadi dosen sastra dan bahasa di Fakultas Sastra 
dan Bahasa. 


Setelah perang dunia pertama usai, ia kembali ke Baghdad melalui 
Beirut. Pada tahun 1935 ia diangkat sebagai Direktur Umum bidang 
pengajaran. Dia selalu menyerukan kebangkitan dan persatuan kaum 
muslimin melalui tulisannya yang dimuat di surat kabar Al-Bilad, serta 
mempublikasikan artikel-artikelnya tentang politik bersama pemilik 
surat kabar tersebut, Rifael Buti, sebagaimana yang telah diserukan 
sebelumnya oleh tokoh revolusi Rasyid Ali Al-Kaelani dalam meng- 
hadapi penjajah Inggris tahun 1941. 

Di antara karya tulisnya dalam bidang sastra adalah Tarikh Adabiyyah 
Al-'Arabiyyah (dengan bahasa Turki): Hikmah At-Tasyri' Al-Islami 
dan Magalat Al-Mudarris, sebanyak 2 jilid. 


Fairuzzabad 

Dia adalah Muhammad bin Ya'gub bin Muhammad Abu Thahir Al- 
'Allamah Majdudin Asy-Syirazi Al-Fairuzzabad, seorang ulama bahasa, 
sastra dan fikih yang lahir di Karizin wilayah Syirazi (sekarang Iran). 
Dia belajar hadis di negaranya kepada Muhammad bin Yusuf Zarandi 
Al-Madini serta belajar fikih kepada sejumlah ulama. 

Mulanya ia mempelajari bahasa dengan tekun sehingga menjadi mahir 
melampaui teman-temannya. Kemudian ia masuk ke negara Syam, 
dan di sana belajar hadis kepada Ibnu Khabaz, Ibnu Gayim, Tagiyyuddin 
Subki, dan ulama terkenal lainnya. Kemudian setelah selesai belajar, 
ia pergi ke negara Romawi, di mana rajanya, Bayazid bin Khan bin 
Utsman dan Timur Lenk sangat hormat dan ta'zhim kepadanya. Kemu- 
dian tidak lama ia pindah ke negara India, terus ke Zabid (Yaman), 


NN aa ng 


Fairuzzabad — Fakihani "DD 


dan di sana ia bertemu dengan Raja Asyraf Ismail. 


Menurut Riwayat, Fairuzzabad tidak tidur sebelum menghapal 200 
bait syair, dan ia tidak pergi ke mana pun kecuali dalam perjalanan ia 
membawa sejumlah kitab yang dibacanya di setiap tempat dan kesem- 
patan. Fairuzzabad wafat di Zabid. 


Di antara kitab karyanya yang terkenal adalah Al-Gamus Al-Muhith, 
dalam bidang bahasa sebanyak 4 jilid: Al-Bughyah fi Tarikh Aimah 
Al-Lughah, Asma An-Nikah, Syarh Umdah Al-Ahkamj dan Magsud 
Dzawi Al-Albab fi Ilm Al-Prab. 


Fayumi | 
Dia adalah Abdul Bar bin Abdul Oadir bin Muhammad Al-Aufi Al- 
Fayumi, seorang ahli sastra kelahiran Fayum (Mesir). Mulanya ia 
belajar di Kairo Mesir, kemudian pergi ke Mekah dan Syam serta 
sempat bermukim di Damaskus selama 2 tahun. 


Tidak lama kemudian, ia bertolak ke negara Romawi. Di sana ia menda- 
pat kedudukan terhormat di antara kalangan tokoh dan penduduknya. 
Dia wafat di Konstantinopel (Turki) setelah diasingkan. 


Di antara kitab karyanya adalah Al-Gaul Al-Wafi bi Syarh Al-Kafi, 
dalam bidang ilmu “arudh dan Husn Ash-Shani' fi Ilm Al-Bad!?'. 


Fakihani 
Dia adalah Umar bin Ali bin Salim bin Shadgah Al-Lughawi Al-Iskandari 
Tajudin Al-Fakihani, seorang ahli nahwu dari kota Iskandariyah. Dia 
pernah berkunjung ke Damaskus tahun 731 Hijriah, dan sempat 
bertemu dengan pengarang Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir. 
Kemudian ia melaksanakan ibadah haji dan kembali ke Iskandariyah. 


Fakihani mempunyai banyak kitab, di antaranya Al-Isyarah, dalam 
bidang nahwu: Al-Minhaj Al-Mubin dalam Syarh Hadits Arbain 
Nawawi, dan Tahrir wa Tahbir Syarh Risalah Ibnu Abi Zaid Al- 
Oairagani, dalam bidang fikih Maliki. 


Farazdag 
Dia adalah Hamam bin Ghalib bin Sha'sha'ah, dengan kinayah Abu 
Faras, seorang penyair asli kelahiran Bani Tamim, kemudian mendapat 
julukan Farazdag. 


Farazdag pernah bertemu dengan sejumlah raja Bani Umayyah. Dia 
puji mereka melalui syairnya, sehingga memperoleh penghargaan dan 
materi. Kehidupannya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat 
lain. Demikian juga dalam sikapnya yang suka memuji seseorang, 
kemudian mencela, kemudian memujinya kembali. Sehingga pernah 
terjadi suatu perselisihan panjang antara ia dan penyair Jarir. Farazdag 
wafat di Bashrah. 


Di antara karyanya adalah Diwan Syi'r yang menyimpan seluruh 
maksud syair jahiliyyah. Diwan tersebut istimewa dari segi mufradat 
(kosa kata) dan ungkapannya, sehingga dikatakan: “Seandainya tidak 
ada syair Farazdag, tentu hilanglah sepertiga bahasa Arab.” Diwan 
Syi'r tersebut pertama dicetak di Paris, Perancis 1870. kemudian 
berturut-turut dicetak di Mesir dan Lebanon. 


Outhbuddin Asy-Syirazi 

Dia adalah Muhammad bin Mas'ud bin Muslih Guthbuddin Al-Farisi 
Asy-Syirazi Asy-Syaff'i, lahir di kota Syiraz (sekarang Iran), sementara 
bapaknya adalah seorang dokter. Mulanya ia belajar kepada bapaknya 
dan Syamsul Kutub. Dalam bidang ilmu bahasa, tafsir, dan hadis, ia 
belajar kepada sejumlah guru, kemudian berangkat menuju Syaikh 
Nashir Ath-Thusi untuk belajar secara mulazamah (menetap). 
Kemudian setelah merasa cukup ilmu, ia pergi ke kota Romawi, dan di 
sana diangkat menjadi hakim, tetapi kemudian pindah lagi ke Syam 
dan Tibriz beberapa lama. 

Asy-Syirazi adalah orang tampan yang banyak ketawa, tetapi ia tidak 
merubah sikap kesufiannya. Bila ia berkumpul dengan para raja, ia 
tetap menjaga sikap sebagai seorang ulama. Dan Asy-Syirazi juga ahli 
catur, sulap, dan memukul rebana. Namun sekalipun demikian, ia 
adalah lautan ilmu, tetap menghormati ulama fikih, serta senantiasa 


Farazdag — Kafiyadi "D 


langgeng shalat berjamaah. Apabila menulis sebuah kitab, ia men- 
jalankan ritual puasa dan selalu tidak tidur. 


Di antara kitab karyanya adalah Syarh Al-Mukhtashar li Ibni Al-Hajib: 
Syarh Al-Miftah: Syarh Kalimat Ibnu Sina, dan Syarh Kitab Asrar, 
karya Suhrawirdi. 


Ka'ab bin Zuhair 
Dia adalah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma, lahir di kota Ghathafan, dan 
tumbuh besar dalam keluarga yang sarat dengan suasana kesusastraan 
dan kepenyairan. Sejak muda, ia telah mampu membuat nazham syair, 
kemudian ayahnya mengajarinya kesusastraan, sehingga ia menjadi 
seorang penyair terkenal. 


Ka'ab pernah mengejek Nabi £$ di awal-awal masa dakwah Islam. Maka 
Nabi menghalalkan darahnya. Kemudian Ka'ab pun meminta perlin- 
dungan kepada beberapa kabilah. Lalu saudaranya Ka'ab menasihati 
agar ia minta pengampunan dari Nabi #8. Kemudian Ka'ab datang ke 
Madinah serta menampakkan diri di hadapan Nabi sambil menyenan- 
dungkan kasidah “Banat Su'ad”. Maka Nabi pun memaafkannya dan 
memberikan perlindungan baginya serta langsung memakaikan burdah 
(mantel)-nya pada tubuh Ka'ab. Burdah tersebut tetap berada di tangan 
keluarganya sampai akhirnya dibeli Muawiyah bin Abi Sufyan, 
kemudian berturut-turut pindah tangan dari beberapa raja Umayyah 
kepada raja Abbasiyyah, hingga terakhir sampai di tangan Sultan 
Utsmani. 

Ka'ab mempunyai diwan syair, dan syair yang terkenal di dalamnya 
adalah kasidah “Banat Su'ad”. 


Kafiyaji 
Nama lengkapnya Muhammad bin Sulaiman bin Sa'ad bin Mas'ud Ar- 
Rumi Al-Hanafi Muhyiddin Abu Abdilah Al-Kafiyaji, seorang ulama 
besar dalam bidang ilmu logika. Dia berasal dari negara Romawi dan 
menjadi ulama terkenal di Mesir. Jalaludin As-Suyuthi adalah murid 
kesayangannya yang berguru selama 14 tahun. Dia dikenal dengan 


TG 
GD: Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


julukan Kafiyaji karena ia sangat tekun mempelajari kitab Al-Kafiyah, 
dalam bidang nahwu. 


Kafiyaji pada masa hidupnya pernah menjabat sebagai guru besar di 
madrasah Al-Khanigah Asy-Syaikhuniyyah, dan terakhir menjabat 
sebagai kepala mufti mazhab Hanafi di Mesir. Dia memiliki beberapa 
kitab yang kebanyakan berbentuk risalah, di antaranya Mukhtashar 
fi Ilm At-Tarikh: Nuzhat Al-Murrib, dalam bidang nahwu, At-Taisir fi 
Oawa'id At-Tafsir: Hal Isykal, dalam bidang ilmu ukur, dan Al-Ihkam 
fiMarrifat Al-Iman wa Al-Ahkam. 


Kafrawi 

| Dia adalah Hasan bin Ali As-Syaff'i Al-Kafrawi, seorang ulama nahwu 
dan fikih. Dia pindah ke Kairo, Mesir dan di sana ia mengajar sampai 
wafatnya. 


Di antara kitab karyanya adalah Prab Al-Jurumiyyah dan Ad-Durr Al- 
Manzhum bi Hall Al-Muhimmat fi Al-Khutum. 


Kamaluddin bin Al-Anbari 


Nama lengkapnya “Abdurrahman bin Muhammad bin “Ubaidillah Abu 
Barakat Kamaluddin bin Al-Anbari. Dia salah seorang ulama terkenal 
dalam bidang kajian nahwu. Sejak kanak-kanak hingga wafatnya, ia 
tidak pernah keluar dari Baghdad. Awal mula belajar fikih mazhab Syafii 
di madrasah An-Nizhamiyyah, kemudian diangkat sebagai tenaga 
pengajar di madrasah tersebut dalam bidang disiplin ilmu nahwu. 
Dalam bidang kajian bahasa, ia belajar kepada Abu Manshur bin 
Jawaligi, sehingga menjadi pakar bahasa dan sastra. 


Di antara kitab karyanya dalam bidang nahwu dan sastra adalah Al- 
Inshaf fi Masail Al-Khilaf Baina Nuhat Al-Bashrah wa Al-Kufah, 
Asrar Al-'Arabiyyah, Ugud Al-Trab, Hilyah Al-'Arabiyyah, Miftah 
Ad-Dzakirah, dan kitab Al-Alif wa Al-Lam. 


Kisa'i 


Nama lengkapnya adalah Ali bin Hamzah bin Abdullah Maula Bani 


“u 
Kafrawi — Majnun Laila Oais 


Asad Abu Hasan An-Nahwi, dikenal dengan nama Al-Kisa'i. Dia salah 
seorang imam dalam bidang gira'ah sab'ah terkenal, ahli nahwu, dan 
bahasa. Al-Kisa'i lahir di Kufah dan tinggal di Baghdad serta wafat di 
kota Rai. Jenazahnya diantarkan langsung oleh Raja Harun Ar-Rasyid 
tahun 182 Hijriah, sambil berucap: “Pada hari ini, telah pergi fikih dan 
bahasa Arab.” 
Al-Kisa'i sempat mengajar anak-anak Raja Harun, maka dengan ituia 
mendapat gaji yang besar dengan teratur. Sedangkan pada permulaan 
pengangkatannya menjadi muaddib (pengajar privat), ia mendapat 
10.000 dirham dan seorang jariyah cantik, alat perkakas kebutuhan- 
nya, serta seorang khadam (pembantu). Kemudian setelah itu, ia mulai 
belajar ilmu nahwu dari sejumlah pakar ilmu. Sebelumnya ia sempat 
bertanya kepada para jamaah: “Siapa yang biasa mengajarkan ilmu 
nahwu?” Mereka langsung menunjuk imam Mu'adz Al-Hara. Kemudian 
tidak lama ia pindah ke Bashrah, dan di sana bertemu dengan Imam 
Khalil bin Ahmad, lalu ikut duduk di majlis halagah-nya. 
Al-Kisa'i pernah bertanya kepada Al-Khalil: “Dari mana aku dapat 
mengambil ilmu Anda?” Dia menjawab: “Dari ulama yang ada di 
lembah Hijaz, Najed, dan Tihamah.” Kemudian Al-Kisa'i keluar dari 
Bashrah, dan akhirnya kembali lagi ke Bashrah sehingga menurut 
riwayat, ia telah menghabiskan 15 botol tinta untuk keperluan, menulis 
dari orang Arab, selain ilmu yang telah dihafalnya. 
Al-Kisa'i memiliki banyak kitab, di antaranya Ma'ani Al-Gur'an, Al- 
- Mashadir, Al-Huruf: Al-Oira'at: Mukhtashar fi An-Nahwi Al-'Adad) 
Al-Hija'is dan Ma Yalhamu fihi Al-Awam. 


Majnun Laila Oais 
Dia adalah Oais bin Mulawaih bin Muzahim Al-Amiri, seorang penyair 
cinta dari Najed. Sebenarnya ia tidak gila sebagaimana orang menju- 
lukinya majnun (gila). Namun, Majnun dikenal dari kisahnya Laila 
Majnun, sebuah kisah percintaan sehidup semati. Dia memperoleh 
julukan Majnun karena sangat mencintai Laila binti Sa'ad. 


Dalam kisahnya diceritakan: “Dia tumbuh besar bersama Laila sampai 


ga 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


keduanya menginjak dewasa. Namun, ayah Laila selalu menghalangi- 
nya. Majnun ingin sekali melihat wajah Laila, sambil menyenandungkan 
syair-syair cinta. Tetapi anehnya, Laila kadang sering dilihatnya 
berada di Syam, suatu waktu ia berada di Najed dan Hijaz. Majnun 
selalu mengejarnya, hingga akhirnya ia ditemukan di antara bebatuan 
telah meninggal. Kemudian jasadnya diserahkan kepada keluarganya. 
Mengenai kisah Laila Majnun itu, Al-Ushmw'i mengingkari wujudnya, 
dan ia mempercayainya sebagai nama tanpa bukti (mitos). Al-Jahizh 
pun sependapat dengannya: “Manusia tidak meninggalkan sebuah 
syair yang tidak dikenal penuturnya, di mana di dalamnya diceritakan 
kisah Laila, melainkan mereka mengaitkan kisahnya kepada Majnun.” 


Maliki 


Dia adalah Muhammad Ali bin Husain bin Ibrahim Al-Maliki Al-Makhki, 
seorang ahli bidang kajian nahwu dan fikih, yang lahir di Mekah dan 
tumbuh besar serta belajar kepada sejumlah ulama Mekah. Dia pernah 
menjabat mufti mazhab Maliki di Mekah tahun 1340 Hijriah, dan 
mengajar di masjidil Haram, kemudian ia pindah ke Indonesia, di 
antaranya pernah ke pulau Sumatera dan Malaysia. 


Al-Maliki wafat di kota Thaif dan meninggalkan banyak kitab karyanya 
yang dihitung berjumlah 30 kitab, kebanyakan masih berupa manuskrip 
(makhthut) yang berada di tangan anaknya, “Abdul Latif Al-Maliki di 
Mekah. 


Kitab-kitab yang telah dicetak itu di antaranya Tadrib Ath-Thullab fi 
@awa'id dalam bidang nahwu, sebanyak dua jilid: Tahdzib Al-Furug, 
yang kemudian diringkas menjadi nama Furug Al-Garafi, dalam bidang 
ushul fikih: Fatawa An-Nawazil Al-'Ashriyyah: Al-Gawathi' Al- 
Burhaniyah fi Bayan Ifki Ghulam Ahmad wa Atba'ihi Al-Gadaniyah, 
dan Intishar Al-Ttisham bi Mu'tamad Kulli Madzhab min Madzahib 
Al-Aimmah Al-Alam. 


Muhammad Taufig Bakri 


Dia adalah seorang sastrawan Mesir, penulis, penyair, dan termasuk 
SAN 


Maliki - Musthafa Al-Ghulayaini "DD 


syaikh tharigah sufiyah negeri Mesir. Bakri paham sebagian bahasa 
Eropa. Majelis pengajarannya selalu dipenuhi oleh para tokoh sastra 
dan politik. 

Di antara kitab karyanya Arajiz Al-'Arabi: Bait Ash-Shadig: At-Ta'lim 
wa Al-Irsyad, Sharij Al-Lu'lu', Fuhul Al-Balaghah, dan Mustagbal Al- 
Islam. 


Muhammad 'Alawi 


Dia adalah Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Yahya Al-'Alawi, 
seorang ulama Hadramaut dari Tarim. Pada mulanya ia memfokuskan 
perhatian pada kajian kosa kata bahasa Arab yang dipublikasikan 
melalui kajian-kajian ilmiah di sebagian majalah dan surat kabar di 
Mesir dan Hadramaut. Kemudian ia berziarah ke Mesir tahun 1344 
Hijriah, dan menulis sejumlah kitab, di antaranya Al-Jumu': Gisyasatuha 
wa Sama'iyatuha, kitab Al-Mutaradifat: Ad-Dakhil Al-Fashih min 
Alfazh Al-'Amah, dan Syarh Mughni Al-Labib, sebanyak empat jilid. 
Dia wafat pada saat usia 40 tahun. 


Mushtafa Al-Ghulayaini 


Dia adalah Mushtafa bin Muhammad Salim Al-Ghulayaini, seorang 
penulis yang produktif dan penyair kebangsaan Lebanon. Dia lahir di 
Beirut dan belajar di madrasah Beirut, kemudian pergi ke Mesir dan di 
sana berguru kepada Syaikh Muhammad “Abduh di Al-Azhar serta 
mendalami ilmu-ilmu syariat, bahasa, dan sastra. 


Al-Ghulayaini pernah menerbitkan majalah An-Nibras sambil 
mengajar di beberapa sekolah. Raja “Abdullah pernah memintanya agar 
datang ke Oman untuk mengajar anak-naknya. Setelah selesai masa 
kontraknya, ia kembali ke Beirut dan di sana langsung dikukuhkan 
sebagai hakim agama (gadhi). 

Dia mempunyai banyak kitab dalam bidang bahasa dan sastra Arab, di 
antaranya Nazharat fi Al-Lughah wa Al-Adab, Al-Islam Ruh Al- 
Madaniyah, Jami' Durus Al-Lughah Al-'Arabiyyah: Izhat An- 
Nasyi'in, Al-Tlmu wa Ad-Dinj dan Diwan Al-Ghulayaini. 


ap Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Mushtafa Luthfi Manfaluthi 


Mushtafa Luthfi lahir di daerah Manfaluth, Mesir, ia lahir dari keluarga 
terhormat. Setelah menghafal Alguran di Kuttab tempat tinggalnya, 
ia kemudian belajar di Al-Azhar, dan mengambil disiplin kajian ilmu- 
ilmu agama dan bahasa, sambil berguru kepada Syaikh Muhammad 
“Abduh. 


Di awal kariernya sebagai sastrawan, ia mempublikasikan karya tulis- 
nya, “Nazharat” di surat kabar Al-Mu'ayyad, kemudian menjabat pada 
kementerian Al-Haganiyah, sebagai karyawan insyaiyyah. Tidak 
lama, ia meninggalkan pekerjaan itu, dan mulai mempublikasikan 
artikel-artikel dan kitab karyanya yang berfokus pada pembangkitan 
ruh kemerdekaan tanah airnya. Di akhir-akhir hayatnya, ia ditugaskan 
pada Majlis Syura sampai wafatnya. 


Di antara kitab karyanya yang terkenal adalah An-Nazharat, sebuah 
tulisan mengenai sosial yang dihimpun menjadi 3 jilid, Mukhtarat Al- 
Manfaluthi, Al-'Ibarat: Majdalin, dan Al-Fadhilah. 


Nashib Uraidhah 


Dia adalah seorang sastrawan dan penyair negeri Syiria yang lahir di 
Himsha. Dia pernah belajar di sekolah dasar Rusia, lalu melanjutkan 
ke Dar Al-Muallimin Rusia di kota Nashirah, Palestina. Kemudian ia 
menggeluti bidang kajian bahasa Arab dan Rusia. 


Pada tahun 1950, Nashib hijrah ke Amerika, dan di sana ia bekerja 
sebagai pedagang di kota New York. Tak lama kemudian ia mendirikan 
penerbitan bidang seni, yaitu Mathba'ah Al-Atlantik, serta menerbit- 
kan Majalah Al-Funun bersama Khalil Gibran, Nuaimah, dan para 
sastrawan lainnya, ia mendirikan Lembaga “Rabithah Al-Oalamiyah”, 
sebagai wadah ikatan para sastrawan Arab di Amerika. Di antara 
karyanya adalah Diwan Al-Arwah Al-Hairah. 


Nifthawaih 


Nama lengkapnya Ibrahim bin Muhammad bin “Arafah Al-Azdi Al- 
Atki Abu “Abdillah, seorang cucu Mahlab bin Abu Shafrah. Nifthawaih 


Musthafa Luthfi Manfaluthi — Yagut Hamawi "DD 


adalah seorang imam nahwu, fikih serta pemuka mazhab Daud Azh- 
Zhahiri. Dia lahir di Wasith (kota antara Bashrah dan Kufah), dan wafat 
di Baghdad. 


Para ulama menjulukinya Nifthawaih, karena ia menganut dan pembela 
mazhab Sibawaih dalam bidang nahwu. Dia sering me-nazham-kan 
syair, padahal bukan seorang penyair. Melainkan, bahwa ia adalah . 
pelengkap para sastrawan pada masanya sehingga disebut penyair. Di 
antara kitab karyanya adalah Amtsal Al-Gur'an: Gharib Al-Gur'an, 
dan kitab Al-Wuzara. 


Yagut Hamawi 


Dia adalah Yagut bin Abdullah Al-Hamawi, dijuluki dengan nama 
Syihabuddin. Sejak kecil, Yagut telah dimasukkan ke Kuttab untuk 
belajar ilmu khath (kaligrafi Arab) sebagai bekal dalam urusan dagang. 
Pada saat menginjak dewasa, ia belajar bahasa dan nahwu, sementara 
tuannya sibuk berdagang dan pergi ke Kaisy (sebuah pulau di selat 
Arabia), Oman, dan Syam. Kemudian tuannya memerdekakannya pada 
tahun 596 Hijriah setelah ia memiliki tanda-tanda keahlian. Kemudian 
Yagut bekerja sebagai penyalin buku dengan memperoleh upah, sambil 
membaca buku-buku di waktu luangnya. Pada saat ia kembali ke Syam, 
tuannya meninggal dunia. Maka semua harta kekayan yang berada di 
tangannya diserahkan kepada anak-anak dan istri tuannya, kemudian 
ia kembali bekerja sebagai pedagang kitab. 


Dia berangkat ke Damaskus, dan di sana ia pernah berdebat dengan 
seseorang yang fanatik kepada Ali bin Abi Thalib, setelahnya Yagut 
banyak membaca kitab Khawarij, sehingga dalam hatinya terbentuk 
sikap ekstrem yang kuat. Mereka berdebat sangat sengit tentang Ali 
dan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Perdebatan 
tersebut didengar oleh orang banyak, sehingga mereka nyaris mem- 
bunuh Yagut. Akhirnya Yagut lari ke kota Halab menuju ke Mushil, 
kemudian ke Irbil dan terakhir ke Khurasan. Di sana ia berdagang, 
kemudian pindah lagi ke Halab sampai wafatnya di sana. 


Ga 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Di antara kitab karyanya adalah Mu'jam Al-Buldan: Mu'jam Al-Udaba, 
dan Irsyad Al-Alba' ila Ma'rifat Al-Udab@', mengenai riwayat-riwayat 
ulama nahwu, bahasa, ahli gira'at, sejarawan, dan para penulis (katib). 


Yunus bin Habib 


Dia adalah Yunus bin Abu Abdirrahman Ad-Dhabi, dikenal dengan 
nama An-Nahwi karena ia pakar dan imam nahwu Bashrah, serta genius 
dalam bidang sastra. Yunus lahir di desa Jabbul (Sungai Dajlah, antara 
Baghdad dan Wasith). Dia pernah belajar nahwu kepada Sibawaih, Al- 
Kisa'i, Al-Fara, dan ulama nahwu terkenal lainnya. 

Di antara kitab karangannya adalah Ma'ani Al-Gur'anj Al-Lughah, An- 
Nawadir, dan Al-Amtsal. Dia tidak punyai cita-cita dan-ambisi apa pun 
dalam hidupnya selain untuk mencari ilmu dan menyebarluaskannya. 


Kitab Karya Ulama Nahwu 
dan Sharaf 


Asas Al-Balaghah 

Kitab ini adalah kamus balaghah pertama karya Abu Oasim Jarullah 
Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari (538 H/1144 M). Kitab Asas Al- 
Balaghah ini adalah kamus praktis yang indah dan bagus bahasanya 
dibanding kamus-kamus Arab lainnya, karena penyusunnya sangat 
menguasai bahasa dan ilmu tafsir. 

Dalam materi kamus tersebut, Az-Zamakhsari memaparkan makna- 
makna hakikat suatu kalimah, tetapi yang dia tekankan adalah menga- 
rahkan pada penjelasan mengenai penggunaan kalimah yang bersifat 
majazi (metafora). 


Ishlah Al-Manthig 


Ishlah Al-Manthig adalah kitab bahasa yang ditulis oleh Ibnu Sikkit 
(244 H). Dalam kitab tersebut, ia menghimpun sejumlah pendapat 
ulama Bashrah, Kufah, dan sebagian pendapat orang Arab asli dalam 
mengoreksi sebagian bahasa Arab dengan beberapa ga'idah wazan 
Sharaf, “llat-'illat yang nyata, mudha'af, mudzakkar, dan lainnya, yang 
dikuatkan oleh sejumlah syahid (bukti) syair dan sebagian tafsir. 

Khathib At-Tabrizi memberi syarah (komentar) terhadap kitab Ibnu 
Sikkit ini dengan nama kitab Tahdzib Ishlah Al-Manthig. Al-Khathib 
juga memberi sedikit koreksian terhadap kitab aslinya, mulai dari mem- 


dp 


“GA 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


buang, menyandarkan atau memberi tambahan dasar dengan sejumlah 
riwayat. 


Al-Aghani 
Al-Aghani adalah sebuah kitab sastra terkenal yang dikarang oleh Abu 
Faraj Al-Asbahani, dia menghimpun berbagai kisah para penyanyi, 
lantunan iramanya, dan para penyair pilihan. Kitab ini juga dianggap 
sebagai ensiklopedi bidang musik, sejarah, sastra, kritik sastra jahili 
dan Islam. 


Tahdzib Al-Lughah 
Penulis kitab kamus ini adalah Abu Mansur Muhammad bin Ahmad 
bin Al-Azhar Al-Harawi (895-981 M), salah seorang imam bahasa, sastra, 
dan fikih. Di antara kitab karyanya adalah Tahdzib Al-Lughah, Tafsir 
Al-OGur'an, dan Gharib Al-Alfazh Al-Lati Ista'malaha Al-Fugaha. 


Kitab Tahdzib Al-Lughah merupakan kitab kamus terkenal, bahkan 
kamus utama di antara kitab kamus sebelumnya dari sisi metode 
penggunaan dan penyeleksian kalimah-kalimah-nya. Mungkin sebab 
inilah yang mendorong penamaan kitabnya dengan nama Tahdzib Al- 
Lughah (penyeleksian bahasa). 

Metode penulisan kamus yang dipakai Al-Harawi hampir sama dengan 
metode Khalil. Untuk itu, dalam tulisannya ia sering menyadur dari 
Kitab Al-'Ain karangan Al-Khalil, serta menambahkannya dari 


berbagai riwayat dan nukilan dari pakar bahasa. 


Sebagaimana tersebut di atas, Al-Harawi menggunakan metode penu- 
lisan Al-Khalil. Ia memulai kamusnya dengan huruf yang berada di 
ujung tenggorokan, yaitu huruf “ain, kemudian huruf-huruf yang 
| terdekat makhraj dengannya, sampai akhir huruf, yaitu y4'. 
| Banyak pakar bahasa yang datang sesudah Al-Harawi menjadikan 
kamus Tahdzib sebagai kamus pegangan (standar) dalam menyusun 
kamus, seperti Ash-Shaghani dalam kitabnya, Al-Ubab: Imam Ar-Razi 
dalam kamusnya, Mukhtar Ash-Shihah, Ibnu Manzhur dalam kamus 
Lisan Al-'Arab, dan sejumlah pakar bahasa lainnya. 


Al-Aghani — Al-Khasaish “D 
Al-Jasus “ala Al-Gamus 


Penulis kamus ini adalah Ahmad Faris Asy-Syidyag (1219 H/1804 M). 
Kitab yang mulai dicetak tahun 1882 ini merupakan kitab sanggahan 
terhadap Al-9amus Al-Muhith, karya Fairuzzabadi. 

Asy-Syidyag mengambil satu contoh darinya mengenai kecacatan- 
kecacatan pada beberapa kamus bahasa Arab, dengan mengatakan 
bahwa kecacatan-kecacatan tersebut ternyata lahir dari para penyusun 
kamus itu sendiri, bukan dari bahasa. 


Jami' Ad-Durus Al-Lughah Al-'Arabiyyah 
Kitab ini terkenal di kalangan pelajar Islam, dan ditulis oleh seorang 
ulama berkebangsaan Lebanon, Syaikh Mushtafa Al-Ghulayaini (1886 
H/1944 M). 
Dia menyusun kitab ini menggunakan bahasa yang sederhana dan 
mudah dipahami bagi para pelajar Islam pemula, disertai contoh- 
contoh syair dan syawahid-nya, sehingga tidak aneh jika kitab ini pada 
tahun 1986 telah naik cetak ulang yang ke-21. 
Dalam kitab ini, Syaikh Mushtafa membagi tiga juz pembahasan 
disertai syawahid syair karya Muhammad Haurani, sehingga dapat 
dikatakan bahwa kitab Al-Jam' ini termasuk ensiklopedia nahwu dan 
Sharaf. 


Jamharah Al-Lughah 


Kamus bahasa ini ditulis oleh Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin 
Duraid Al-Azdi (321 H/933 M). Kamus ini disusun menurut metode 
penulisan Imam Khalil dalam kitab-nya Al-'Ain. Akan tetapi, kamus 
Jamharah ini berbeda dengan kitab Al-'Ain dalam sisi susunannya. 
Abu Bakar menyusunnya menurut huruf kamus (hijaiyyah), serta 
memuat khusus satu bab persoalan-persoalan bahasa yang langka. 


Al-Khashaish 


Kitab ini merupakan karya mengenai bahasa yang ditulis oleh Utsman 
bin Jinni Al-Mushili Abu Fathah, seorang imam sastra dan nahwu. Dia 


Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


lahir di Mushil (Irak) dan wafat di Baghdad. Banyak kitab terkenal 
dalam bidang sastra yang lahir dari buah tangannya, di antaranya Al- 
Khashaish: Syarh Diwan Al-Mutanabbi, Al-Muhtasab, Sirr Shina'ah 
Al-T'rab: Al-Luma': At-Tashrif Al-Muluki, Al-Mudzakar wa Al- 
Mu'annats, dan kitab terkenal lainnya. 


Kitab Al-Khashaish sebagaimana telah disebutkan di atas terbagi 
kepada tiga juz, dimulai dengan pendahuluan sebagaimana biasanya: 
memuji kepada Allah, shalawat dan salam kepada Nabi ##, kemudian 
terakhir memuji Bahaud Daulah (Manshur bin Ali Al-Asadi) di mana 
kitab ini dihadiahkan untuknya. 


Isi kitab ini terdiri dari beberapa persoalan, di antaranya persoalan 
umum tentang hakikat bahasa, pertumbuhan, dan perkembangan serta 
cabang-cabangnya. Persoalan lain mengenai metodologi pembahasan 
dalam bidang bahasa, persoalan fonetik, dan terakhir mengenai 
balaghah dan dilalah-nya. 


Syarh Al-Ajurumiyyah 

Syarh Al-Ajurumiyyah adalah nama sejumlah kitab syarah (komentar) 
terhadap kitab “Mugaddimah” Ibnu Ajurum, yang dikenal dengan nama 
kitab Al-Ajurumiyyah. Syarah kitab Al-Ajurumiyyah tersebut banyak 
sekali, di antaranya karya Abdul Malik bin Jamaludin Al-Isfiraini, 
dikenal dengan nama Mala “Isham (1037 H): Ahmad Abdul Oadir Al- 
Kuhani, Hasyim As-Syargawi, Hasan bin Ali Al-Kafrawi (1202 H): 
Khalid bin Abdullah Al-Azhari (905 H), Ahmad bin Zaini Dahlan (1304 
H): Abdurahman bin Ali bin Shalih Al-Makudi (801 H): Hirah: dan 
Mushtafa As-Saga. 


Syarh Alfiyah Ibnu Malik 


Ada banyak kitab nahwu yang memberi syarah (komentar) terhadap 
kitab Alfiyah Ibnu Malik, di antaranya karya Badrudin Muhammad 
bin Muhammad bin Malik, dikenal dengan Ibnu Nazhim (686 H), 
Abdurrahman bin Ali bin Shalih Al-Makudi Al-Fasi (807 H), Mahdi bin 
Mushtafa An-Nagrasyi Al-Lahuti, Bahaudin Abdulah bin Abdurrahman 


Syarh Al-Ajurumiyah — Syarh Syudzur Adz-Dzahab 


bin Abdullah (769 H), dan Jamaludin Muhammad bin Abdullah bin 
Malik, dikenal dengan Ibnu “Agil. 


Syarh Al-Kafiyah 
Kitab nahwu karya Jamaluddin Utsman bin Umar Al-Kurdi, dikenal 
dengan Ibnu Al-Hajib (646 H), dan karya Radhiyuddin Muhammad 
bin Hasan Al-Istirabadzi (686 H). 


Syarh Al-Muluki fi At-Tashrif 
Kitab ini merupakan kajian dalam bidang ilmu tashrif yang ditulis oleh 
Ibnu Yaisy An-Nahwi (643 H/1245 M). Kitab ini matan aslinya karya 
Utsman bin Jinni, disebut Mukhtashar At-Tashrif, kemudian ia dikenal 
dengan Al-Muluki. Kitab Mukhtashar Al-Muluki diberi syarah 
beberapa kali, dan yang terakhir adalah Syarh Ibnu Yaisy tersebut. 


Setelah menulis khutbahnya, Ibnu Yaisy menghimpun definisi tashrif, 
isim, ftil, huruf, fil mujarrad, tashrif fi'il mazid dan ruba'i, huruf 
ziyadah, badal, hadzaf (membuang), perubahan sebab harakat, sukun, 
galab, dan bina'. 


Syarh Syudzur Adz-Dzahab 


Kitab Syarh Syudzur Adz-Dzahab fi Ma'rifat Kalam Al-'Arab, sebuah 
kitab nahwu yang ditulis oleh Jamaluddin Abdullah bin Yusuf bin Hisyam 
Al-Anshari (761 H). Kitab ini merupakan komentar terhadap kitab 
Mukhtashar (ringkasan) yang ditulis oleh Ibnu Hisyam sendiri. Dalam 
komentar di awal pendahuluannya, ia menyatakan bahwa kitab Syarh 
Syudzur Adz-Dzahab ini pada prinsipnya sebatas memaparkan ber- 
bagai bangunan kalimah dan pembagiannya, tidak pada penjabaran 
kaidah-kaidah dan hukumnya. Dan ia menambahkan, bahwa setiap 
kali melewati satu bait dari syawahid kitab asli, maka ia jelaskan i'rab- 
nya, dan setiap kali mengakhiri suatu masalah, maka didatangkan ayat 
Alguran yang berkaitan dengannya. Hal demikian dimaksudkan untuk 
melatih dan memperkenalkan pelajar pada metode (jalan) beberapa 
contoh irab, tafsir, dan ta'wil yang dimaksud. 


TG 
(130 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Dalam Syarah ini, Ibnu Hisyam membaginya kepada 21 bab, di mana 
setiap babnya diuraikan kepada beberapa bagian yang tidak lazim 
urutannya sebagaimana dalam kitab-kitab nahwu. Bab pertama diawali 
dengan masalah i#rab, dan bab terakhir membahas mengenai adad 
(hitungan). Kitab ini menjadi referensi penting bagi pelajar yang sedang 
mengkaji disiplin ilmu nahwu. 


Syawahid Al-Lughah Al-'Arabiyyah 


Kitab kamus syair ini karya Dr. Amil Badi' Ya'gub. Kitab ini men- 
jelaskan mengenai syair, kemudian dijelaskan nama-nama bahar-nya, 
penyair dan kitab-kitab yang dinukilnya. 

Dalam pendahuluannya diungkapkan, bahwa sebenarnya jilid pertama 
ini telah diterbitkan dengan nama Al-Mu'jam Al-Mufashshal fi 
Syawahid An-Nahwi Asy-Syi'riyyah. Melainkan, bahwa banyak kawan- 
kawannya yang memuji kitab yang pertama itu dan mereka menyarankan 
agar ia dapat menyempurnakannya. Untuk itu, Amil memberanikan 
diri untuk melanjutkan tulisannya sampai rampung seluruhnya 13 jilid, 
yang dikerjakan selama 5 tahun dengan segenap usaha dan upaya yang 
terjaga terus-menerus, menurut pengakuannya. 


Kamus yang semacam ini sebelumnya telah muncul dalam bidang 
kajian syawahid nahwu, 'arudh, balaghah, kekhususan bahasa dan 
rahasia-rahasianya, dengan nama Mu'jam Syawahid Al-'Arabiyyah 
sebanyak 2 jilid yang ditulis oleh 'Abdussalam Muhammad Harun. Di 
samping itu, terdapat kamus lain dengan nama Mujam Syawahid An- 
Nahwi Asy-Syi'riyah karya Dr. Hanna Jamil Haddad. 


Namun, kamus Dr. Amil ini sangat lengkap karena hasil kajian yang 
mendalam dari kitab-kitab terkenal, seperti kitab Al-'Ain karya Khalil 
bin Ahmad: Jamharat Al-Lughah karya Ibnu Duraid: Diwan Al-Adab 
karya Abu Ibrahim Al-Farbi, Tahdzib Al-Lughah karya Al-Azhari, Taj 
Al-Arus karya Murtadha Az-Zabidi, Lisan Al-'Arab karya Ibnu Manzhur, 
dan kitab-kitab terkenal lainnya. 


Syawahid Al-Lughah Al-'Arabiyah - As-Shihah "2D 


Ash-Shahibi fi Figh Al-Lughah wa Sunan Al-'Arab fi Kalamiha 


Kitab ini mengkaji mengenai bahasa yang ditulis oleh Ahmad bin Faris 
Al-Oazwaini Ar-Razi (941—1004 M), dia adalah seorang ulama ahli 
bahasa dan sastra asli kelahiran Gazwain. Dia pernah bermukim 
sebentar di Hamadzan, kemudian pindah ke Rai dan wafat di sana. 


Dia mempunyai banyak kitab dalam bidang bahasa, di antaranya 
Mu'jam Al-Magayis: Mu'jam Al-Mujmal: Kitab Al-Khata'fi Asy-Syiri, 
dan Ash-Shahibi fi Figh Al-Lughah wa Sunan Al-'Arab fi Kalamiha. 
Nama kitab terakhir ini merupakan karyanya yang terkenal dalam 
bidang bahasa. Dalam pendahuluannya yang ringkas, ia memaparkan 
alasan penamaan kitabnya. Dia katakan: “Aku beri nama kitabku 
dengan nama Ash-Shahibi, karena pada saat aku menulisnya, aku 
menitipkannya pada khazanah perpustakaan milik Ash-Shahib.” 


Selanjutnya, ia menjelaskan isi kitab tersebut dengan dibagi kepada 
dua bagian. Pertama, memaparkan mengenai istilah sejumlah bab yang 
terdiri dari pembahasan tentang perkembangan bahasa, kefasihan, 
kecacatan bahasa, ihtijaj (dalil) bahasa Arab, khat Arab, dan persoalan 
lainnya. Kedua, memaparkan mengenai persoalan-persoalan yang 
beragam, di antaranya tentang nahwu, seperti bab pembagian kalam, 
na'at, huruf, tentang sharaf seperti bab bentuk wazan kalimah fiil, 
Fil lazim, dan muta'addi serta persoalan fonetik. 


Ash-Shihah 
Penulis kamus Ash-Shihah ini adalah Ismail bin Hamad Al-Jauhari, 
seorang pakar bahasa asli kelahiran Farab, kemudian masuk ke Irak 
dan pergi ke Hijaz. Di sana ia berkeliling di perkampungan badawi, 
kemudian ia kembali ke Khurasan dan Naisabur. 
Dia menulis sebuah kamus dengan sebutan Ash-Shihah, karenaia telah 
menetapkan sendiri kategori kalimah-kalimah yang shahih secara 
riwayat, dirayat, dan sama', serta yang keluar langsung dari mulut para 
pakar bahasa asli. 
Metode penulisan kamus yang digunakan Al-Jauhari adalah sebagai 
berikut. 


Gp Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


1. Penyusunan berbagai kalimah berdasarkan urutan akar kata seba- 
gaimana susunan huruf alfabetis biasa yang dikenal sekarang, 
selain satu huruf, yaitu wawu. 


Al-Jauhari menjadikan setiap huruf kepada bab khusus, sebagai- 
mana ia membagi setiap bab kepada 28 pasal. Bab “ain, misalnya, 
tercakup kepada semua kalimah yang diakhiri oleh huruf in, 
seperti kalimah f0 (@ “2dan lainnya, dengan diurutkan kepada 
beberapa pasal. Pasal pertama hamzah, kedua ba', ketiga tG', dan 
seterusnya. Kalimah &zl misalnya, kita dapat menemukannya 
dalam bab dal, dan pasal hamzah. 


2. Menghindari dari kesalahan pengucapan yang berada dalam kitab 
kamus yang disusun sebelumnya, sebagai hasil dari tidak diguna- 
kannya syakal (harakat) atau kesalahan-kesalahan para penyalin. 


Sering mengungkapkan masalah-masalah nahwu, sharaf, fikih, 
dan bahasa. 


Thabagat An-Nahwiyyah wa Al-Lughawiyyah 

Kitab ini mengkaji tentang biografi ulama nahwu dan bahasa. Kitab ini 
juga termasuk kitab paling awal datangnya kepada kita, yang ditulis 
oleh Muhammad bin Husain Az-Zubaidi (379 H/989 M). Penulisnya 
menjelaskan seluruh biografi ulama nahwu dan bahasa dari mulai 
tempat tinggalnya, yang dibagi kepada 5 bagian sesuai dengan kota 
terkenal: Bashrah, Kufah, Mesir, Afrika, dan Andalusia. Namun isi 
kitab ini lebih banyak menjelaskan biografi ulama nahwu dan bahasa 
dari Bashrah dan Kufah saja, di antaranya karena kedudukan mereka 
dan tanah airnya itu lebih dikenal. 


Figh Al-Lughah Al-Arabiyyah wa Khashaishuha 
Kitab ini adalah kitab kontemporer tentang ilmu bahasa dan seluk be- 
luknya. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama ahli bahasa Arab terkenal, 
Dr. Amil Badi' Ya'gub. Dia banyak menulis mengenai bahasa dan sastra, 
terutama kajian “Kamus Besarnya” dalam bidang syawahid syair: Al- 
Mu'jam Al-Mufashshal fi Syawahid Al-Lughah Al-'Arabiyyah (13 


9 


Thabagat An-Nahwiyyah wa Al-Lughawiyyah — Figh Al-Lughah wa Sirr Al-'Arabiyyah KD 


jilid), dan dalam bidang ilmu nahwu dan biografi ulama nahwu: Al- 
Mujam Al-Mufashshal fi Ulum Al-Lughah (2 jilid): Al-Mu'jam Al- 
Mufashshal fi Lughawiyin Al-'Arab (2 jilid): Mausu'ah An-Nahwi wa 
Ash-Sharf wa Al-Trab ( jilid), dan Figh Al-Lughah Al-'Arabiyah wa 
Khashaishuha. 

Kitab yang disebutkan terakhir ini membicarakan tentang ilmu bahasa 
(linguistik) Arab, yang terdiri dari 12 pasal. Pada pasal pertama, dia 
mengawali tentang bahasa dari segi pengertian, perkembangan dan 
fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Kemudian pasal berikutnya 
membicarakan mengenai istilah figh lughah dari segi kebahasaan dan 
istilah, pemahaman figh lughah dan objek kajian bahasa yang ada dalam 
kitab-kitab Arab klasik dan modern, khususnya kitab Ash-Shahibi fi 
FighAl-Lughah karya Ibnu Faris, Figh Al-Lughah wa Sirr.Al-'Arabiyyah 
karya Ats-Tsa'ibi, Al-Khashais karya Ibnu Jinni, dan Al-Muzhir karya 
Imam As-Suyuthi. 

Amil Badi' tidak melupakan kajian tentang bahasa Semit dan kekhu- 
susannya, serta pengertian antara bahasa Arab fusha' dan “amiyah. 
Keduanya dijelaskan melalui hubungan kajian bilingualisme dan diglosia 
serta perkembangannya. Pada pasal terakhir memaparkan mengenai 
perkembangan khat Arab (kaligrafi), kelemahannya dan seruan mem- 
perbaharuinya, yang didukung oleh sebagian ahli bahasa Arab, agar 
mengikutsertakan huruf-huruf latin dalam tulisan Arab untuk memu- 
dahkan bacaan dan tulisannya (lihat entri Da'wah Bahasa “Amiyah). 


Figh Al-Lughah wa Sirr Al-“Arabiyyah 

Adalah sebuah kitab tentang ilmu bahasa yang ditulis oleh Abdul Malik 
bin Ismail Abu Manshur Ats-Tsa'libi (9651-1038 M), seorang ulama 
bahasa dan sastra asli kelahiran Naisabur. Dia mendapat julukan Ats- 
Tsa'libi, karena nisbah kepada pekerjaannya sebagai tukang jahit kulit 
rubah. 

Ats-Tsa'libi seorang ulama yang lebih banyak memfokuskan pada 
bidang kajian bahasa, sastra, dan sejarah, sehingga tidak sedikit kitab 
karyanya dalam bidang itu, di antaranya Yatimah Ad-Dahr, Figh Al- 


KA 
G4 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Lughah wa Sirr Al-'Arabiyyah, Sihr Al-Balaghah, Lathaif Al-Mararif, 
Thabagat Al-Muluk, Al-Ijaz wa Al-T'jaz, dan kitab terkenal lainnya. 
Kitab karyanya yang terkenal dalam bidang kajian bahasa adalah Figh 
Al-Lughah. Sebagaimana biasanya, dalam mugaddimah-nya ia lebih 
dahulu memuji kepada Allah, shalawat kepada Nabi-Nya. Kemudian 
setelah itu Ats-Tsa'libi mengungkapkan tentang wajibnya mengkaji 
bahasa Arab: “Siapa yang mencintai Allah maka ja akan mencintai 
Rasul-Nya. Dan siapa yang mencintai Rasul maka ia akan mencintai 
orang Arab. Dan siapa yang mencintai orang Arab maka ia akan men- 
cintai bahasa Arab, di mana Alguran yang mulia itu diturunkan bagi 
bangsa Arab dan “Ajam yang menggunakan bahasa Arab. Dan siapa 
yang mencintai bahasa Arab maka ia harus senantiasa menjaganya 
dan tidak boleh meninggalkannya serta harus membulatkan tekadnya 
dalam menekuni bahasa Arab.” 


Dalam bahasan pokok kitab tersebut, Ats-Tsa'libi membagi dua kajian. 
Pertama, membicarakan tentang figh lughah (bahasa). Kedua, membahas 
rahasia-rahasia bahasa Arab yang telah menjadi tradisi pembicaraan 
orang Arab. 

Pembahasan yang pertama itu memaparkan kajian tentang mu'jam 
(kamus) dan lafazh-lafazh bahasa Arab. Dia menyeleksi dan menghim- 
punnya sesuai dengan makna. Dalam hal ini, ia membagi kepada 30 
bab, yang setiap babnya terdiri dari beberapa pasal. 

Adapun pembahasan tentang rahasia-rahasia bahasa Arab itu mencakup 
segi-segi persoalan gramatika, di antaranya tentang sharaf (morfologi) 
yang terdiri dari bangunan ff'il, ibdal, dan isytigag. Sementara persoalan 
ilmu nahwu (sintaksis), Ats-Tsa'libi mengkaji tentang mufradat (kosa 
kata), yang setiap kajian hurufnya terdiri dari satu pasal. 


Al-Kitab : 
Al-Kitab atau Kitab Sibawaih adalah nama kitab nahwu karya Sibawaih 
bin Oanbar (180 H/796 M). Abad ke-8 Masehi merupakan puncak 
tata bahasa Arab yang dibukukan melalui kitab karyanya, Al-Kitab. 


Al-Kitab — Kitab Al-Ain "9 


Dia merupakan tokoh bahasa Arab mazhab Bashrah, padahalia sendiri 
bukan orang Arab asli, melainkan ia kelahiran Persia. 

Mungkin dapat dikatakan, bahwa Al-Kitab atau Kitab Sibawaih 
merupakan sebuah kitab referensi pertama (sumber primer) yang 
menghimpun tata bahasa Arab (gramatika) secara lengkap. Didukung 
oleh suasana dan lingkungan ilmiahnya kota Bashrah serta gurunya, 
Al-Khalil bin Ahmad, seorang peletak dasar ilmu “arudh dan leksikografi 
(kamus) telah menjadikan Sibawaih seorang pakar penting dan terkenal 
yang karyanya cepat tersebar luas di dunia Timur dan Barat. 


Kitab Al-Ain 
Penulis kitab Al-'Ain adalah Khalil bin Ahmad (718-786 M) yang lahir 
di Uman, tetapi besar, belajar, dan mengajar di Bashrah. Dia lahir dari 
kabilah Al-Azd dan dikenal dengan Al-Farahidi. 
Kitab Al-'Ain merupakan kitab kamus pertama yang sampai kepada 
kita. Di samping itu, Khalil menulis kitab Al-'Arudh, Asy-Syawahid, 
Al-Jumal, Al-Igna', dan An-Nagth wa Asy-Syakal. 
Di antara metode penulisan yang digunakan Al-Khalil dalam kitab Al- 
“Ain adalah sebagai berikut. 
1. Urutan entri-entri sesuai dengan makhraj (tempat keluar) suara 

sebagai berikut. 


3I-PPrww-Ob-—0O3b-yd,-— va, 

CE 

Khalil menyusun urutan huruf tersebut berdasarkan huruf mulai 
dari ujung tenggorokan sampai huruf syafah (bibir). 

2. Penyusunan sejumlah kalimah (kata) mengikuti aturan huruf- 
huruf asli, tanpa memedulikan huruf-huruf tambahan atau huruf- 
huruf yang dibalik/dioplos (taglibat). 

3. Mengikuti susunan taglibat (pembalikan huruf) yang digagas khalil 
sendiri. Ia memproses satu kalimah dan membaliknya masih 
dalam satu tempat. Misalnya kita dapat menemukan kalimah 


TN 
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Na san On bela Oa £ “dang ? &. Semuanya dalam 
satu entri kalimah serta berada di bawah huruf “ain (», karena 
huruf “ain lebih dahulu dari b&' dan dal sesuai urutan makhraj huruf. 
Untuk itu, Khalil memulai kamusnya dengan entri kalimah & 
kemudian sik, tetapi ia tidak melanjutkan kepada kalimah- 
kalimah yang tersusun dari huruf ain dan h@', atau dari huruf “ain 
dan kh@', misalnya. 


Kenapa Khalil tidak memulai dengan hamzah kemudian h&', pada- 
hal keduanya merupakan bagian dari ujung huruf tenggorokan? 
Dapat disimak dari perkataannya sendiri: “Aku tidak memulai 
dengan hamnzah, karena ia bertemu dengan nagsh (kurang), hadzaf 
(membuang), dan taghyir (mengubah). Tidak juga dengan alif, 
karena huruf alif tidak dapat ditempatkan di awal kalimah, tidak 
dalam isim dan fi'il. Tidak dimulai dengan h@' (2), karena ia meru- 
pakan suara yang pelan dan tidak terang. Maka aku tempatkan 
pada alur kedua, di sana terdapat huruf y dan g, maka aku 
temukan ternyata huruf “ain lebih terang dibanding dua huruflain. 
Untuk itu, aku mulai dengannya agar lebih bagus dalam susunan. 
Suatu pengetahuan tidak berarti lebih dahulu atas pengetahuan 
lain, karena semuanya butuh pada pengertiannya. Maka apa saja 
yang aku mulai itu baik dan lebih utama didahulukan, karena akan 
lebih banyak digunakan secara bebas. 


4. Mendatangkan syawahid (bukti kutipan) dalam kebanyakan 
kalimah yang dijelaskan. Syawahid tersebut dalam bentuk syair, 
hadis, dan Alguran. Namun ia lebih sering menggunakan syair 
dan Alguran. 


5. Banyak menetapkan sanad, dan sebagian tokoh yang semasa 
dengannya. Namun, kebanyakan tokoh dari kalangan murid- 
muridnya sendiri, seperti Al-Ushmwu'i, Abi Ubaidah, dan Sibawaih. 


Al-Mu'jam Al-Wasith 
Kamusini disusun oleh Majma'Al-Lughah Al-'Arabiyyah, Mesir, sebuah 
lembaga bahasa yang didirikan oleh Raja Fuad Awal (1868-1936 M) 


Al-Mu'jam Al-Wasith — Al-Muzhir fi Ulum Al-Lughah wa Anwa'uha "DD 


Mesir tahun 1932. Tujuannya adalah untuk memelihara kebutuhan 
bahasa Arab, menyusun kajian dialeknya, dan mengkaji setiap hal yang 
mendorong majunya bahasa Arab. 

Lembaga ini mempunyai anggota dari berbagai kalangan pemikir, 
sastrawan, ahli bahasa, dan kaum intelektual lainnya. Pada tahun 1934, 
lembaga ini menerbitkan majalah untuk mempublikasikan kajiannya. 


Maka pada tahun 1936, Kementerian Pendidikan Mesir meminta 
Majma' untuk menyusun kamus Arab yang sesuai dengan susunan 
kamus kontemporer. Tahun 1960, proyek penyusunan Al-Mu'jam Al- 
Wasith selesai dalam dua jilid besar yang menyimpan tiga puluh ribu 
entri, satu juta kalimah, dan enam ratus gambar. 


Metode penyusunan Al-Mu'jjam Al-Wasith adalah sebagai berikut. 


1. Mengurutkan kalimah-kalimah sesuai awal akar kata berdasarkan 
susunan alfabetis. 

2.  Mendahulukan kalimah fiilatas isim, fil mujarrad atas fil mazid, 
makna nyata atas makna abstrak, makna hakikat atas makna 
metafora serta ffil lazim atas fi'il muta'addi. 


3. Memasukan dalam matannya sejumlah lafazh yang di-Arab-kan, 
seperti Sulli (baskom): lafazh serapan seperti sg (telepon), 
lafazh modern seperti &,lsji (universitas), dan kelompok istilah- 
istilah ilmiah yang telah dikenal dalam bahasa Arab dan di-Arab- 
kan yang telah ditetapkan oleh Majma' sehingga ia menjadi satu 
bagian tak terlepaskan dari bahasa, seperti lafazh Ikbal (pengeras 
suara). 


4. Dibantu oleh sejumlah gambar untuk menjelaskan sebagian entri 
kalimah yang nyata. Kamus bergambar ini merupakan kali kedua 
dalam sejarah kamus Arab setelah kamus Al-Munjid karya Louis 
Ma'uf. 


Al-Muzhir fi “Ulum Al-Lughah wa Anwa'uha 


Sebuah kitab bahasa yang ditulis oleh Abdurahman bin Abu Bakar 
Jalaludin As-Suyuthi (1445-1505 M), seorang imam ahli tafsir, hadis, 


TA 
(33 8 Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


fikih, nahwu, sejarawan, dan sastrawan. Dia tumbuh besar di Kairo 
sebagai anak yatim, dan sejak umur 40 tahun, ia mengasingkan diri 
(uzlah) dari keramaian masyarakat untuk memfokuskan diri dalam 
menulis. 

As-Suyuthi mempunyai banyak kitab hasil karyanya yang jumlahnya 
sekitar 600 kitab, di antaranya Al-Jami' Ash-Shagir: Al-Alfiyah fi An- 
Nahwi: Al-Alfiyah fi Mushthalah Al-Hadits: Syarh Syawahid Al- 
Mughni: Ham'ul Hawami fi Syarh Jam'ul Jawamt?, dan Al-Muzhir fi 
Ulum Al-Lughah wa Anwa'uha. 


Dalam kitab Al-Muzhir, As-Suyuthi membagi 50 bab: 8 bab mengenai 
bahasa dari segi isnad, 13 bab mengenai lafazh, 13 bab mengenai makna, 
5 bab mengenai rahasia-rahasia bahasa dan mulhag-nya, 1 bab 
mengenai hafalan bahasa dan pen-dhabit-an mufrad-mufrad-nya, 8 
bab mengenai hal ihwal bahasa dan periwayatannya, 1 bab mengenai 
pengenalan syair dan para penyair serta bab terakhir tentang mengenal 
halus dan kerasnya orang Arab dalam pembicaraan. 


Al-Munjid 


Penulis kamus terkenal ini adalah Louis Ma'luf (1867-1946 M), yang 
lahir di Zahlah, Lebanon. Dia belajar filsafat di Inggris dan teologi di 
Perancis. Louis seorang pakar yang menguasai bahasa Timur dan 
Barat. 


Tidak ragu, Louis Ma'luf ketika menyusun kamusnya pada tahun 1908 
menganggap baik memilih nama Al-Munjid (yang membantu). 
Demikian itu, karena pentingnya kehadiran kamus adalah untuk 
membantu pembaca atau peneliti ketika sulit memecahkan pemaham- 
an suatu kalimah, cara penulisan atau pengucapannya. Namun, nama 
ini telah didahului penggunaannya oleh Ali bin Hasan Al-Hana'i, 
dikenal dengan Kitab Kura' An-Naml. 


Kamus Al-Munjid ini merupakan kamus bahasa Arab yang paling ba- 
nyak naik cetaknya sampai sekarang. Ia telah lebih 25 kali naik cetak. 
Metode penyusunan kamus yang digunakan Louis Ma'luf adalah 
sebagai berikut. 


1 
Al-Munjid — Mu'jam Magayis Al-Lughah 


1. Mengurutkan berbagai kalimah sesuai akar kata berdasarkan 
susunan alfabetis. Kemudian ia membagi setiap entri kepada 
beberapa pasal yang berbeda sesuai makna-maknanya dengan 
menggunakan kolom nomor. 


2. Menggunakan lebih dari 30 istilah tersendiri, seperti isim fa'il 
dengan tulisan (13), isim maful (#3), jamaD, dan lainnya. 
Membuang syawahid (bukti-bukti kutipan) dan berbagai riwayat. 


4. Penulisanentri-entri bahasa dengan warna merah dan tulisan tebal 
untuk memudahkan penggunaan kamus. 


5. Lebih banyak perpijak pada kamus Muhith Al-Muhith, hingga 
kamus Al-Munjid dianggap sebagai ringkasan Muhith Al-Muhith, 
serta ia sering merujuk pada kamus Taj Al-'Arus karya Murtadha 
Az-Zabidi. 


Mu'jjam Magayis Al-Lughah 
Penulis kamus Magayis Al-Lughah ini adalah Ahmad bin Faris bin Al- 
Oazwaini Ar-Razi (941—1004 M), salah seorang imam bahasa dan 
sastra. Dia asli kelahiran Oazwain, kemudian mukim sebentar di 
Hamadzan, dan pindah ke kota Ray sampai wafatnya di sana. 


Ar-Razi mempunyai banyak kitab hasil karyanya, di antaranya Kamus 
Al-Magayis, Al-Mujmal, dan Ash-Shahibi fi Figh Al-Lughah wa Sunan 
Al-'Arabiyyah fi Kalamiha. 

Tujuan dari penyusunan kamus Al-Magayis ini adalah untuk membuka 
tirai penutup tentang makna asli yang bersamaan di dalam seluruh 
entri kalimah-nya. Makna-makna ini disebut Al-Ushul dan Al-Magayis 
(pakar bahasa menyebutnya isytigag akbar). 


Dia berkata dalam pendahuluannya “Bahasa Arab itu mempunyai 
magayis (ukuran-ukuran) yang shahih dan asal pokok yang bercabang. 
Banyak pakar bahasa yang menulis dalam kitab bahasanya, tetapi 
mereka tidak mengemukakan tulisannya dari hal di atas dan satu bab 
ilmu yang memberi petunjuk isyarat kepada kami. Ia mempunyai 
kedudukan yang besar. Kami telah mengeluarkan setiap pasal dengan 


Te 
Ga Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


asalnya yang melahirkan berbagai cabang permasalahan, hingga 


jumlah (kalimah) yang ringkas pun mengandung perincian.” 


Metode penulisan yang digunakan Ar-Razi adalah sebagai berikut. 


1. 


Membagi kepada beberapa kitab yang dimulai dengan kitab 
hamzah dan diakhiri dengan kitab ya”. Kemudian setiap kitab 
dibagi lagi kepada tiga bab, yaitu bab tsun@'iy (dwihuruf) mudhd af: 
bab tsulitsiy sebagai akar kata setiap entri kalimah, dan bab 
kalimah yang terdiri dari lebih tiga huruf asli. Kemudian Ar-Razi 
mengurutkan entri setiap bab sesuai susunan alfabetis biasa. Ia 
menyusun huruf beserta huruf yang berada sesudahnya dalam 
susunan huruf alfabetis, tidak beserta hamzah lebih dahulu, 
kemudian b@', t@', dan seterusnya. 


Dalam kitab jim, misalnya, Ar-Razi tidak memulai dengan menyu- 
sun huruf jim beserta hamzah, kemudian bd' dan seterusnya, 
tetapi ia menyusun jim beserta hd' dan kha' sampai kepada huruf 
y@', kemudian kembali lagi ke susunan jim beserta hamzah, b4', 
dan seterusnya. 

Memilih lafazh-lafazh yang shahih, dan menghindari dari lafazh- 
lafazh campuran, kemudian ia menjelaskan setiap kalimah asal 
yang diakuinya sebagai kalimah shahih. 

Ar-Razi memperhatikan ungkapan-ungkapan majaz (metafora), 
kemudian mengingatkannya serta menjelaskan ungkapan-ungkapan 
yang mengandung majiz, isti'drah, dan tasybih. 


Tentang Penulis 


Iman Saiful Mwminin, S.Pd.I., lahir di 
desa Karangtawang Kuningan, Jawa Barat 14 
Juni 1975. Pendidikan awal di tempuh di 


Sekolah Dasar Negeri 1 Karangtawang, dan sore 
hari di Madrasah Ibtidaiyah (MI), kemudian 
malam hari dilanjutkan belajar mengaji di 
Pesantren Al-Abshori miliki bapaknya sendiri. 
Selesai sekolah dasar, ia melanjutkan ke 
jenjang sekolah formal MTs dan MA di kota 
Kuningan. Merasa kurang ilmunya dalam bidang pengetahuan agama, ia 


“nyantri” di Pesantren Warudoyong Sukabumi, Jawa Barat yang 
mengajarkan bidang spesialisasi ilmu nahwu dan balaghah (sastra Arab). 
Kemudian ia mengembara ke tanah para wali, tepatnya di Pesantren At- 
Taroggy Sedan Rembang, Jawa Tengah di bawah bimbingan K.H. 
Minanurrahman, sambil sekolah di Madrasah Aliyah Tuhfatussibyan 
Rembang yang menggunakan kitab-kitab klasik sebagai buku wajib. 


Sebagai seorang yang haus pengetahuan, ia mengembara ke bagian 
barat Pulau Jawa. Di kota intelektual, Ciputat Tangerang ia tinggal sambil 
aktif di Pesantren Al-Mahbubiyah pimpinan Dr. K.H. Manarul Hidayah 
dan “ngampus” di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah Jakarta 
bidang spesialisasi pendidikan (Tarbiyah). Aktif pula di Lembaga Pers 


Te 
Ga Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf 


Mahasiswa (LPM) untuk mengasah kemampuan dalam bidang tulis-menulis 
dan ia sering mengikuti pelatihan jurnalistik, di antaranya Workshop 
Nasional Jurnalisme Investigatif Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam 2005 
kerja sama Departemen Agama (Depag) RI Jakarta. 

Sambil belajar kaligrafi di Lembaga Kaligrafi Alguran (LEMKA) Ciputat 
dan aktif pada bagian Forum Mubahasah Seni dan Budaya, Ia mengajar di 
Pesantren LEMKA pimpinan K.H. Didin Sirojuddin AR, M.Ag., Sukabumi, 
Jawa Barat dan sekolah Islam. Hobi mengoleksi foto-foto ulama besar dan 
makin “keranjingan” membaca kitab-kitab “kuning” dan buku-buku 
pemikiran Islam. 


